1 Januari - 31 Desember 2019 



2070 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Ustadz Amanto Surya Langka, Lc dan Ustadz Suriani Jiddy, Lc 






















To Bloggers Everywhere 


2 


Contents 


3 dokter spesialis baru diawal tahun 2019 23 

Pencabutan status KLB Demam Berdarah Dengue di Selat 24 

Lele di kolam bioflok Ponpes Al-Amin Kapuas siap panen 25 

Struktur Bantu Tim AKreditasi / Reakreditasi FKTP oleh 26 

Yuniastin 

Ponpes Al-Amin Kapuas merupakan Penerima PSBI Ekonomi 27 
Terprogresif 

Kementerian Kelautan dan Perikanan kunjungi bioflok Ponpes 28 
Al-Amin ... 

Sanitasi Plus-Plus di Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 29 

Penyuluhan Kejang Demam oleh dr. Putri Evalda Rizky 30 

Zulkarnain, Sp A 

Pembahasan Arba'in Nawawi, Hadits ke-15 - Memuliakan Tamu 31 

Wisata durian di Sei Pasah 33 

Dari Basarang ke Kuala Kapuas dengan Bis Yessoe 34 

Roti dan kue buatan Ibu Ida 35 

Mitos dan fakta seputar mata 36 

Rapat perdana Persadia Cabang Kuala Kapuas Tahun 2019 37 

Panen perdana budidaya ikan lele sistem bioflok di Ponpes Al- 39 
Amin K... 

Penyuluhan hak pasien dan keluarga di rumah sakit 41 

Ringkasan Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan 42 

Pendekatan Keluar... 

Sabar dan Shalat oleh Ustadz Muhammad Nurani 43 

Persadia Cabang Kuala Kapuas menerima bantuan dari Dinas 44 
Kesehatan 

Pembahasan Hadits Arba'in Nawawi ke-16 oleh Ustadz Suriani 45 
Jiddy, L... 


3 


Ringkasan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 48 

Tahun 2019 ole... 

Millennial Road Safety Festival di Palangka Raya 49 

"Break dance" muncul kembali di Palangka Raya 50 

Pemulangan dan Pembekalan Dokter Internsip Kalimantan 51 

Tengah 2019 

Server pendaftaran SNMPTN sedang penuh 52 

Perkenalan Dokter Internsip Angkatan I Tahun 2019 53 

penempatan Kabupa... 

Diatas langit ada langit - Bincang-bincang masalah SNMPTN 54 
2019 

Go Food Festival di Terminal 3 Soekarno-Hatta 55 

Lele di bioflok Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 56 

Naik ojek pangkalan dari Pitara ke Rangkapan Jaya Lama 57 

Depok 

Do'a agar hati tidak condong pada kesesatan oleh Ustadz 58 

Suriani Jid... 

Pengalaman naik INDO-JEK 60 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-17 oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc (1) 61 

Pandai Besi di Sungai Tabuk 64 

FSOG PAUD IT AI-AMIN 65 

Bercerita dari Bundaran Besar sampai Anjir Serapat Pai 14 66 

Nyasar ke Musholla Al Musyawwaroh 67 

Lokakarya Adaptasi Modul Surveilans Berbasis Masyarakat 68 

Perjalanan malam dari Kalsel ke Kalteng 69 

Seminar Parenting: Sinergi Sekolah dan Rumah Dalam 70 

Mendidik Anak 

Mati lampu menjelang Maghrib 71 


4 


Wakil Bupati Kapuas pimpin apel pagi di RSUD dr. H. 72 

Soemarno Sosroa... 

dr. Gusti Hariyadi Maulana, SpPD dinyatakan sah menjadi ahli 73 
nefrologi 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc 74 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (2) oleh Ustadz Suriani Jiddy 77 

Dua alumni Universitas Islam Madinah bertemu di Kapuas 80 

Pengalaman mengikuti ujian nasional sertifikasi keahlian 81 

pengadaan ... 

Sosialisasi KPU kepada Klub Motor Clasik Kapuas 82 

Latihan implementasi rencana kontinjensi penanggulangan 83 

kasus Influ... 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (3) oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc 84 

Menegur perokok di rumah sakit 86 

Berkah Pemecahan Rekor Muri - Tari Badengkoy 87 

Lulusan Madrasah Aliyah Al-Amin Kapuas menerima beasiswa 88 
ke Sudan 

Pertemuan Teknis Perencanaan dan Evaluasi SPA di RS 89 

dengan Kriteria... 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (5) - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 90 

Pemungutan Suara di TPS 39 Selat Hilir, Selat, Kapuas, 93 

Kalimantan T... 

FSOG Yayasan Islam Al-Amin Kapuas 94 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 (1) - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 95 

Aturan rokok di Indonesia "paling lemah" 97 

Lama puasa Ramadhan ideal untuk kesehatan 98 

Diabetes dan Ramadan: Panduan Praktik 99 

Rapat koordinasi Karya Bakti TNI 2019 di Desa Pulau Telo 100 


5 


Nikmatnya menuntut ilmu - Ustadz Muhammad Nashir 101 

Dari Sei Pasah ke Barimba melalui Jalan Kapuas Seberang I 103 

Jalan-jalan ke Rumah Sakit Kuala Kapuas yang dibangun oleh 104 
Basel Mi... 

Kerusakan jalan di Jalan Kapuas Seberang II dan perbaikan 105 
jalan di ... 

Rangkaian kegiatan Shalat Jum'at di Masjid Darul Falah Sei 106 
Pasah (v... 

Arba’in Nawawi - Hadits ke-19 (2) oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc 107 

Perjalanan dari Pulang Pisau ke Palangka Raya 109 

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H / 2019 - Kabupaten 110 

Kapuas 

Pawai menjelang Ramadhan 1440 H - TKIT Al-Amin Kapuas 111 

Peringatan Hari Buruh (May Day) di PT. Globalindo Agung 112 

Lestari - L... 

Libur jualan selama bulan puasa - pembuat kue pisang 113 

Tarawih Pertama - Ramadhan 1440 H - Langgar Al-lnayah 114 

Kedai Nyantai OYES - Palangka Raya 115 

Obat-obatan yang meningkatkan risiko jatuh 116 

Pinjaman kepada Allah - Nouman Ali Khan 117 

Dukung Finalis Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2019 dari 119 
Kapuas 

Hari Pertama Ramadhan 1440 H di Kuala Kapuas 120 

Buka Puasa Bersama Yayasan Islam Al-Amin Kapuas - 121 

Ramadhan 1440 H /... 

Istighfar diwaktu sahur - Ustadz Abrar Harun (1) 122 

Pinjaman kepada Allah - Kultum Tarawih di Masjid Al-lhsan 123 

Shalat Tarawih di Masjid Al-lhsan Kuala Kapuas - Ustadz Fahmi 124 


6 


Buka Puasa Bersama di Langgar Al-lnayah 125 

Hikmah ujian bagi orang beriman - Yasir Qadhi 126 

10 cara untuk memulai percakapan yang lebih baik - Celeste 130 
Headlee 

Pesantren Ramadhan Remaja Masjid Agung Al-Mukarram 131 

Amanah Tahun 2019 

Pelajaran dari Keracunan Makanan di Desa Lamunti Permai 132 

Tantangan modernitas bagi keluarga muslim - Yasir Qadhi 134 

Usul penggunaan @what3words untuk kondisi gawat darurat di 137 
Kapuas 

Mukhoyyam Al-Qur'an Guru dan Karyawan Yayasan Islam Al- 138 
Amin Kapuas 

Perkembangan pembangunan asrama putra Pondok Pesantren 139 
Al-Amin Kapuas 

Persiapan pembangunan laboratorium SMK Al-Amin Kapuas 140 

Rapat Koordinasi Kabupaten Tim Terpadu Penanganan Konflik 141 
Sosial Ta... 

eCourse on Tobacco Control 142 

Jalan-jalan di sawah di belakang Islamic Center Al-Amin 143 

Kapuas 

Qiyam Ramadhan 1440 H di Islamic Center Al-Amin Kapuas 144 

Peringatan Hari Jadi Kalteng, Hari Pendidikan, Hari 145 

Kebangkitan Nas... 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengamanan Idul Fitri 1440 H di 146 
Polr... 

Buka Puasa Bersama IDI Cabang Kapuas 1440 H / 2019 147 

Tasmi' Qur'an pada kegiatan Mukhoyyam Al-Qur'an 1440 H / 148 

2019 

Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan di Desa Narahan 149 


7 


Buka Bersama Tim Bedah RSUD dr. H. Soemarno 151 

Sosroatmodjo Kuala Kapuas 

Puasa sebagai dinding dari maksiat - Khutbah Jum'at di Masjid 152 
Nurul... 

Rapat Koordinasi KLB Keracunan Pangan di Desa Narahan 153 

Safari Ramadhan Da'i dan Imam dari Palestina 1440 H / 2019 154 

Cara membuat Jam Waktu Sholat (JWS) 155 

Bank Indonesia menyerahkan bantuan pembuatan rumah 157 

pembibitan ikan ... 

Buka Puasa Bersama di Masjid An-Nur Kuala Kapuas 158 

Syafaat Rasulullah di Hari Kiamat - Nouman Ali Khan 159 

Kamus Basa' Dayak Ngaju' - Indonesia karya Gothiel Gustaf 161 
Pahan 

Buka Puasa Bersama Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia 162 

Kabupaten Kapuas 

Allah memuliakan Rasulullah SAW 163 

29 Mei 2019 - Kejatuhan Konstantinopel 566 tahun yang lalu 164 

Dari Gambut (Kalimantan Selatan) ke Barimba (Kalimantan 165 
Tengah) 

Apa yang perlu anda ketahui tentang "vaping" dan rokok elektrik 166 

31 Mei - Hari Tanpa Tembakau Sedunia - World No Tobacco 167 
Day 

24 Mei - 6 Juni 2019 - Masa Tanggap Darurat KLB Keracunan 169 
Pangan di... 

Rapat Evaluasi Posko Tanggap Darurat KLB Keracunan 170 

Pangan di Desa N... 

Webinar mempermudah proses belajar bagi tenaga kesehatan 171 
Buka puasa bersama di rumah dr. H. M. Rosihan Anwar 172 

Selamat tinggal Google Adsense 173 


8 


Surat Keputusan tentang KLB Keracunan Pangan di Desa 174 

Narahan, Pulau... 

Tempat cukur rambut di Jalan Pemuda - Kuala Kapuas 175 

Banyak anak menopang ekonomi negara 176 

Shalat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah 177 

Kenikmatan hidup di dunia - Nouman Ali Khan 178 

Tantangan sebagai salah satu cara untuk memotivasi belajar - 179 

Duolingo 

Khadijah membiayai dakwah Islam sejak awal 180 

Halal bi halal Pemerintah Kabupaten Kapuas 1440 H / 2019 181 

Menginap gratis di OYO - Hadiah untuk pemandu lokal 182 

Haflah Akhirusannah SDIT dan SMPIT Al-Amin Angkatan Vlll/lll 183 
Tahun ... 

Arbai'in Nawawi Hadits ke-19 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc (3) 184 

Jangan terlalu khawatir dengan kolesterol yang ada dalam telur 186 
Internet dari langit tetap lebih mahal daripada internet yang dari 187 

Toturial membuat runing text 188 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc (4) 189 

A Life of Ease - Khutbah by Nouman Ali Khan 191 

Talent Pool 2019 di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin 192 

Survei Simulasi Akreditasi di RSUD dr. H. Soemarno 194 

Sosroatmodjo Kua... 

Antrian karena ada perbaikan di Jembatan Barito 195 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc (5) 196 

Keadilan dan Ihsan - Ustadz Abrar Harun 198 

Lokasi PMI Kabupaten Kapuas di Google Maps sudah berubah 199 

Pelatihan TeamSTEPPS 2.0 di Departemen Obsgin RSUP Dr. 200 
Sardjito Yog... 


9 


Kemacetan di Yogyakarta setelah selesainya Ujian Tulis Masuk 201 
UGM 2019 

Kerugian bila meninggalkan shalat 202 

Gerhana bulan 17 Juli 2019 203 

Antrian di Jembatan Pulau Telo dari arah Banjarmasin -17 Juli 204 
2019 

Ilustrasi pelajaran dalam Qur'an oleh Nouman Ali Khan 205 

Hikmah beriman pada takdir buruk - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 206 

Pembacaan Kitab Fadhilah Amal setelah shalat subuh 208 

Kabut asap kembali selimuti Palangka Raya 209 

Forum Konsultasi Publik - RSUD dr. H. Soemarno 210 

Sosroatmodjo 

Mendorong budaya keselamatan pasien di unit hemodialisa 211 

EKG / ECG Sensor Arduino 212 

Kakak Khalid bin Walid 214 

Sosialisasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat 215 
Kerja 

Memberi kontribusi meskipun sedikit 216 

Kabut asap kembali selimuti Palangka Raya dan sekitarnya 217 

Peta Mekkah sejak kelahiran Rasulullah sampai hijrah 218 

8 kata kerja dalam Qur'an 219 

Pengalaman menggunakan aplikasi Wahed Invest 221 

Menghindarkan keluarga dari neraka - Dr. H. Muhammad Ziyad, 222 
M. Ag 

Surat Malcolm X dari Mekah 224 

"Tidak bermazhab" adalah mazhab baru 226 

Windows 8.1 tidak bisa di "update" (SOLVED) 227 

Khutbah Idul Adha 1440 H / 2019 di Stadion Panunjung Tarung 228 
Kuala K... 


10 


Kabut di tengah sawah 229 

Tausiyah sebelum Qurban 230 

Kalimat Terakhirnya La llaha lllallah 231 

Peringatan ke-74 (2019) HUT Proklamasi Kemerdekaan 232 

Republik Indones... 

Penilaian Kinerja Puskesmas oleh Yuniastin 233 

Jalan bergelombang di Kecamatan Dadahup 234 

Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 235 
ke-74 Tahu... 

The story of water in Kuala Kapuas 236 

Evaluasi Tim Gerak Cepat Kesehatan KLB Keracunan Pangan 237 
Dadahup 

blog dr. Erny Indrawati 238 

Pembangunan Laboratorium SMK Al-Amin Kapuas terus 239 

berjalan 

Mobil mogok ditarik dari Teluk Palinget sampai Selat Tengah 240 

Kajian "Divine Speech" bagi santri putri Tahfidz Our'an Al-Amin 241 
Kapuas 

Kopi Gabungan Kemerdekaan Geng Motor se-Kapuas dan 242 
sekitarnya. 

Seminar Kesehatan PATELKI 2019 243 

Pohon Iman - Dr. Yasir Qadhi (1) 245 

Tauhidul Hakimiyah - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 247 

Sosialisasi Program Rujuk Balik Fasilitas Kesehatan Tingkat 249 
Lanjuta... 

Apa hukum "cryptocurrency" (misalnya Bitcoin) - Yasir Qadhi 250 
Buah dari Pohon Iman - Yasir Qadhi 251 

Arba'in Nawawi - Hadits ke-21 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 254 


11 


Daftar berbagai peraturan yang dicabut dan penggantinya oleh 256 
Yuniastin 

Hubungan antara perut dan otak 257 

Dari Jalan Kolonel Sugiono ke Ponpes Al-Amin Kapuas lewat 259 
Jalan Jepang 

Catatan Tafsir Nouman Ali Khan tentang Surat Al-Baqarah ayat 260 
130 

Kafir dan Musyrik - Ustadz Abrar Harun 262 

Kabut asap di Bandara Syamsudin Noor 264 

Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas ikut Festival Ekonomi 265 

Syariah di Ba... 

Lokalatih dan Simulasi Pelayanan Kesehatan Saat Darurat 266 
Palang Mera... 

Shalat Minta Hujan (lstisqa) di Kuala Kapuas 267 

Bentuk jantung dipengaruhi oleh emosi 268 

Hikmah terlambatnya keberangkatan pesawat Lion Air 269 

Jalan lstiqamah (1) - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 270 

Brosur Seminar Kesehatan Haji 272 

One Day with Our'an - Al-Amin Kapuas 273 

Penyambutan Tim Surveyor Akreditasi Rumah Sakit di Rumah 274 
Jabatan Bu... 

Penyambutan Tim Surveyor Akreditasi RSUD dr. H. Soemarno 275 
Sosroatmod... 

Pembukaan dan presentasi direktur pada survei akreditasi 276 

rumah sakit 

Antang Archery Kapuas - Kapuas TV 277 

Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan berkunjung ke 278 

Ponpes Al-Ami... 

Direktur baru Bank Indonesia Palangka Raya kunjungi Pondok 279 
Pesantre... 


12 


Penyerahan bantuan dari Prokami Muda Nasional untuk 280 

Manggala Agni K... 

Dinas Kesehatan Tanah Laut belajar tentang PSC 119 ke Dinas 281 
Kesehat... 

IDI Kapuas selenggarakan Update in Hypertension and 282 

Diabetes Mellitus 

Materi Seminar Kesehatan Haji 2019 283 

RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas raih 284 

akreditasi madya 

Muffin - DAPOER.OTA 285 

Salad Buah - DAPOER.OTA 286 

Bolu Gulung Pelangi - DAPOER.OTA 287 

Yusuf berdakwah di penjara - Dr. Hisham Al-Awadi 288 

"Sunday Market" di Bundaran Besar Palangka Raya 292 

Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas ikuti Kirab Hari Santri 293 

Nasional 2019 

Presentasi Proposal Rancangan Aktualisasi - Latihan Dasar 296 
CPNS2019 

Ilmuwan pun kagum dengan jamur 297 

Apakah saya berisiko menderita Diabetes? 298 

Forum Kemitraan Kabupaten Kapuas Tahap II Tahun 2019 299 

Peringatan Maulid di TPA AI-Furqon Mambulau 300 

Peringatan World Diabetes Day 2019 di Kuala Kapuas 301 

Kabut asap kembali selimuti Pulau Petak 302 

Perjalanan dari ujung Mambulau ke Jembatan Barito 303 

Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2019 di Kuala Kapuas 304 

Sosialisasi World Antibiotic Awareness Week di SMK Al-Amin 306 
Kapuas 


13 


Whisper - Nouman Ali Khan 307 

Menelusuri jalan baru ke Bandara Internasional Syamsudin 308 
Noor 

Napak tilas Stasiun Tebet dan Stasiun Depok 309 

RSUD Kapuas jadi "Role Model" untuk pelayanan publik yang 310 

baik 

Merindukan Surga - Hadits ke-22 Arba'in Nabawi - Ustadz 311 

Suriani Jid... 

21 jam tanpa listrik 313 

Insan Latif Syaukani Mokoginta di Masjid Al-lhsan Kuala 314 

Kapuas 


Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Muda Kabupaten 316 
Kapuas Tahu... 


Senam Massal dalam rangka Hari Relawan PMI, Hari Ibu dan 317 
Hari Juang... 

Ngobrol Asyik tentang cinta, romansa dan harmoni dalam 318 

keluarga 

Modifikasi kotak penyimpanan kantung darah - UTD RSUD 319 
Kapuas 

Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah Indonesia Kapuas 320 

Simulasi Pertolongan Pertama oleh Palang Merah Remaja 321 

Bid'ah dalam agama - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 322 

Arbai'in Nawawi - Hadits ke-23 - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 323 

Kesehatan Reproduksi Pra Nikah - Kelas Konsultasi Remaja 324 

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kabupaten Kapuas - 13 325 

Januari ... 

Katulus Cinta - Ir. H. Burhanudin Ali & Hj. Ruslian 328 

Mizan, Tahmid dan Tasbih - Hadits ke-23 Arba'in Nawawi - 329 

Suriani Ji... 


14 


Dari Tamban Baru Tengah (Kecamatan Tamban Catur) ke 331 

Tamban Luar (Ke... 

6 tip untuk peregangan yang aman 332 

World Special Days 333 

Mengenal makanan ultra olahan 334 

Pentingnya olahraga bila Anda penyandang diabetes 335 

Analisis Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas oleh 337 
Yuniastin 

Novel Coronavirus (2019-nCoV) nasehat untuk masyarakat dari 338 
WHO 

Shalat = cahaya - Hadits ke-23 - Arba'in Nawawi oleh Ustadz 339 
Suriani... 

Shalat Jum'at di Masjid Nurul Iman 24 Januari 2020 341 

Bagaimana kucing buta turun dari setang motor 342 

Menyusul rangkaian truk di Kecamatan Pulau Petak 343 

Rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas Timur 344 

Tes Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pilkada 345 

Gubernur dan... 

IMANI Kapuas ikuti rapat koordinasi wilayah di Pangkalan Bun 346 

Allah memberikan amanat kepada kita - Nouman Ali Khan 347 

Mengenal PT. Alam Insan Madani 348 

Menatap mendung dari Jembatan Barito dan Jembatan Pulau 349 
Petak 

Menjadi manusia yang berguna - Ustadz Ahmad Fahri bin 350 

Syahab 

Definisi Ahli Bid'ah 351 

Bisakah anda mendengarkan dengungan kumbang pada video 353 
ini? 

Panduan Wawancara Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan 354 
Kecamatan... 


15 


Mencicipi Pempek WoenKito Nian 355 

Menonton orang panahan di halaman kantor Telkom Kuala 356 
Kapuas 

Market Day - Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 357 

Rumah Makan Plaza Kambing - Soft Opening 10 Februari 2020 358 

Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 359 

Jalan Sehat - Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 360 

Perkenalan dokter internsip di Kabupaten Kapuas Periode 361 

2020-2021 

Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 362 
Sistem Akun... 

"Meet Up" pertama pemandu lokal (Local Guide) di Kuala 363 

Kapuas - 15 ... 

Poster-poster Hari Bumi ke-50 364 

Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara 365 

Sensus Penduduk 2020 dapat dilakukan secara online 366 

Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps 367 

Shalat Zuhur di Majelis Ta'lim Fathul Arifin 368 

Sedekah Sebagai Bukti Keimanan - Hadits ke-23 Arba’in 369 

Nawawi - Usta... 

Linimasa Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil 370 
Gubernur Kali... 

Makan Siang di Plaza Kambing Kapuas 21 371 

Just in Time Coronavirus lecture - 2019-novel Coronavirus 372 

(2019-nCo... 

Sabar adalah Sinar - Hadits ke-23 Arba’in Nawawi - Ustadz 373 
Suriani J... 

Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2020 di Kuala 375 
Kapuas 


16 


Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas 376 
Tahun 2020 

Charlie vs. Goliath - Film Dokumenter 377 

Controlling Interest - Film Dokumenter 378 

Al-Qur’an adalah hujjah yang membelamu atau menuntutmu 379 

Jadwal Kegiatan dan Lomba Peringatan Hari Jadi Kota Kuala 381 
Kapuas ke... 

Logo Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-214 382 

Seleksi PPS di Kecamatan Selat Tahun 2020 383 

Wong Solo Kapuas jajaki produksi lele di Pondok Pesantren Al- 384 
Amin K... 

Balai Budi Daya Air Tawar Mandiangin kunjungi Bioflok Pondok 385 
Pesant... 

Makna dan Metode Dakwah - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 386 

Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Al-Mukarram Amanah Tahun 388 
2020 

Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serius untuk menjadi Calon 389 
Gubernur... 

Menanam padi secara bergotong royong di Pulau Petak 390 

8 tahun belajar bahasa di Duolingo 391 

Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait COVID-19 di Kabupaten 392 
Kapuas 

Siaga COVID-19 di Lingkungan Pendidikan Provinsi Kalimantan 393 
Tengah 

Optimalisasi Program Rujuk Balik Pasien Diabetes Mellitus dan 394 
Hiper... 

Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Pencegahan dan 395 

Antisipasi Penyeb... 

Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Libur Sekolah 396 

Pencegahan COVID-1... 


17 


Coronavirus - Fatwa, Fakta dan Fiksi dengan Syaikh Ruzwan 397 
Muhammed ... 

Antisipasi Penyebaran Virus Corona jam besuk ditiadakan di 398 
RSUD Kapuas 

Call Center Tanggap COVID-19 Kapuas 399 

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten 400 
Kapuas 

Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS se-Kecamatan Selat 401 

Global COVID-19 Prevention 402 

Tentang Virus Korona & Yang Harus Kamu Lakukan 403 

The lockdown: One month in Wuhan 404 

Formulir pemantauan risiko COVID-19 Kabupaten Kapuas 405 

Nasehat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 406 

Pass the message: Five steps to kicking out coronavirus 407 

Himbauan IDI dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 408 

Nasehat Ustadz Adi Hidayat terkait shalat berjama'ah di masjid 409 
saat... 

Simulasi epidemik 410 

Pelaporan meteran PLN melalui WA dan Email 411 

Penegasan larangan melakukan kegiatan yang mengumpulkan 412 
massa - COV... 

[HD] Fatwa MUI Terkait Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim 413 
Terinfeksi... 

remember it’s not about you - it’s about everybody else 414 

Cara mudah membuat masker dari kain 415 

Diskusi COVID-19 dengan dr. Zainudin Aziz, Sp.P 416 

Animasi bagaimana COVID-19 menjadi penyebab kematian 417 

tertinggi di N... 


18 


Rapat koordinasi ulama dan umara terkait COVID-19 418 

Himbauan Ulama terkait COVID-19 per 26 Maret 2020 420 

3 cara praktis mencegah penularan virus corona 421 

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H / 2020 M untuk Kota 422 

Kuala Kapuas 

Komik COVID-19 423 

Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 424 

Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi COVID-19 425 

Staying Safe When COVID-19 Strikes 426 

Hasil Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1441 H - 2020 M 427 

Kabupaten Kapuas 

Penyaluran Zakat Fitrah lewat Yakesma 428 

WHO Handwashing challenge #SafeHands 429 

Larangan Mengumpulkan Orang Banyak 430 

Mari bantu petani melon dimasa pandemi COVID-19 431 

Buku cerita anak-anak gratis dalam bahasa Indonesia dari 432 

berbagai s... 

Suasana Rumah Karantina Handel Pamurus 433 

THE FACELESS ONES - Bersedekah tanpa diketahui orang 434 
lain 

NATURE TELLS US THAT ALLAH EXISTS! 435 

Kucingpun turut berjemur menghadapi Pandemi COVID-19 436 

Buku cerita anak tidak harus rumit 437 

Kamu Pahlawanku - cara anak-anak menghadapi COVID-19 438 

THE PROOF OF CREATION # 13 THE PROOF OF GIVING 439 
SUSTENANCE 

MELIHAT KE DALAM RUMAH NABI MUHAMMAD SAWA& V 440 

25 Mei 2020 - Kabupaten Kapuas dinyatakan sebagai daerah 441 
transmisi ... 


19 


Pengalaman diambil swab untuk pemeriksaan COVID-19 442 

28 Mei 2020 - Kapuas resmi melaksanakan Pembatasan Sosial 443 
Berskala ... 

Infografik seputar Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kapuas 444 

Bagaimana Anda dapat membantu memerangi epidemi 445 

tembakau 

Pesan-pesan kunci Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2020 446 

Perbandingan cukai rokok dengan harga rokok 448 

Anak-anak dan remaja menjadi sasaran iklan rokok 449 

Infografik World No Tobacco Day 2020 450 

Saya ingin jenazahnya dimandikan 451 

Wash Your Lirics - Situs yang kreatif mempromosikan cuci 452 

tangan pak... 

Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 453 
Kabupaten K... 

4-17 Juni 2020 - Masa pemberlakuan Pembatasan Sosial 454 

Berskala Bes... 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil buka kembali 455 
tanggal 29... 

Protokol Jual Beli di Pasar selama Pembatasan Sosial Berskala 456 
Besar... 

Waktu operasional pelaku usaha selama pelaksanaan 457 

Pembatasan Sosial... 

Hari Pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten 458 
Kapuas 

Rekomendasi terbaru WHO terkait penggunaan masker 459 

Tulisan dr. Muhammad Ali Faisal, MSc, SpM tentang COVID-19 460 

Tes cepat massal COVID-19 bagi staf Dinas Kesehatan 461 

Kabupaten Kapuas 


20 


10 Tahun Informasi Kapuas (10 Juni 2010 -10 Juni 2020) 462 

Persaingan Informasi Kapuas dengan situs resmi Pemerintah 463 
Kabupaten... 

Coffee Morning dalam rangka penegakan disiplin protokol 464 

kesehatan 

Maklumat Majelis Ulama Indonesia terkait Rancangan Undang- 465 
Undang Ha... 

Pak Catur Feriyanto dan Pak Septedy maju ke tahap berikutnya 467 
dalam ... 

Pembatasan Sosial Berskala Besar diperpanjang di 7 468 

kecamatan di Kab... 

Lelang keramik Masjid Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 469 

Solusi COVID-19 adalah Kerjasama 470 

Kemuliaan, kesenangan dan pembatasan rezeki adalah ujian - 471 

Ustadz A... 

Edukasi Donor Ginjal 472 

Aktivitas Fisik di Masa Pandemi COVID-19 473 

Sulitnya menjaga konsistensi dalam berbagai platform yang 474 
berbeda d... 

WHO infodemiology preconference webinar 475 

Video promosi jurusan perikanan SMK Al-Amin Kapuas 476 

WASH in Health Care Facilities - Komitmen global yang kurang 477 
diminati 

Pre conference - WHO first infodemiology conference 478 

Jeruk lokal Kapuas 479 

"SEOLAH-OLAH KAMI MEMBAWA COVID-19"-SIDIK 480 

WIDIANTORO UNGKAP KISAH R... 

Mendidik generasi aqil baligh - Adriano Rusfi 481 

6 bulan COVID-19 - (Januari - Juni 2020) - Johns Hopkins 482 

Center for... 


21 


BAZNAS Online Class | Sosialisasi Sertifikasi Halal Produk 484 
UMKM 

Fiqih Demonstrasi - Dr. H.M. Taufik Hulaimi, MA 485 

Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha rotan di Kapuas 486 
Posko Cegah COVID-19 Tendean Ujung 487 

Meja makan di Wong Solo juga jaga jarak 488 

Lemahnya algoritma aplikasi android MyTelkomsel 489 


Program Sosial Bank Indonesia memberi bantuan sembako dan 490 
peralatan... 


22 


3 dokter spesialis baru diawal tahun 2019 

Thursday, January 03, 2019 

Terhitung tanggal 3 Januari 2019, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
sudah mempekerjakan tiga orang dokter spesialis baru yaitu: 

1. Spesialis Penyakit Dalam - dr. Daya Darya Dijaya, Sp.PD 

2. Spesialis Neurologi - dr. Alriyad, Sp.N 

3. Spesialis Anak - dr. Santi Faradilla, Sp.A 

Jadi di bulan Januari 2019 ini, rumah sakit memiliki dokter yang lebih dari cukup untuk 
melayani masyarakat Kabupaten Kapuas. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


23 


Pencabutan status KLB Demam Berdarah 
Dengue di Selat 

Thursday, January 03, 2019 

SK Bupati Kapuas Tentang Pe... by on Scribd 

Sejak tanggal 2 Januari 2019, status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue di 
Kecamatan Selat dicabut. 


24 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Lele di kolam bioflok Ponpes Al-Amin Kapuas 
siap panen 

Friday, January 04, 2019 

Pada hari Rabu, 2 Januari 2019 yang lalu, Bapak Giyar, pengelola bioflok di Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas memberikan keterangan bahwa ikan lele sudah siap untuk 
dipanen. Pada tanggal 7 Januari 2019 nanti umur lele tersebut sudah mencapai 3 bulan. 
1 kilogram ikan lele terdiri dari 6-7 ekor. 

Bibit tebar awal sebanyak 30.000 ekor dan diperkirakan jumlah yang tersisa dengan 
hitungan kasar adalah sekitar 20.000 ekor. Hal ini terjadi karena pengelolaan bioflok ini 
masih tingkat pemula sehingga masih banyak kekurangan. 

Video dan berita dikirimkan oleh Bapak Giyar. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


25 


Struktur Bantu Tim AKreditasi / Reakreditasi 
FKTP oleh Yuniastin 

Tuesday, January 08, 2019 

Proses akreditasi FKTP adalah salah satu hal yang wajib 
dilakukan FKTP untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, dengan memperhatikan aspek 
keselamatan baik kepada sasaran maupun juga pelaksana 
kegiatan. 

Proses awal yang kadang dianggap hal mudah dan 
tidak penting adalah pembentukkan tim akreditasi untuk 
pembagian tugas dalam pengerjaan dokumen. Padahal 
tahap ini adalah tahapan awal yang paling vital, karena 
jika salah membentuk tim akreditasi maka berpotensi 
menghambat dalam pengerjaan dokumen yang pada 
akhirnya berdampak pada hasil saat penilaian / survei. 
Contoh sederhana jika dalam mengerjakan Bab 2 tidak 
ditempatkan staf yang seharusnya ada di elemen 
tersebut yaitu Bagian Tata Usaha, dan yang 
ditempatkan adalah staf di pelayanan maka orang yang 
ditugaskan tersebut akan menunggu pegerjaan 
dokumen oleh TU. Padahal dilain pihak TU juga 
mengerjakan bab lain yang sebenarnya bukan 
merupakan penguasaannya. Dapat dibayangkan betapa 
banyak waktu terbuang untuk membuat satu dokumen 

di EP tersebut. 

Melihat hal ini maka penulis mencoba membuat kerangka / struktur bantu untuk 
membuat tim akreditasi. Siapa sajakah yang harusnya ditempatkan pada elemen 
penilaian di Instrumen Akreditasi. Berikut gambaran sederhananya. 



26 


INFORMASI KAPUAS 2019 









































Ponpes Al-Amin Kapuas merupakan Penerima 
PSBI Ekonomi Terprogresif 

Tuesday, January 08, 2019 



BANK INDONESIA 


SERTIFIKAT 

PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2018 

Diberikan Kepada t 

PONDOK PESANTREN AL-AMIN 



Pada Pertemuan Tahun Bank Indonesia 
2018, pada tanggal 13 Desember 2018 
yang lalu, Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas mendapatkan sertifikat sebagai 
Penerima Bantuan Sosial Bank Indonesia - 
Ekonomi - Terprogresif. Hal ini karena 
pondok pesantren Al-Amin Kapuas dinilai 
paling baik dalam pengelolaan Program 
Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa 
kolam ikan diatas tanah. 

Selain mendapatkan sertifikat, Pondok 
Pesantren Al-Amin juga mendapatkan 
kenang-kenangan berupa dua uang 
seratus ribu rupiah yang digandeng. Uang 
tersebut diberikan karena Ponpes Al-Amin 
telah menjadi "stakeholder" Bank 
Indonesia. 

Foto dan tulisan dikirim oleh Bapak Giyar. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


27 
















Kementerian Kelautan dan Perikanan kunjungi 
bioflok Ponpes Al-Amin ... 

Tuesday, January 08, 2019 

Pada hari Selasa, 8 Januari 2019, staf dari 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Mandi Angin 
Banjar Baru mengunjungi bioflok Pondok Pesantren 
Al-Amin Kapuas. Mereka menyampaikan bahwa 
pengelolaan bioflok ini masuk predikat A. Insya Allah 
setelah kunjungan ini, ikan lele dalam bioflok ini akan 
dipanen karena beratnya sudah mencapai target. 

Foto dan tulisan dikirim oleh Bapak Giyar 



28 


INFORMASI KAPUAS 2019 












Sanitasi Plus-Plus di Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas 


Thursday, January 10, 2019 



Pada hari Rabu, 9 Januari 2019 saat 
berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas, admin mengunjungi Sanitasi Plus- 
Plus yang dibangun dengan dana dari 
Kementerian Pekerjaan Umum. WC umum 
ini memiliki tempat terpisah untuk pria dan 
wanita. Untuk pria ada tempat untuk buang 
air kecil dan buang air besar. Untuk wanita 
semuanya berupa WC jongkok. Di depan 
setiap WC ada wastafel untuk mencuci 
tangan. 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 
yang dimiliki oleh Sanitasi Plus-Plus ini 
sangat baik. Semua kotoran ditampung 
dalam septic tank berukuran besar, 
kemudian disalurkan airnya ke tempat 
pengolahan limbah, sehingga air yang akan 
dikeluarkan ke sungai sudah layak pakai. 
Yang masih belum selesai adalah bagian 
depan dari WC ini yang masih harus diuruk 
dulu. WC ini sengaja dibuat tinggi agar 
tidak tenggelam saat air pasang dalam. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


29 























Penyuluhan Kejang Demam oleh dr. Putri Evalda 
Rizky Zulkarnain, Sp A 

Thursday, January 10, 2019 

Dalam penyuluhan ini dr. Putri menjelaskan tentang apa itu kejang demam, apa yang 
harus dilakukan ketika anak kejang. Obat-obat apa saja yang bisa diberikan kepada anak 
yang mengalami kejang demam. 


30 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pembahasan Arba'in Nawawi, Hadits ke-15 - 
Memuliakan Tamu 


Saturday, January 12, 2019 



Barang siapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir maka hendaklah dia berkata baik 
atau diam. Barang siapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir maka hendaklah dia 
memuliakan tetangganya. Barang siapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah dia memuliakan tamunya. 
Dalam Kitab Wafi - ada judul - termasuk 
keimanan adalah berkata yang baik dan 
memperhatikan hak tamu dan tetangga. 
Tidak boleh mengatakan bahwa orang 
yang tidak berkata baik, tidak memuliakan 
tetangga dan tidak memuliakan tamu 


berarti tidak beriman. 

Iman di sini adalah kesempurnaan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir dengan keimanan yang sempurna. Jadi orang yang tidak berkata baik, tidak 
memuliakan tetangga dan tidak memuliakan tamu, imannya tidak sempurna. 

Orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang bermaksiat apa pun sebagai kafir. 

Memuliakan tamu 

Ada hubungan memuliakan tamu dengan keislaman. Memperlakukan tamu pun ada 
peraturannya. Tamu itu bahasa Arabnya “dhaifun”, jamaknya “dhuyuuf”. Jama’ah haji 
disebut “dhuyuufun rahman”. 


Siapakah tamu yang wajib dimuliakan? 


"Tamu tidak diundang" tidak dimuliakan. 


Istilah "tamu" sekarang disalahgunakan. Misalnya pelanggan pekerja seks komersial 
disebut "tamu". 


Istilah sekarang sering disalahgunakan: misalnya wanita tuna susila diubah menjadi 
pekerja seks komersial. Ini disebut sebagai "fitnah istilah". 

Tamu yang wajib dimuliakan adalah musafir (tamu yang datang dari jauh). 

Musafir ini sampai "wajib" menjamunya. Perlakuannya khusus. 

Masjid seharusnya tidak boleh dikunci. Seharusnya di masjid disediakan tempat untuk 
musafir. 

Mengapa yang dimuliakan adalah tamu yang spesifik karena "Safar adalah salah satu 
bentuk azab (siksaan)". Nabi dulu berdagang dari Mekah ke Syam, melewati padang 
pasir. Di tengah jalan bisa ada perompak. 

Zaid bin Haritsah bepergian dengan keluarganya, dirompak, dia menjadi budak, pindah 
dari tangan ke tangan sampai menjadi budak Khadijah. Ketika bapaknya tahu bahwa 


INFORMASI KAPUAS 2019 


31 




Zaid tinggal bersama Rasulullah, orang tuanya mendatanginya, tapi Zaid tetap ingin 
tinggal bersama Rasulullah. 

"Dengan Safar orang tidak karuan makan, tidak karuan minum, tidak karuan tidur." Ini 
dulu, sekarang semuanya enak. 

Sunnah Para Rasul 

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat- 
malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu 
mengucapkan: "Saiaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang 
yang tidak dikenal". Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian 
dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu 
berkata: "Silahkan anda makan". (Q.S. Adh-Dhaariyat, 51:24-27) 

Salah satu sifat mulia Nabi Ibrahim adalah senang memuliakan tamu. Hal ini tidak 
dimuliakan oleh semua orang. Ada yang menganggap bahwa tamu ini merepotkan. 
Nasehat ulama membangun rumah. Sediakan ruangan khusus untuk tamu. Lebih penting 
dari menghias rumah dengan sesuatu yang tidak perlu. Menyediakan ruangan khusus 
tamu yang tidak merepotkan keluarga. 

Adab menerima tamu. Yang wajib kita lakukan adalah (1) memberikan perhatian lebih. 
Memberikan perhatian sepenuhnya. Apa yang dia perlukan, kita layani sepenuhnya. 
Waktunya satu hari satu malam. Kita perlakukan seistimewa mungkin. (2) memberikan 
perhatian semampu kita, waktunya tiga hari tiga malam. 

Nabi Ibrahim tidak kenal dengan tamunya, beliau tidak tahu bahwa mereka malaikat. 
Tapi beliau memperlakukan mereka dengan istimewa. Adabnya adalah memberikan 
hidangan istimewa. 


32 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Wisata durian di Sei Pasah 


Monday, January 14, 2019 



Pada hari Ahad, 13 Januari 2019, admin 
diundang oleh Bapak Bambang untuk 
menikmati durian di Sei Pasah, Kecamatan 
Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah. Kami diminta untuk 
berkumpul dulu di pertigaan Sei Pasah 
setelah Jembatan Pulau Petak, kemudian 
bersama-sama menuju lokasi. Di seberang 
Kelurahan Sei Pasah ada jalan ke dalam, 
kami mengikuti jalan tersebut sampai 
semennya habis. Setelah itu kami harus 
melewati jalan yang becek. Kami memarkir 
motor dipinggir sungai kecil. Kami 
menyeberangi jembatan kecil. Kami 
menyusuri jalan yang dikiri kanannya 
dibatasi oleh pohon sengon. 

Waktu berangkat kami melewati kawasan 
hutan yang banyak nyamuknya. Ketika 
sampai di lokasi, rupanya sudah disiapkan 
durian-durian yang akan dinikmati. Kami 
menikmati durian yang baru jatuh sampai 
menjelang Zuhur, setelah itu kami pulang. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


33 











Dari Basarang ke Kuala Kapuas dengan Bis 
Yessoe 


Tuesday, January 15, 2019 

Naik bisa dini hari dari Palangka Raya ke Kuala Kapuas menggunakan Bis Yessoe cukup 
cepat. Kita berangkat jam 03.00 WIB dari Palangka Raya, sampai di Pulang Pisau jam 
04.30 WIB, jadi masih sempat shalat Subuh di Rumah Makan Candi Laras. Bis akan 
beristirahat di Pulang Pisau selama setengah jam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke 
Banjarmasin. 

Ketika melewati Basarang, admin mengambil video diatas. Pada awalnya ada sudut 
dengan jendela, tapi akhirnya disejajarkan dengan jendela, sehingga obyeknya lebih 
jelas. 


34 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Roti dan kue buatan Ibu Ida 


Thursday, January 17, 2019 



Hari ini admin mendapatkan cerita dari teman 
dikantor bahwa Ibu Ida membuat roti dengan kualitas 
yang baik. Saat mencobanya, ternyata benar bahwa 
rasanya enak. Bagi yang berminat untuk menikmati 
roti dan kue diatas dapat menghubungi Mbak Shinta 
di 0821-5696-6012. 

Foto-foto dikirim oleh Mbak Shinta 




INFORMASI KAPUAS 2019 


35 




















Mitos dan fakta seputar mata 

Friday, January 18, 2019 

Mitos: Senam mata dapat menunda pemakaian kaca mata 

Fakta: Senam mata tidak akan memperbaiki, memelihara, atau membantu kesehatan 
mata anda, atau mengurangi keperluan terhadap kacamata. Penglihatan anda 
bergantung pada berbagai faktor, termasuk bentuk dari bola mata anda dan kesehatan 
dari jaringan mata, tidak satupun yang dapat diubah dengan senam mata secara berarti. 

Mitos: Membaca dengan lampu temaram akan memperburuk penglihatan anda. 

Fakta: Lampu temaram tidak akan merusak penglihatan atau kesehatan mata. Meskipun 
demikian, hal tersebut akan lebih cepat melelahkan mata anda. Cara terbaik untuk 
memposisikan cahaya baca adalah membuat sinarnya langsung ke halaman yang 
sedang dibaca, tidak dari bahu anda. Lampu meja dengan bayangan opak yang 
diarahkan langsung ke bacaan adalah ideal. 

Mitos: Wortel adalah makanan terbaik untuk mata. 

Fakta: Wortel, yang mengandung vitamin A, baik bagi mata. Tetapi buah-buahan segar 
dan sayur yang daunnya berwarna hijau, yang mengandung lebih banyak vitamin anti 
oksidan seperti vitamin C dan E, lebih baik untuk kesehatan mata. Antioksidan dapat 
membantu melindungi mata terhadap katarak dan degenerasi makula terkait-usia. 
Jangan harapkan wortel bisa mencegah atau memperbaiki masalah penglihatan seperti 
rabun dekat atau rabun jauh. 

Mitos: Paling baik adalah tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak sepanjang 
waktu. Melepasnya memungkinkan mata anda beristirahat. 

Fakta: Jika anda memerlukan kacamata atau lensa kontak untuk melihat jauh atau 
membaca, gunakan mereka. Tidak mengenakan kacamata akan meregangkan mata 
anda dan melelahkan mata anda, justru tidak mengistirahatkan mereka. Meskipun 
demikian, hal tersebut tidak akan memperburuk penglihatan anda atau mengakibatkan 
penyakit mata. 

Mitos: Memandang layar komputer sepanjang hari buruk bagi mata. 

Fakta: Menggunakan komputer tidak merusak kesehatan mata anda. Meskipun 
demikian, memandang layar komputer sepanjang hari dapat menyebabkan regangan 
pada mata atau melelahkan mata. Orang yang melihat layar komputer untuk waktu yang 
lama cenderung tidak berkedip sebagaimana biasanya, yang dapat menyebabkan mata 
terasa kering atau tidak nyaman. Untuk membantu mencegah regangan; sesuaikan 
pencahayaan sehingga tidak membuat pantulan kasar pada layar, istirahatkan mata 
anda secara singkat setiap 20 menit, dan upayakan mengedip secara teratur sehingga 
mata anda akan tetap memiliki pelumas. 

Sumber: HEALTHbeat 18 Januari2019 


36 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Rapat perdana Persadia Cabang Kuala Kapuas 
Tahun 2019 


Saturday, January 19, 2019 



Pada hari Jum'at, 18 Januari 2019 
bertempat di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas dilaksanakan 
kegiatan rapat perdana Persatuan Diabetes 
Indonesia (Persadia) Cabang Kuala 
Kapuas. Rapat ini dibuka boleh Bapak 
Ngata'i selaku sekretaris, dilanjutkan 
dengan sambutan dari ketua yaitu Bapak 
Fauzuddin Noor. Setelah itu dilanjutkan 
dengan pengarahan dari Kepala Bidang 
Pelayanan Medik RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Bapak 
Jum'atil Fajar. 



Dalam rapat ini, masing-masing bidang 
mengajukan program kerja mereka. Ibu 
Nurdiana dari Seksi Edukasi mengajukan 
berbagai kegiatan penyuluhan oleh para 
petugas rumah sakit setiap bulan pada 
kegiatan senam diabetes di rumah sakit. 
Bapak Djuwadi dari Seksi Olahraga sudah 
menyusun jadwal senam serta instruktur 
untuk setiap minggunya. 

Bapak Suwandi dari Seksi Humas 
mengajukan usulan penyediaan kamera 
dan handycam yang cukup bagus sebagai 
inventaris pengurus persadia. Bapak 
Sholichuddin dari Seksi Perlengkapan 
mengusulkan pengadaan mikrofon nirkabel 
dengan kualitas yang lebih baik. 



Ibu Tri Setyautami selaku anggota dari 
Seksi Penunjang menawarkan untuk 
membantu penyediaan stik pemeriksaan 
gula darah saat kegiatan besar yang 
diselenggarakan oleh Persadia. Selain itu 
diharapkan Persadia bisa kembali 
mengaktifkan Posbindu. Bapak Ahmad Zayad selaku anggota Seksi Penunjang juga 
menawarkan penyediaan kembali alat-alat posbindu sehingga bisa digunakan untuk 
aktivitas posbindu di Persadia. Selain itu beliau akan mengupayakan pelatihan kader 
posbindu 


Ibu Asih dari BPJS Cabang Kapuas menawarkan untuk kembali membantu Persadia bila 
ada dokter penanggung jawabnya. Dokter tersebut akan mempertanggungjawabkan 
kegiatan Prolanis yang berlangsung di Persadia. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


37 














Ibu Rosita dari Seksi Usaha Dana akan membuat proposal kepada para donatur dan 
pemerintah daerah untuk mengusulkan apa-apa yang diperlukan oleh seksi-seksi lain. 


38 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Panen perdana budidaya ikan lele sistem bioflok 
di Ponpes Al-Amin K... 


Sunday, January 20, 2019 



Pada hari Kamis, 17 November 2019 
bertempat di Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas, Jalan Pemuda Km. 20, Desa Anjir 
Palambang, Kecamatan Pulau Petak 
dilaksanakan kegiatan panen perdana 
budidaya ikan lele sistem bioflok. Program 
ini merupakan bantuan dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia. 

Kegiatan panen perdana ini dihadiri oleh 
petugas dari Balai Perikanan Budidaya Air 
Tawar Mandiangin, Dinas Perikanan dan 
Kelautan Kabupaten Kapuas, Pembina dan 
Ketua Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. 
Kepala balai perikanan sangat 
mengapresiasi keberhasilan pengelolaan 
kolam bioflok. Pihak pondok pesantren juga 
mencari rekanan untuk menampung hasil 
panen ini. 

Dari hasil kalkulasi, berat lele hasil panen 
mencapai 2.400 kg dari 8 kolam bioflok. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Giyar 



INFORMASI KAPUAS 2019 


39 




















40 


INFORMASI KAPUAS 2019 











Penyuluhan hak pasien dan keluarga di rumah 
sakit 


Wednesday, January 23, 2019 

Penyuluhan / Promosi Kesehatan di Radio Siaran Pemerintah Daerah Kab. Kapuas (91,4 
FM) tentang Hak Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit dari Tim Promkes RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo bersama Hikmayanti, S.Kep, Ns, Rabu, 23 Januari 2019. (Sesi 
3) 

Dikirim oleh RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo pada Selasa, 22 Januari 2019 


INFORMASI KAPUAS 2019 


41 


Ringkasan Kegiatan Program Indonesia Sehat 
dengan Pendekatan Keluar... 

Thursday, January 24, 2019 

Oleh: Yuniastin 


42 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Sabar dan Shalat oleh Ustadz Muhammad 
Nurani 


Saturday, January 26, 2019 

Ceramah ini d isampaikan pada kegiatan Majelis Ta'lim Asy-Syifa RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas pada hari Jum'at, 25 Januari 2019 di aula rumah 
sakit. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


43 


Persadia Cabang Kuala Kapuas menerima 
bantuan dari Dinas Kesehatan 

Friday, February 08, 2019 

Pada hari Kamis, 7 Februari 2019, Ketua Persadia 
Cabang Kuala Kapuas, Bapak Fauzuddin, menerima 
bantuan alat-alat Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) 
dari Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas, Bapak Ahmad Zayad. 

Bantuan ini merupakan tindak lanjut komitmen Dinas 
Kesehatan dalam rapat perdana Persadia tiga minggu 
lalu. 

Insya Allah para anggota Persadia akan segera dilatih 
bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut. 
Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi salah satu 
kegiatan Prolanis JKN, sehingga bisa mendapat 
bantuan juga dari BPJS Kesehatan. 

Foto dan berita kiriman Pak Ngatai. 



44 


INFORMASI KAPUAS 2019 










Pembahasan Hadits Arba'in Nawawi ke-16 oleh 
Ustadz Suriani Jiddy, L... 

Saturday, February 09, 2019 

Hadits ini berbunyi: 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, 
berikanlah aku wasiat. Rasulullah SAW bersabda: Jangan marah. Kemudian laki-laki itu 
mengulangi lagi. Maka Nabi mengatakan kembali jangan marah. (H.R. Bukhari) 

Para ulama menjelaskan bahwa hadits ini sangat agung, berisi pelajaran penting tentang 
akhlak yang mulia. Pelajaran yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan 
itu adalah jangan marah. 

Abu Hurairah menjelaskan seorang laki-laki. Siapakah laki-laki yang disebutkan oleh Abu 
Hurairah? Para ulama hadits menjelaskan ada beberapa pendapat sehingga Abu 
Hurairah tidak menyebutkan namanya. Ada yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut 
adalah Abu Darda'. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Thabrani dimana Abu Darda datang kepada Rasulullah dan berkata Wahai Rasululllah 
tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Ini adalah 
giatnya para sahabat dalam meraih surga. Nabi berkata, Jangan marah, niscaya engkau 
akan mendapatkan surga. 

Nasehat ini berlaku tidak hanya untuk Abu Darda' tetapi juga kita semua sebagai 
umatnya. 

Ada lagi pendapat yang berpendapat bahwa lelaki yang datang kepada Rasulullah 
adalah sahabat yang lain yaitu sahabat yang bernama Jariah bin Khudamah r.a 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau datang kepada Rasulullah 
minta dinasehati, kemudian dijawab jangan marah. Beliau mengulang lagi, dan dijawab 
dengan jawaban yang sama. 

Para ulama menjelaskan arti jangan marah. Jangan marah artinya jauhi sebab-sebab 
atau faktor penyebab kemarahan. Arti lain jangan marah adalah janganlah melakukan 
sesuatu yang timbul dari rasa marah. 

Marah dalam kamus artinya sangat tidak senang. Penyebabnya banyak. Dalam 
psikologi, arti marah adalah emosi yang muncul karena adanya persepsi ketidakadilan. 
Ada lagi yang mengatakan bahwa marah terjadi karena kita tidak mendapatkan 
pengakuan dan penerimaan bahwa seharusnya kita pantas untuk mendapatkan suatu 
hal. 

Intinya marah itu merupakan perasaan negatif yang membuat ketidaknyamanan bagi 
yang merasakan. 

Dengan mengetahui makna marah, maka kita bisa mengetahui keagungan hadits ini. 

Salah satu makna hadits adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan marah itu 
muncul. Kita harus menghindari munculnya rasa ketidaksukaan. Jauhi hal-hal yang 
dapata memunculkan ketidaksukaan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


45 


Penyebab lain kemarahan adalah tidak menunaikan hak. Orang tua punya hak yang 
dapat ditunaikan oleh anak. Anak juga punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. 
Dendam, permusuhan, dendam, tersinggung adalah hal-hal yang mengakibatkan 
kemarahan. Hal-hal tersebut harus dijauhi agar kita tidak marah. 

Allah marah kepada manusia. 

Penyebab Allah marah kepada kita harus kita hindari. Allah marah karena hak Allah 
sebagai Tuhan tidak ditunaikan. Hak Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin 
Jabal: suatu saat aku dibonceng oleh Nabi SAW mengendarai seekor keledai. Saat itu 
Nabi mengajak ngobrol. Nabi bertanya: Wahai Mu'adz tahukah kamu apakah hak Allah 
yang harus ditunaikan oleh seorang hamba dan apa hak manusia yang harus ditunaikan 
Allah. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Hak Allah terhadap 
hamba adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 

Banyak orang Islam yang tidak tahu hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. 
Sebagai seorang suami, bila istri tidak tahu hak suami, maka dia tidak bisa 
menunaikannya. Tatkala hak Allah tidak ditunaikan, maka Allah marah. Yang pertama 
kali dimarahi Allah adalah orang-orang kafir. Ibadah orang kafir tidak mengikuti tuntunan 
Allah. Semua orang kafir pasti musyrik. Karena orang kafir tidak menunaikan hak Allah 
maka mereka disebut sebagai orang zalim. Wal kafiruuna humudzalimun. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik 
(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah 
seburuk-buruk makhluk. (Q.S. Al-Bayyinah, 98: 6) 

Mereka adalah seburuk-buruk makhluk 

Ada orang yang rajin shalat tapi suka kepada hal-hal yang menjurus kepada 
kemusyrikan. 

Ya Allah aku mohon kepada Engkau agar Engkau mencintaiku dan aku mencintaiMu. 
Dan aku minta kepadaMu untuk mencintai setiap orang yang mencintaiMu. Siapa 
mereka? Yaitu kekasih Allah yaitu ulama. Dan aku memohon kepada Engkau agar aku 
mencintai amal perbuatan yang membawa aku mencintaiMu. 

Manusia bisa marah kepada Allah karena tidak menerima takdir yang Allah tentukan. 
Bentuk kemarahan ada empat: (1) kemarahan dalam hati. Merasa tidak suka dengan 
ketentuan Allah. Marah kepada Allah dapat mengakibatkan kekufuran. 

Hadits Qudsi (tidak kuat tapi maknanya bisa jadi benar): Barang siapa yang tidak sahar 
dengan cobaan yang aku berikan kepadanya dan tidak ridho dengan ketentuan yang aku 
tentukan, hendaklah dia keluar dari bawah langitku dan cari Tuhan selain Aku. 

Tidak ada satu peristiwapun yang terjadi di alam raya tanpa ketentuan Allah. 50.000 
tahun sebelumnya Allah sudah menulis takdir segala sesuatu. Ketika kita berumur 120 
hari Allah sudah menulis nasib kita. 

Dalam menerima takdir (musibah): Sabar, ridho dan syukur. 

Kita banyak-banyak berdo'a agar kita ridho dengan apa yang Allah tentukan. 


46 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Do'anya: Ya Allah, jadikan sesuatu yang Engkau tentukan adalah baik. 


Manusia marah kepada manusia. 

Pengantin baru menikah, sang suami membunuh istrinya gara-gara tersinggung dengan 
ucapan istrinya. 

Melihat fenomena ini, kita betul-betul meyakini bahwa beliau adalah Nabi. Ucapannya 
singkat tapi sangat bermakna. 

Kita dilarang bicara kasar dengan istri. 

Ada anak yang mengadukan ibunya ke pengadilan karena masalah tidak suka. 

Faktor yang dapat menyulut kemarahan sangat banyak. 

Bolehkah marah? 

Boleh bila marah karena Allah. 

Hadits: ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena 
Allah. 

Yang dilarang adalah marah karena nafsu (emosi). 

Ada riwayat yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Ali digambarkan sebagai seorang 
pahlawan, ahli memainkan pedang. 

Dalam sebuah peperangan, Ali ketika akan membunuh seseorang, dia diludahi, dia tidak 
jadi membunuhnya. Ketika ditanya mengapa Ali tidak jadi membunuhnya. Ali menjawab: 
saya khawatir saya membunuhnya karena nafsu amarah. 

Karena Allah dilecehkan, kita demonstrasi. 

Sepulang dari Tha'if, ditengah perjalanan ditawari oleh malaikat pengurus gunung untuk 
membalas penduduk Tha'if, beliau menjawab: Aku berharap agar dari mereka muncul 
generasi yang membela Allah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


47 


Ringkasan Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan Tahun 2019 ole... 

Sunday, February 10, 2019 


48 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Millennial Road Safety Festival di Palangka Raya 


Pada hari Ahad, 10 Februari 2019, admin 
berjalan-jalan ke Bundaran Besar Palangka 
Raya. Dari Masjid Darussalam Palangka 
Raya, admin naik angkot jurusan pasar. 
Syukurnya angkot mau mengantar sampai 
Jalan Yos Sudarso melalui Jalan M.H. 
Thamrin. 

Ketika menuju ke Bundaran Besar, mata 
admin tertuju pada salah satu rumah 
makan padang yang membuka lapak di 
Jalan Yos Sudarso. Admin menikmati 
makan pagi dengan ayam goreng ala 
masakan Padang. Sambil duduk diatas 
tikar diatas rumput, admin menikmati 
sarapan tersebut. 

Sarapan dengan ayam goreng (masakan 
Padang) Setelah itu admin berjalan menuju 
Bundaran Besar yang sudah ramai dengan 
berbagai macam kegiatan. Karena begitu banyaknya kegiatan yang berjalan secara 
serentak, kegiatan dipanggung utama tidak terlalu menjadi perhatian. Admin berkeliling 
ke tenda-tenda yang ada disekitar bundaran besar tersebut. Macam-macam hal yang 
disajikan dalam tenda-tenda tersebut mulai dari berbagai ramuan tradisional dayak 
sampai pameran mobil. 

Admin sempat mampir ke subdit narkoba Polda Kalteng melihat berbagai macam 
visualisasi narkoba. Setelah itu ngobrol dengan tentara mengenai senjata-senjata yang 
ditampilkan termasuk tanya-tanya tentang "sniper" (penembak jitu). Kemudian tanya- 
tanya tentang budi daya lebah madu "Must Yoan Farm". Nonton anak-anak muda yang 
menampilkan "break dance" di depan Istana Isen Mulang. Sempat juga nonton "modern 
dance" competition di depan Batang Garing. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


49 














"Break dance" muncul kembali di Palangka Raya 

Sunday, February 10, 2019 

Saat mendatangi kegiatan Millennial Road Safety Festival di Bundaran Besar Palangka 
Raya, admin melihat sekelompok anak muda duduk-duduk di matras yang dilapis dua 
sehingga cukup tebal. Mereka secara bergiliran menunjukkan kebolehan mereka 
menjadikan kepala, bahu dan tangan untuk menyangga bagian bawah tubuh mereka 
yang berada di udara. Rasanya gerakan ini bukan merupakan sesuatu yang baru bagi 
admin. 

Admin lalu mendatangi salah seorang peserta yang memeragakan gerakan yang 
menarik tadi. Dia menjelaskan bahwa ini adalah "break dance". Mereka melihat bahwa 
tarian ini mulai diminati kembali oleh generasi muda di Palangka Raya. Admin langsung 
ingat waktu zaman SMA dulu di Jakarta tahun 1980-an dimana salah satu teman akrab 
admin adalah seorang jagoan "break dance", sekarang beliau sudah jadi ustadz. 


50 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pemulangan dan Pembekalan Dokter Internsip 
Kalimantan Tengah 2019 


Tuesday, February 12, 2019 




Dokter Internsip yang dipulangkan 
Dokter internsip yang diberi pembekalan 
Pada hari Ahad-Senin, 10-11 Februari 2019 
bertempat di Aula Kahayan Hotel Swiss- 
belhotel Danum dilaksanakan kegiatan 
Pemulangan dan Pembekalan Dokter 
Internsip Tahun 2019. Dokter internsip 
yang sudah bertugas di Kabupaten Kapuas 
dan Kabupaten Kotawaringin Timur sejak 
Februari 2018 yang lalu sekarang akan 
dipulangkan. Sedangkan dokter internsip 
angkatan pertama tahun 2019 akan 
diberikan pembekalan. 19 orang dokter 
internsip akan ditempatkan di Kapuas dan 
17 orang dokter internsip akan ditempatkan 
di Kotawaringin Timur. Pada hari ini (12 
Februari 2019) para dokter ini sudah 
diantar oleh dinas kesehatan provinsi ke 
kabupaten masing-masing. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


51 
















Server pendaftaran SNMPTN sedang penuh 


Wednesday, February 13, 2019 



Pada hari Rabu, 19 Februari 2019 ketika 
sedang mengakses situs 
https://web.snmptn.ac.id/siswa/login 
muncul gambar diatas. Gambar tersebut 
menginformasikan bahwa "Server sedang 
penuh. Mohon maaf, server sedang penuh. 
Mohon menunggu. Kita diminta untuk 
menunggu selama 5 menit sesuai dengan 
hitung mundur yang diberikan. Setelah itu 
kita bisa lagi mengakses situs tersebut. 


52 


INFORMASI KAPUAS 2019 











Perkenalan Dokter Internsip Angkatan I Tahun 
2019 penempatan Kabupa... 

Saturday, February 16, 2019 

Pada hari Rabu, 13 Februari 2018 bertempat di halaman RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas dilaksanakan kegiatan perkenalan dokter internsip angkatan 
I Tahun 2019 yang ditempatkan di Kabupaten Kapuas. Mereka berasal dari berbagai 
fakultas kedokteran di Indonesia. Ada yang berasal dari Kalimantan Tengah dan daerah- 
daerah lain. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


53 


Diatas langit ada langit - Bincang-bincang 
masalah SNMPTN 2019 


Sunday, February 17, 2019 

Pada hari Jum'at, 15 Februari 2019 saat 
makan malam di Royal Padjadjaran Hotel, 
Bogor, admin ngobrol-ngobrol dengan staf 
Pustekkom Kemendikbud tentang situs 
SNMPTN (http://snmptn.ac.id/) yang sulit 
diakses. Beliau mengatakan bahwa ada 
kemungkinan yang mengakses situs 
tersebut tidak hanya manual saja tapi ada 
yang menggunakan "robot". Admin lalu 
bertanya apakah hal tersebut tidak 
diperhitungkan sebelumnya. Beliau 
mengatakan bahwa "diatas langit ada langit 
lagi". 

Syukurlah dengan menggunakan sistem antrian, banyak siswa yang berhasil untuk 
mengunggah prestasi dan memfinalisasi pendaftaran mereka. Semoga sampai pada 
tanggal 19 Februari 2019 nanti (masa perpanjangan), seluruh siswa yang berhak 
mengikuti SNMPTN ini bisa terdaftar, sehingga mereka tidak dirugikan karena sistem 
yang bermasalah ini. 



54 


INFORMASI KAPUAS 2019 






Go Food Festival di Terminal 3 Soekarno-Hatta 

Sunday, February 17, 2019 




Pada hari Ahad, 17 Februari 2019 saat admin menunggu waktu "boarding", mampir ke 
Go Food Festival yang tersedia di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Admin mampir ke 
stand masakan Padang, Salero Sepakat. Harga menunya bervariasi, mulai dari Rp 
10.000 sampai Rp 35.000 (belum termasuk nasi Rp 10.000). Kalau mau sayur gratis bisa 
minta sayur asem. Sambelnya ada empat macam. 

Setelah itu admin bicara dengan petugas "Isi Saldo Go Pay". Beliau menjelaskan banyak 
yang isi saldo Go Pay karena "cashback" nya ada yang mencapai 50%. 

Admin juga bicara dengan petugas yang mengelola Go Food Festival ini, beliau 
menyampaikan bahwa beliau belum tahu sampai kapan Go Food Festival ini akan 
berada di Terminal 3 ini. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


55 
























Lele di bioflok Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas 

Monday, February 18, 2019 

Pada hari Senin, 18 Februari 2019 admin diajak untuk melihat lele di bioflok Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas. Ketika merekam video diatas, pengelola melemparkankan 
pakan sehingga lele yang ada di dasar kolam muncul ke permukaan. Video diatas betul- 
betul memenuhi keinginan admin untuk bisa merekam lele dalam ukuran besar. 


56 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Naik ojek pangkalan dari Pitara ke Rangkapan 
Jaya Lama Depok 

Wednesday, February 20, 2019 

Pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 admin turun di Stasiun Depok setelah naik kereta dari 
Bogor. Admin naik ojek yang ada di dekat stasiun. Ketika di perjalanan admin bertanya 
kepada tukang ojek mengapa dia tidak bergabung dengan GO-JEK? Dia bilang bahwa 
dia dulu adalah tukang ojeknya GO-JEK, tapi dia keluar karena sudah terlalu banyak 
yang mendaftar sebagai pengemudi GO-JEK. Admin bertanya tentang masalah 
penumpang. Beliau sampaikan bahwa cukup banyak yang menggunakan jasanya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


57 


Do'a agar hati tidak condong pada kesesatan 
oleh Ustadz Suriani Jid... 


Saturday, February 23, 2019 

Do’a harian yang baik kita baca: 

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 
rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)". 
(Q.S. Ali Imran, 3: 8) 

Kita juga membaca Al-Fatihah: 

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (Q.S. Al-Fatihah, 1: 6) 

Banyak hal yang dapat membuat kita tergelincir. 

Fitnah dalam bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia 
fitnah artinya tuduhan tanpa bukti. Dalam bahasa Arab fitnah adalah hal yang dapat 
menggelincirkan kita, menggoda, misalnya fitnah dunia, fitnah wanita. 

Fitnah itu ada dua: (1) fitnah syahwat; (2) fitnah syubhat 

Rasulullah SAW: bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum datangnya fitnah. 
Fitnah itu seperti sebagian malam yang gelap gulita (kita tidak bisa melihat apa yang ada 
di depan kita). Di pagi hari seseorang beriman, di sore hari dia kafir. Atau di sore hari dia 
beriman dan di pagi hari dia kafir. Fitnah ini sangat luar biasa. Pagi hari beriman, sore 
hari kafir atau sore hari beriman, pagi hari kafir. 

Fitnah syahwat. Syahwat adalah keinginan. 

Sesungguhnya nafsu (syahwat) senantiasa memerintahkan kepada yang tidak baik 
(keburukan). Bentuknya berbagai macam keinginan manusia yang tidak terkendali, tidak 
ada batasnya. Sehingga Nabi mengatakan, begitu serakahnya manusia sehingga kalau 
mereka diberi dua lembah emas, mereka masih minta lagi. 

Orang serakah dan lain-lain timbul karena tidak mensyukuri apa yang ada. 

Zuhud atau qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Kita tidak dilarang 
untuk meminta tambahan yang wajar. 

Nabi mengajarkan kita agar merasa cukup dengan apa yang kita miliki: 

Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang 
tidak khusyu’ dan dari nafsu yang tidak pernah merasa puas (serakah), dan aku 
berlindung kepada engkau dari do’a yang tidak dikabulkan. 

Dr. Adian Husaini menyebutkan ada empat hal yang dipuja atau dipertuhankan: (1) 
syahwat kekayaan. Bagaimana orang ingin mendapatkan kekayaan dengan berbagai 
macam cara, menghalalkan segala cara; (2) syahwat kecantikan. Agar bisa dikatakan 
cantik mereka menghalalkan secara cara, misalnya melalui perlombaan ratu kecantikan. 
Manusia dianggap sebagai manusia bukan karena fisik, tapi karena jiwanya. Kalau 
kemuliaan manusia diandalkan pada fisik, sangat lemah. Kalau kecantikan hanya 
sebatas kulit, maka ini tidak benar. Para ulama mengatakan, manusia dianggap manusia 
karena jiwanya. Our’an selalu menyebut kata jiwa atau hati. 

Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah 
dengan hati yang bersih. 

Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya (jiwanya). 

Ada wanita yang mengasuh Nabi sejak kecil yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman juga 
menemani Aminah yang berkeinginan menziarahi makam suaminya. Sepulang dari 
ziarah, Aminah meninggal dunia. Rasulullah didampingi oleh Ummu Aiman (kulit hitam 
dan tidak diketahui asal usulnya tapi sangat mulia). Begitu mulianya, Rasulullah 
senantiasa menyebutnya dengan panggilan Ummi. Nabi Muhammad menawarkan 
kepada para sahabat yang menikahinya. Rasulullah mengatakan: siapa yang mau 


58 


INFORMASI KAPUAS 2019 


menikahi salah seorang dari wanita ahli surga. Salah seorang sahabat menikahinya. 

Bilal bin Rabbah adalah seorang budak. 

Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena kecantikannya, ...jadi 
fisik juga penting, tapi ada yang lebih penting. 

(3) syahwat popularitas. Apalagi sekarang banyak yang mencaleg. Popularitas ujung- 
ujungnya akan mendatangkan materi. Bintang iklan kalau tidak populer, tidak laku. (4) 
syahwat kekuasaan. 

Kita tidak menafikan harta, karena itu adalah fitrah manusia. Manusia itu sangat senang 
kepada harta, tapi bagaimana syahwat ingin menumpuk harta tidak menggelincirkan kita. 
Fitnah syubhat. Syubhat adalah berbagai macam kerancuan berpikir yang kalau kita 
tidak belajar dengan baik, kita akan terpengaruh. 

Ada video propaganda PKI, dia tidak hanya menghina Islam tapi juga menghina semua 
agama. Dia bilang, untuk menjadi orang Islam sangat mudah, cukup mengucapkan dua 
kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah. Sampai disini tidak ada masalah. Syubhatnya adalah: kalau 
memberi kesaksian kita harus mengetahui dan melihat. Jadi dia ingin bilang bahwa kalau 
bersaksi maka agar persaksiannya sah, maka kita harus pernah melihat Tuhan. Dia 
bilang, jangan dengar kata ulama, jangan dengar kata ustadz, kalau tidak melihat itu 
adalah kesaksian palsu. 

Kalau kita tidak pernah belajar, maka ini bisa menggelincirkan kita. Kita akan bilang 
benar juga ya, karena kita tidak pernah melihat Tuhan dan Rasulullah. Penganut agama 
lain juga akan terpengaruh. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjelaskan 
bahwa persaksian kita benar. 

Apakah kalian meyakini bahwa laki-laki dan perempuan yang ada di rumah kalian adalah 
bapak dan ibu kalian. Pernah nggak kalian melihat bagaimana kalian dilahirkan. 

Kita meyakini karena kesaksian orang lain. Nabi Muhammad SAW kita yakini sebagai 
manusia yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Kejujuran Nabi tidak hanya 
diakui oleh sahabat beliau tapi juga oleh musuh beliau. Semua ucapan Nabi pasti benar. 
Tentang Allah, yang memberi tahu adalah Nabi Muhammad SAW. 

Kalau tidak belajar, kita bisa termakan. 

Cara menghadapi ujian adalah sabar. Kita tidak boleh membalas keburukan dengan 
keburukan. Kita do’akan orang yang memfitnah tidak mengulangi perbuatannya. 

Imam Hasan Al-Banna: jadilah kalian seperti pohon yang berbuah, pohon itu dilempari 
pakai batu, tapi dibalas dengan buah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


59 


Pengalaman naik INDO-JEK 

Saturday, February 23, 2019 



Pada hari Sabtu, 23 Februari 2019 ketika akan ke Pulang Pisau, admin pesan Indo-Jek. 
Lokasi ojeknya di Selat Hulu. Setelah menanyakan nomor rumah, sang ojek langsung 
meluncur. Tak lama kemudian ojeknya sudah sampai. 

Waktu ngobrol, sang supir rupanya seorang kaum masjid. Dia bilang bahwa yang lebih 
sering adalah pesanan makanan dibandingkan dengan mengantar orang. 

Sesampainya di Pulau Telo admin turun. 


60 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Arba'in Nawawi - Hadits ke-17 oleh Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc (1) 

Sunday, February 24, 2019 

Dari Abi Ya’la bin Aus, dari Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah mewajibkan 
ihsan pada setiap sesuatu, maka apabila kalian membunuh maka berlaku ihsanlah dalam 
membunuh. Dan apabila kalian menyembelih binatang, berlaku ihsanlah dalam 
penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang diantara kalian menajamkan pisaunya 
dan menyenangkan binatang sembelihannya. 

Dalam kitab Al-Wafi', pengarang menulis judul keumuman ihsan. 

Hadits ini merupakan salah satu kaidah penting dalam agama, karena hadits ini memuat 
hal-hal yang menunjuk pada kesempurnaan syariat Islam, karena melaksanakan sesuatu 
dalam Islam adalah suatu keniscayaan. 

Dulu kita pernah membahas Ihsan dalam hadits Jibril : Iman, Islam dan Ihsan 
Kebaikan ada 3: (1) kebaikan dari sisi agama; (2) kebaikan dari sisi duniawi; (3) kebaikan 
dari sisi ukhrawi 
Definisi Ihsan secara bahasa : 

(1) berbuat baik; lawannya berbuat buruk. Dalam hadits: Sesungguhnya Allah 
mewajibkan al-ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita melakukan kebaikan dalam 
segala hal. Lawannya mengerjakan keburukan. 

(2) Memberikan kebaikan (memberi sesuatu yang bak) kepada orang lain. Berbuat baik 
sifatnya umum, kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Kalau yang kedua ini kepada 
orang lain. 

(3) Melakukan sesuatu dengan baik. Apakah sesuatu itu berkaitan dengan diri sendiri 
atau orang lain. Dengan kata lain bekerja secara profesional; 

(4) Melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. 

Ulama membagi ihsan menjadi dua : 

(1) berlaku ihsan dalam beribadah kepada Allah ; 

(2) berbuat ihsan dalam menunaikan hak-hak manusia. 

Hak Allah: hak untuk diibadahi dan hak untuk tidak disekutukan. Ibadah yang paling 
agung adalah shalat sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh 
Sayyid Sabiq. Kita perlu memperbaiki shalat kita. 

Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang 
paling ihsan amalnya (Q.S. Al-Mulk, 67: 2) 

Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Allah tidak menanyakan 
kuantitas, tapi kualitasnya. Kita harus memperbaiki shalat dengan cara menuntut ilmu. 
Shalat itu kita mulai dari wudhu'. Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan 
(memperbaiki) wudhu' nya maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana gugurnya 
air dari bagian tubuh yang dibasuhnya. 

Kalau kita membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah akan gugur, 
Ketika membasuh kaki maka dosa-dosa yang dilaksanakan oleh kaki akan berguguran. 
Begitu juga dengan shalat. Kita perbaiki kualitas shalat kita, mulai dari niat sampai 
selesai. Shalat inilah yang akan mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan 
keji dan mungkar. Syaratnya harus ihsan. Kalau tidak ihsan, maka meskipun shalat, tapi 
tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini kuncinya mengapa shalat kita tidak 
mencegah perbuatan keji dan mungkar. 

Menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjurus pada syirik dan perbuatan syirik itu 
sendiri. Ihsan dalam menunaikan hak-hak manusia. 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan 
berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang- 


INFORMASI KAPUAS 2019 


61 


orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu 
sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong dan membangga-banggakan diri, (Q.S. An-Nisa, 4: 36) 

Allah menyejajarkan berbuat baik kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada kedua 
orang tua. Dalam surat Al-lsra' : Dan Allah sudah menetapkan agar kamu tidak 
menyekutukan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. 

Ada dua pendapat tentang tetangga: 

(1) tetangga dekat adalah tetangga yang dekat dengan rumah kita dan tetangga jauh 
adalah yang jauh dari rumah kita; (2) tetangga dekat adalah Muslim; tetangga jauh 
adalah Non-Muslim. 

Dalam dunia bisnis ada istilah profesionalisme. Sebagai pegawai, kita berkewajiban 
bekerja secara profesional karena tempat kita bekerja berhak mendapatkan kerja kita 
yang profesional. 

Percuma saja ibadahnya baik, tapi kita tidak ihsan dalam bekerja. Seorang hamba yang 
shalih itu adalah hamba yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Orang seperti ini 
belum disebut shalih. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah 
suka jika seseorang mengerjakan pekerjaannya, dia itqan (ihsan) dalam pekerjaannya. 
Dia mengerjakannya secara profesional. 

Standar profesionalitas: 

(1) menguasai pekerjaan; ahli pada pekerjaannya; pekerjaan tidak dikerjakan secara 
asal-asalan. Kalau pekerjaan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
kehancurannya. Sebagai guru, kita harus menekuni bidang pendidikan. Kalau jadi guru 
paling tidak menguasai ilmu yang akan kita ajarkan dan menguasai metode cara 
menyampaikan materi itu. Metode kadang lebih baik dari materi. Materi bagus, tapi cara 
penyampaiannya tidak baik. Kita perlu meningkatkan kualitas dalam hal keahlian. 
Kadang kita ditempatkan bukan pada keahlian kita. Kita harus bekerja keras untuk 
mempelajari hal yang baru ini. Sebagai pegawai kita terikat kontrak. Kalau kita yang 
membuat kebijakan, kita harus bekerja profesional. Kita menempatkan orang sesuai 
bidang kita. Sekarang sedang musim pencalegan, mereka harus belajar masalah politik. 
Pilih yang shalih. Yang tidak shalih tidak boleh dipilih. Memilih yang tidak shalih itu 
haram. 

(2) mempunyai loyalitas. Kesetiaan kepada pekerjaan, kesetiaan kepada pimpinan. Ini 
sama dengan al-wala’ dan al-barra’. Selain itu juga rasa percaya. Loyalitas penting dalam 
suatu pekerjaan. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak mencintai 
pekerjaan tersebut. 

(3) mempunyai integritas. Tanda-tanda orang munafik: kalau dia berbicara dia berdusta, 
kalau berjanji dia ingkar, kalau dia diberikan amanah dia khianat. 

(4) mampu bekerja keras tidak asal-asalan. 

(5) mempunyai visi. Visi kita adalah untuk mendapatkan surga. Untuk mendapatkan 
surga, mencari pekerjaan yang halal; kemudian profesional. Pejabat publik banyak 
pahalanya karena mengurusi orang banyak. Pemimpin suatu kaum adalah pelayannya. 
Yang dilayani banyak. Caleg DPRD dengan DPR itu beda. 

(6) mempunyai kebanggan. Bangga dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita harus halal 
dan baik, mulia. Kalau pekerjaan kita maksiat, tidak boleh. Orang yang berbuat dosa 
tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Apalagi kalau bangga dengan maksiat yang 
kita lakukan. 

(7) mempunyai komitmen atau istiqomah. Komitmennya sampai akhir hayat. 

(8) mempunyai motivasi. Pekerjaan kita diniatkan untuk ibadah. 
x 

Salah satu sebab tidak bisa khusyu' adalah karena tidak tahu khusyu' itu apa. 

Ada tiga: niat, hadir dan khusyu'. Niat shalat. Ada yang melafazkan. Niat adalah 
bermaksud melakukan sesuatu saat sesuatu itu akan dilakukan. Hadir itu menghadirkan 


62 


INFORMASI KAPUAS 2019 


perasaan saat kita melakukan pekerjaan itu. Perasaan kita hadir dalam shalat. Khusyu' 
itu berat. Khusyu' itu karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. 
Bagaimana kalau shalat seseorang tidak khusyu' maka kita harus berusaha terus untuk 
mendapatkannya. 

Sesungguhnya shalat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


63 


Pandai Besi di Sungai Tabuk 

Monday, February 25, 2019 

Pada hari Senin, 25 Februari 2019 saat menuju Bandara Syamsudin Noor, admin melihat 
ada pandai besi sedang bekerja di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. Admin langsung 
memarkirkan mobil dan merekam sebentar apa yang mereka lakukan. 

Saat admin tanya berapa banyak yang mereka kerjakan dalam satu hari, mereka bilang 
bahwa mereka mengerjakan pesanan orang lain, jadi tergantung pada orang yang 
mengantar. 


64 


INFORMASI KAPUAS 2019 


FSOG PAUD IT AI-AMIN 

Monday, February 25, 2019 



Dalam kesempatan ini orang tua diberi 
materi Tips Memilih Buku Cerita, 
diantaranya adalah memperhatikan 
kesuaian judul dan isi. Tidak dianjurkan 
cerita fiksi karena anak-anak belum bisa 
membedakan mana yang benar dan salah. 
Cerita yang direkomendasikan adalah Sirah 
Nabawiyah (Sejarah Nabi), karena cerita 
tersebut mengandung kebenaran. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Muhammad Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


65 





















Bercerita dari Bundaran Besar sampai Anjir 
Serapat Pai 14 

Tuesday, February 26, 2019 

Pada hari Senin, 25 Februari 2019, admin merekam perjalanan dari Bundaran Besar 
Kuala Kapuas sampai Anjir Serapat Pai 14. Disepanjang jalan admin menyampaikan hal- 
hal yang admin anggap menarik dari desa atau kelurahan yang dilewati di sepanjang 
perjalanan, mulai dari Rumah Sakit Kuala Kapuas sampai Pondok Pesantren 
Nahdlatussalam. 


66 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Nyasar ke Musholla Al Musyawwaroh 

Wednesday, February 27, 2019 

Pada hari Selasa, 26 Februari 2019, admin berjalan keluar dari Royal Padjadjaran Hotel 
mau menuju ke Masjid Darussalam menurut petunjuk dari Google Maps. Ketika admin 
mendekati lokasi masjid di peta, ada suara wirid yang terdengar cukup keras. Admin 
mengira suara tersebut berasal dari Masjid Darussalam. Admin menelusuri gang-gang 
yang ada di daerah tersebut untuk sampai ke sumber suara. Di perjalanan menuju 
sumber suara admin melewati sebuah langgar yang lampunya masih mati. 

Mendekati sumber suara, admin cukup bingung, suara tersebut berasal dari ketinggian, 
tapi tidak ada jalan yang menuju ke sana. Admin lalu mencoba tangga yang tersedia. 
Ternyata sumber suara tersebut adalah dari Musholla Al Musyawwaroh, bukan Masjid 
Darussalam. 

Setelah matahari terbit, admin kembali menelusuri jalan yang sudah dilewati tadi pagi, 
ternyata admin tidak bisa menempuh jalan yang sama dan keluar dari arah berbeda. Dan 
ternyata Masjid Darussalam tidak jauh dari pintu masuk gang yang admin masuki. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


67 


Lokakarya Adaptasi Modul Surveilans Berbasis 
Masyarakat 

Thursday, February 28, 2019 

Mulai hari Selasa-Kamis, 26-28 Februari 2019 bertempat di Aula Padjadjaran, Royal 
Padjadjaran Hotel, Bogor, Jawa Barat dilaksanakan kegiatan Lokakarya Adaptasi Modul 
Surveilans Berbasis Masyarakat (Community Based Surveillance). Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia dan disponsori oleh International Federation 
of Red Cross and Red Crescent (IFRC) dan USAID. 

Hadir dalam pertemuan ini para pelatih program Kesehatan dan Pertolongan Pertama 
Berbasis Masyarakat (KPPBM), para perwakilan divisi di pusat Palang Merah Indonesia, 
perwakilan dari PMI, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian / Peternakan dari 
Pandeglang (Banten), Bogor (Jawa Barat), Boyolali (Jawa Tengah) dan Tabanan (Bali) 
serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. 

Pertemuan ini menyepakati alur pelaporan, definisi kasus serta tugas dan fungsi masing- 
masing pengampu kepentingan dalam program ini. 

Program Surveilans Berbasis Masyarakat ini akan dimasukkan ke dalam Community 
Pandemic Preparedness Programme (CP3). 


68 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Perjalanan malam dari Kalsel ke Kalteng 

Saturday, March 02, 2019 

Pada hari Jum'at, 1 Maret 2019, admin menempuh perjalanan dari Banjar Baru, 
Kalimantan Selatan, ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Admin melewati Jalan 
Gubernur Syarkawi, Jalan Trans Kalimantan, Jalan Pemuda, Jalan Tambun Bungai, 
Jalan Ahmad Yani sampai ke Jalan Kolonel Sugiono, Kuala Kapuas. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


69 


Seminar Parenting: Sinergi Sekolah dan Rumah 
Dalam Mendidik Anak 


Sunday, March 03, 2019 

Pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 bertempat di aula 
Masjid Agung Al-Mukarram Amanah dilaksanakan 
seminar parenting dengan tema Sinergi Sekolah dan 
Rumah Dalam Mendidik Anak. Narasumber seminar 
ini adalah Bahtiar Fahrudin, S.Si, M.Pd. Kegiatan ini 
dihadiri oleh orang tua calon siswa TK, SD, dan SMP 
IT Al-Amin Kapuas. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak Muhammad 
Hipni 




70 


INFORMASI KAPUAS 2019 

















Mati lampu menjelang Maghrib 

Tuesday, March 05, 2019 



Pada hari Selasa, 5 Maret 2019 sekitar pukul 17.40 WIB ketika kaum di Langgar Inayah 
sedang melakukan wirid sebelum adzan, tiba-tiba lampu mati. Saat dilaporkan ke 123, 
mereka belum dapat kabar tentang apa yang terjadi. Saat tulisan ini dibuat (18.10 WIB) 
lampu belum menyala. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


71 



Wakil Bupati Kapuas pimpin apel pagi di RSUD 
dr. H. Soemarno Sosroa... 

Thursday, March 07, 2019 

Pada hari Rabu, 6 Maret 2019 pagi para karyawan rumah sakit sudah berkumpul di 
halaman parkir. Mereka menanti kedatangan Wakil Bupati Kapuas (H. Nafiah Ibnor) 
untuk memimpin apel pagi. 

Poin-poin dalam arahan Wakil Bupati Kapuas: 

• meminta kepada pihak rumah sakit untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen 
seperti perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan 
(Actuating) dan pengendalian (Control). 

• pemerintah daerah mengharapkan agar rumah sakit dapat naik tipenya menjadi Tipe 
B 

• kasus demam berdarah di Kapuas meningkat 

• diharapkan Kapuas kembali bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian 

• para pegawai diharapkan agar loyal kepada atasan, pasien, teman sejawat dan lain- 
lain 

• para spesialis dan petugas lain diharapkan untuk tidak pindah dari rumah sakit. 


72 


INFORMASI KAPUAS 2019 


dr. Gusti Hariyadi Maulana, SpPD dinyatakan sah 
menjadi ahli nefrologi 


Tuesday, March 12, 2019 



dr. Gusti Hariyadi Maulana, SpPD-KGH 
(tengah) Pada hari Senin, 11 Maret 2019, 
dr. Gusti Hariyadi Maulana, SpPD 
dinyatakan sah menjadi Nefrologist (ahli 
nefrologi) setelah melalui ujian untuk 
menjadi konsultan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Beliau berhak menyandang gelar KGH, 
Konsultan Ginjal dan Hipertensi. Beliau 
menyelesaikan pendidikan sub spesialis ini dalam usia 37 tahun. 


Saat ini beliau adalah dokter penanggung jawab Unit Hemodialisa di RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


73 







Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 oleh Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, March 16, 2019 

Diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, Rasululllah SAW 
bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutkanlah keburukan 
itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan 
perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik (H.R. Tirmidzi, Hadits Hasan atau 
Hasan Sahih) 

Hadits ini menjelaskan tiga hal penting: (1) takwa; (2) kebaikan yang mengikuti 
keburukan; (3) akhlak; 

Hal ini disebut sebagai ilmu yang sifatnya kondisional. Hukum mempelajarinya adalah 
fardhu 'ain. Disinilah urgensinya kita mempelajari hal ini. 

TAKWA 

Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa bukan hanya dibulan 
Ramadhan. Takwa itu setiap saat dan dimanapun kita berada. 

Dalam Qur'an banyak sekali kata-kata takwa dan turunannya. 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Q.S. Al-Baqarah, 2: 183) 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada- 
Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 
(Q.S. Ali Imran, 3: 102) 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al-A'raaf, 
7: 96) 

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati. ( 63 ) (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka 
selalu bertakwa. (Q.S. Yunus, 10: 62-63) 

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang 
sebelummu, agar kamu bertakwa, (Q.S. Al-Baqarah, 2: 21) 

Takwa adalah istilah Qur'an, maka cara memahaminya adalah dengan menggunakan 
kaidah-kaidah tafsir. Para ulama menetapkan bagaimana cara kita memahami Qur'an. 
Hal ini disebut sebagai ilmu tafsir. 

Dalam kitab karya guru besar Ummul Qura, Ali Ashobuni, ilmu tafsir adalah menafsirkan 
Our'an sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan kemampuan manusia. 

Imam Ibnu Katsir menyebutkan tingkatan-tingkatan tafsir: (1) tafsir Our'an dengan Our'an; 


74 


INFORMASI KAPUAS 2019 


(2) tafsir Our'an dengan hadits; (3) tafsir Qur'an dengan perkataan sahabat; (4) tafsir 
Qur'an dengan ulama-ulama lainnya. 

MAKNA TAKWA 

Takwa menurut kamus bahasa Indonesia: (1) terpeliharanya dirinya untuk tetap taat 
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya; (2) keinsafan diri yang diikuti 
dengan ketaatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya; 

Ini adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Menurut ahli bahasa, bahasa 
Indonesia yang diserap dari bahasa Arab sekitar 2000 - 3000 kata. 

Mustafa Kamal di Turki pernah ingin menghilangkan pengaruh Arab dalam bahasa Turki. 
Sampai dia mengganti adzan dengan bahasa Turki. Yang sedang viral: jangan 
menggunakan istilah kafir, gunakan non Muslim. 

PKPU No 20 Tahun 2016 - bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten harus memenuhi persyaratan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pakai 
surat bermaterai bahwa takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kalau kita kembali kepada definisi takwa dari kamus bahasa Indonesia, maka calon 
anggota legislatif adalah orang yang beriman dan tidak syirik, artinya dia harus Islam. 

Dr. Adian Husaini menulis tentang penulisan kata Allah dalam Bibel. Hal ini diamini oleh 
orang Kristen kebanyakan melalui LKI. 

Kita tidak konsisten dengan peraturan tersebut. 

UU Nomor 10 Tahun 2016 - ... syarat Gubernur, Bupati, Walikota adalah takwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 

Kafir: orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Proses deislamisasi bahasa. Ini adalah upaya menjauhkan kaum Muslimin dari 
pemahaman yang benar dengan mengubah istilah-istilah penting dalam Islam yang tidak 
sesuai dengan makna aslinya. 

Takwa adalah istilah Our'an. Ulama mengartikannya secara bahasa dan istilah. 

Secara bahasa, takwa berarti AI-Wiqoyah. AI-Wiqoyah artinya: (1) mencegah; (2) 
melindungi; (3) memelihara; (4) menjaga; (5) mengamankan 

Ada hubungan yang sangat erat antara makna bahasa dan makna istilah. 

Shalat itu secara bahasa artinya do'a. Shalat menurut istilah adalah kata dan perbuatan 
yang dimulai dari takbir sampai salam, di dalamnya kita temukan do'a. 

Haji itu menurut bahasa artinya menuju. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bisa 
berkembang. Orang berzakat mengembangkan hartanya. 

Takwa artinya mencegah diri kita dari azab Allah SWT. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


75 


Thalaq bin Habib: takwa itu adalah (1) engkau beramal dengan melaksanakan ketaatan 
kepada Allah, dengan dasar cahaya dari Allah; (2) mengharapkan pahala; (3) 
meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya dari Allah, takut kepada siksa Allah 

Ali bin Abi Thalib: takut kepada Al-Jalil (Allah), mengamalkan tanzil (Al-Qur'an); ridho 
dengan yang sedikit (qana'ah), mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian (hari 
saat kita meninggalkan dunia ini). 

Abdullah bin Mas'ud: Bertakwa kepada Allah itu adalah hendaklah Allah ditaati, tidak 
dimaksiati. Hendaklah Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Hendaklah 
nikmatnya disyukuri dan tidak diingkari. (Taat, ingat dan syukur). 


76 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (2) oleh Ustadz 
Suriani Jiddy 

Saturday, March 23, 2019 



Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat, 49: 13) 


Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit 
dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah 
memerintahkan kepada orang-orang yang 
diberi kitab sebelum kamu dan (juga) 
kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. 
Tetapi jika kamu kafir maka (ketahuilah), 
sesungguhnya apa yang di langit dan apa 
yang di bumi hanyal (Q.S. An-Nisaa, 4: 
131) 


Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang 
paling takwa. Orang yang ditinggikan derajatnya disisi Allah, maka tidak ada yang bisa 
merendahkannya. Harta, kedudukan tidak bisa digunakan untuk menentukan kemuliaan 
manusia. 


kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) 
dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka 
membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah 
janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa. (Q.S. At-Taubah, 9: 4) 

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan 
niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik 
dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan 
berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik- 
baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. 
(Q.S. Al-Baqarah, 2: 197) 

Ketika melakukan ziarah kubur bersama para sahabatnya, Ali berkata, "Wahai ahli kubur 
ketahuilah, harta kalian sudah dibagi, rumah kalian sudah ditempati, istri-istri kalian 
sudah menikah lagi. Ini informasi kami, apa kabar dari kalian?" Ali menoleh kepada 
sahabatnya yang menyertainya dalam ziarah kubur. Ali mengatakan bahwa seandainya 
para ahli kubur bisa kembali ke dunia, maka mereka akan mengatakan: "Berbekallah, 
karena sebaik-baik bekal adalah takwa." 


Kalau ada orang mati tidak bawa apa-apa, itu nekat. 

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 


INFORMASI KAPUAS 2019 


77 




menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang 
paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 
mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Q.S. Al-A'raaf, 7: 26) 

Pakaian takwa adalah kiasan dari sesuatu yang selalu kita gunakan kemanapun kita 
pergi. Bagaimana kita bisa membenarkan slogan yang mengatakan bahwa kita tidak 
perlu bawa agama dalam urusan sosial, bisnis, politik. 

Masuk WC saja kita bawa iman, agama, takwa. 

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang 
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah 
seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). la berkata 
(Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya 
menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Maidah, 5: 27) 

Takwa adalah iman. Iman adalah asas diterimanya amal kita. Kalau kita meninggalkan 
iman dan takwa ini, kemudian Allah mencabut nyawa kita, apa yang terjadi? 

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi Jika kamu 
mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, 
niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Ali Imran, 3: 
120 ) 

Mereka disini adalah orang-orang kafir. Mereka akan memerangi kita sampai kita 
meninggalkan agama kita. Kita akan mempertahankan agama kita sampai mati. 

Kalau kita bertakwa, makar apapun yang mereka lakukan, tidak akan membahayakan 
kita. Kalau kita meninggalkan agama, jauh dari Islam maka kemenangan tidak akan kita 
raih. 

Bagaimana orang-orang kafir untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah: 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi 
(orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan 
bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang 
yang kafir itu dikumpulkan, (Q.S. Al-Anfal, 8: 36) 

Allah sudah sejak lama menjelaskan bagaimana orang kafir mengumpulkan dana untuk 
menghambat jalan Allah. Dan mereka terus menggelontorkan dana, mengeluarkan dana 
yang tidak sedikit supaya umat Islam kalah. Mereka akan kalah kalau umat Islam sabar 
dan takwa dalam menghadapi mereka. 

Kekalahan kaum Muslimin bukan karena musuh yang kuat, tapi karena kita yang lemah. 
Musuh kita siapa? Setan. Allah sudah jelaskan bahwa tipu daya setan itu lemah. Apa 
kelemahan kita? Salah satunya adalah kita tidak sabar. Kedua, kita tidak takwa. 

Akan datang nanti suatu masa dimana kalian akan dikeroyok oleh musuh-musuh kalian 
sebagaimana makanan dikeroyok di meja makan. Para sahabat bertanya: demikian 
nasib kami, apakah kami sedikit. Tidak, bahkan kalian banyak. Allah sudah mencabut 
kemulian kalian dari musuh-musuh kalian. 


78 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Rasulullah mengatakan bahwa bagi beliau diberikan rasa takut dalam hati musuh dalam 
perjalanan satu bulan. 

Lanjutan: kalian sudah dihinggapi penyakit wahn. Apakah wahn itu ya Rasulullah. Cinta 
dunia dan takut mati. 

Kalau kita meninggalkan cinta dunia dan tidak takut mati, maka kita tidak akan 
terkalahkan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


79 


Dua alumni Universitas Islam Madinah bertemu 
di Kapuas 

Sunday, March 24, 2019 

Ustadz Amanto Surya Langka, Lc (kiri) dan 
Ustadz Suriani Jiddy, Lc Pada hari Sabtu, 
23 Maret 2019, setelah mengikuti kuliah 
subuh di Masjid Al-lhsan, Jalan Melati, 
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, admin 
menuju tempat untuk makan pagi yang 
disediakan. Ketika admin duduk, ternyata di 
depan admin juga duduk dua orang alumni 
Universitas Islam Madinah yaitu Ustadz 
Amanto Surya Langka, Lc dan Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc. Mereka berdua beda angkatan. Keduanya merupakan penceramah 
rutin di Masjid Al-lhsan Kuala Kapuas. 

Ustadz Amanto Surya Langka, Lc saat ini memiliki kiprah yang sangat banyak, baik di 
Palangka Raya, Kapuas dan Banjarmasin. Untuk mengenal sosok beliau, dapat melihat 
tautan media sosial berikut ini: 



• Facebook resmi - H. Amanto Surya Langka, Lc 

• Facebook yang admin kelola - Amanto Surya Langka 

• Twitter- H. Amanto Surya Langka, Lc 

• Instagram - H. Amanto Surya Langka, Lc 

Ustadz Suriani Jiddy, Lc saat ini menjadi pembina Yayasan Islam Al-Amin Kapuas dan 
menjadi penceramah di berbagai masjid dan majelis ta'lim. Bila ingin melihat ceramah- 
ceramah beliau, bisa melihat media sosial berikut ini: 

• Facebook yang admin kelola - Suriani Jiddy, Lc 

• Untuk melihat berbagai video beliau di YouTube, cukup ketik Suriani Jiddy, Lc 


80 


INFORMASI KAPUAS 2019 





Pengalaman mengikuti ujian nasional sertifikasi 
keahlian pengadaan ... 

Pada hari Senin-Kamis, 18-21 Maret 2019 
yang lalu, admin mengikuti pelatihan 4 hari 
Perpres No. 16 Tahun 2018 di Convention 
Hall, Hotel Banjarmasin Internasional di 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam 
pelatihan tersebut kami dibimbing oleh Ibu 
Ayu, Ibu Mutiara dan Bapak Riswan. Kami 
diberikan materi dari LKPP yang terdiri dari 
9 modul. Setiap setelah habis satu modul, 
kami diberi tes materi. Setelah semua 
materi berakhir kami diberi materi try out 
ujian nasional. 

Setelah pelatihan hari kedua, admin mencoba soal quiz yang ada di 
http://heldi.web.id/qiuz/ dan dapat nilai 60/90, artinya dari 90 soal yang diberikan, hanya 
benar 60 saja. Admin bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dalam waktu sekitar 1 jam. 

Selama pelatihan admin menyempatkan diri untuk menyelesaikan membaca Perpres No. 
16 Tahun 2019 dan menghapal poin-poin yang menurut narasumber sering keluar dalam 
ujian. 

Setelah pelatihan hari terakhir, admin kembali mencoba menjawab soal try out tersebut. 
Alhamdulillah bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam tanpa membuka buku. Setelah 
dikoreksi menggunakan standar penilaian yang ada, nilainya adalah 172, berarti sudah 
diatas nilai batas lulus yaitu 167. 

Pada hari Jum'at, 22 Maret 2019, kami mengikuti ujian di Laboratorium Komputer Teknik 
Informatika Politeknik Banjarmasin. Setelah kami semua masuk ruangan, pengawas dari 
LKPP memberikan penjelasan tentang tata tertib ujian, kemudian memberikan simulasi 
pengerjaan soal. Setelah itu kami mengerjakan soal tersebut di komputer masing- 
masing. 

Admin menjawab soal mulai dari soal benar salah (1-25), soal pilihan ganda (26-80) 
sampai soal kasus (81-90). Alhamdulillah dalam waktu satu jam bisa selesai. Satu jam 
berikutnya admin gunakan untuk mengoreksi jawaban yang meragukan dengan 
membuka buku Perpres No. 16 Tahun 2019. Alhamdulillah masih sempat mengoreksi 
beberapa jawaban yang salah. 

Setelah waktu 120 menit berakhir, keluar pengumuman, "Anda Lulus" dengan nilai 196. 
Alhamdulillah. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


81 













Sosialisasi KPU kepada Klub Motor Clasik 
Kapuas 


Wednesday, March 27, 2019 



Pada hari Selasa, 26 Maret 2019, Petugas 
KPU kab. Kapuas mensosialisasi cara 
menggunakan surat suara dan aplikasi 
KPU RI. Aplikasi KPU RI bisa diunduh di 
Playstore untuk mengecek TPS dimana kita 
terdaftar. 

Foto dan tulisan dikirim oleh Muhammad 
Hipni 


82 


INFORMASI KAPUAS 2019 





Latihan implementasi rencana kontinjensi 
penanggulangan kasus Influ... 

Pada hari Selasa-Rabu, 26-27 Maret 2019 
bertempat di aula bekas kantor Bupati 
Pulang Pisau dilaksanakakan kegiatan 
Tabletop dan Review Dokumen Rencana 
Kontinjensi Pelanggulangan Kasus 
Influenza A di Kantor Kesehatan Pelabuhan 
Kelas III Palangka Raya Wilayah Kerja 
Pelabuhan Pulang Pisau. 

Dalam kegiatan ini selain disampaikan 
mengenai rencana kontingensi dan 
skenario yang akan dilatihkan, juga 
dilakukan praktek penggunaan alat 
pelindung diri untuk menghadapi pandemi 
Influenza A. Para peserta diminta untuk mengenakan sarung tangan, masker, pakaian 
pelindung tertutup mulai dari kepala sampai kaki, gogle dan sepatu bot serta sarung 
tangan lapis kedua. Admin mendapat kesempatan untuk mencoba menggunakan alat 
pelindung diri yang berharga dua juta ini. 

Pada hari Rabu, 26 Maret 2019, para peserta yang sudah praktek menggunakan alat 
pelindung diri tersebut dibawa ke Pelabuhan Pulang Pisau (dekat pasar). Di tempat 
tersebut dilakukan latihan simulasi evakuasi pasien tersangka Influenza A dari kapal 
asing ke rumah sakit. 


Thursday, March 28, 2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


83 








Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (3) oleh Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, March 30, 2019 

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada 
bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang- 
orang yang ingat. (Q.S. Hud, 11: 114) 

Setiap kita berdosa, untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut maka kita lakukan 
kebaikan. Semua kebaikan bisa menghapuskan dosa. Merawat orang tua. Berbuat baik 
kepada tetangga. Memberi nafkah kepada keluarga. Memberi jajan kepada anak-anak. 
Kita berharap dengan kebaikan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. 

Dosa yang berkaitan dengan manusia, tidak bisa ditimpali dengan kebaikan. Seorang 
koruptor yang mengambil uang rakyat. Shalat, umroh, tidak bisa menghapuskan 
dosanya. Kalau kita berbuat zhalim kepada orang lain, merugikan orang lain, menipu 
orang lain, susah tobatnya. 

Korupsi uang rakyat, harus dikembalikan uangnya. Berangkat umroh dengan uang hasil 
korupsi tidak bisa menghapus dosa tersebut. 

Salah satu syarat dosa diterima Allah adalah memperbanyak kebaikan. 

Ada beberapa amal saleh yang disebutkan Rasulullah bisa menghapuskan dosa. 
Contohnya Shalat, Ramadhan. 

Shalat yang lima waktu, dari satu Jum'at ke Jum'at yang lain, Ramadhan ke Ramadhan 
yang lain, akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi diantara keduanya kalau dosa- 
dosa besar ditinggalkan. 

Bagaimana pendapat kalian bila ada sungai di dekat pintu rumah kalian, kemudian kalian 
mandi disitu lima kali sehari. Kalau mandi lima kali sehari, kira-kira masih ada tidak 
kotoran yang menempel. Sahabat berkata: Kalau mandi lima kali sehari tidak ada kotoran 
yang menempel. Rasulullah berkata: begitulah shalat lima waktu. Allah akan 
menghapuskan dosa-dosanya dengan mendirikan shalat. 

Perbanyaklah sujud. Tidaklah engkau memperbanyak sujud kecuali Allah akan 
meninggikan derajat dan Allah akan menghapuskan dosa dengannya. 

Apabila seorang Muslim keluar dari masjid, maka Allah akan menuliskan baginya setiap 
langkah adalah kebakan dan Allah akan menghapuskan dengan satu langkah itu satu 
dosa, sampai dia datang ke tempatnya. 

Apabila seorang hamba Muslim berwudhu maka dia mencuci mukanya, ketika dia 
mencuci wajahnya maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua 
matanya. Maka ketika dia berwudhu maka keluarlah dosanya bersama tetesan terakhir. 
Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya dosa 
yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan tetesan terakhir. Ketika dia 
membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan kedua kakinya 


84 


INFORMASI KAPUAS 2019 


bersama dengan tetesan terakhir dari wudhu'nya sampai akhirnya dia keluar bersih dari 
dosa-dosanya. 

Waktu wudhu dosa kita sudah dihapuskan. 

Barangsiapa berwudhu dan memperbaiki wudhunya kemudian membaca do'a : Asyahdu 
alla ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. Allahummaj'alni 
minattawwaabiina waj'alni minal mutathohhirin, maka akan dibukakan untuknya pintu- 
pintu surga (ada delapan), dia memasuki pintu itu darimana saja yang dia kehendaki. 

Amal saleh yang paling utama untuk kita kerjakan adalah menuntut ilmu. 

Syaikh Muhammad Hassan: pada zaman ini tidak ada satu amal saleh yang lebih baik 
daripada: 

1. Menuntut ilmu 

2. Menyebarluaskan ilmu 

Para ulama menyebutkan keutamaan beramal disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 
Ketika negara kita diserang oleh musuh, maka jihad melawan musuh adalah amal yang 
paling utama. 

Kalau negeri kita dilanda paceklik, kemiskinan, kelaparan, amal yang paling utama 
adalah infak dan sedekah. 

Rasulullah SAW menjelaskan salah satu tanda akhir zaman adalah tersebarnya 
kebodohan. 

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, tapi dengan cara mewafatkan para 
ulama. Ketika ulama wafat dan tidak ada yang tersisa maka manusia mengangkat 
pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Akibatnya 
mereka akan sesat dan menyesatkan orang banyak. 

Salah satu sebab yang menyebabkan orang melakukan dosa adalah ketidaktahuan 
disamping hawa nafsu. 

Rasulullah bersabda: Ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


85 


Menegur perokok di rumah sakit 

Monday, April 01, 2019 

Sejak tanggal 16 Maret 2019 yang lalu, Unit Promosi Kesehatan RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas menyelenggarakan pelatihan Komunikasi Efektif. Pelatihan 
ini diikuti oleh seluruh petugas rumah sakit. Pelatihan dilaksanakan secara bertahap. 
Setiap hari cuma dua jam saja yaitu dari pukul 08.00 - 10.00 WIB. Pelatih utama dalam 
kegiatan ini adalah dr. Erny Indrawati. Dalam kegiatan pelatihan ini, para peserta 
melakukan latihan "role play" (bermain peran). Salah satu isu yang diangkat adalah 
bagaimana mengingatkan agar orang tidak merokok di rumah sakit. 


86 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Berkah Pemecahan Rekor Muri - Tari Badengkoy 

Thursday, April 04, 2019 

Pada bulan Maret 2019, saat melihat statistik di saluran Informasi Kapuas (YouTube), 
admin agak kaget. Video yang biasanya diminati oleh pengunjung adalah Anak kucing 
mencari ibunya. Tapi kali ini video yang banyak dilihat orang adalah video diatas. Waktu 
itu admin belum mengetahui mengapa demikian. 

Saat baca-baca berita di internet, admin mengetahui bahwa pada saat tersebut rupanya 
ada pemecahan rekor Muri untuk Tari Kapuas Lewun Itah dan Tari Badengkoy secara 
massal yang dibawakan oleh Pramuka Kwarcab Kapuas. Admin jadi mengerti, rupanya 
ketika pengguna YouTube mencari video tarian tersebut mereka menemukan video 
diatas. 

Sampai saat tulisan ini dibuat, video diatas masih banyak ditonton oleh pemirsa 
YouTube. Untuk video Rekor Murinya malah tidak banyak ditonton, tapi video yang 
dibuat menjelang persiapan pemecahan rekor banyak ditonton oleh pemirsa. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


87 


Lulusan Madrasah Aliyah Al-Amin Kapuas 
menerima beasiswa ke Sudan 


Thursday, April 04, 2019 

Abdul Latif... Ya Abdul Latif... Pemuda 20 
tahun ini berasal dari desa Dadahup A-5, 
Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah. Dia adalah alumni 
Pondok Pesantren Al-Amin (Madrasah 
Aliyah) yang lulus tahun 2016. Lulus dari 
PP Al-Amin dia memutuskan untuk 
menghafal Al-Quran di Ma'had Al Hayah 
dibawah asuhan Dr. Ali Ahmadi, MA di 
Jakarta Timur. Setelah menyelesaikan 
setoran hafalan 30 juz, dia sempat kembali 
ke Kapuas dan menjadi imam di salah satu 
masjid di kota Kuala Kapuas. Awal tahun 
2019 dia kembali berkesempatan mengikuti program "English Arabic 1 Malang selama 2 
bulan bersama 40 peserta lainnya dari berbagai daerah. Program EA1 Malang ini untuk 
seleksi meraih beasiswa di" International University of Africa". 

Alhamdulillah... Usaha tidak akan mengkhianati hasil.. Abdul Latif berhasil lulus untuk 
mendapatkan beasiswa dan kesempatan kuliah di International University of Africa (IUA) 
dengan Jurusan Qismu tafsir Quran. Dia insya Allah akan memulai studinya bulan 
Agustus 2019. 

Masih ragu untuk mondok di Pondok Pesantren Al-Amin? 

Foto dan tulisan dikirimkan oleh Bapak Agus Setiawan. 



88 


INFORMASI KAPUAS 2019 












Pertemuan Teknis Perencanaan dan Evaluasi 
SPA di RS dengan Kriteria... 

Thursday, April 04, 2019 

Pada hari Kamis, 2-4 April 2019 bertempat di Wyndham Casablanca Jakarta 
dilaksanakan kegiatan Pertemuan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Sarana Prasarana 
dan Alat Kesehatan (SPA) di Rumah Sakit dengan Kriteria Khusus. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktoral Jenderal 
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti 
oleh rumah sakit tipe C dan D yang bukan merupakan rumah sakit rujukan regional dari 
seluruh Indonesia. 

Dalam kegiatan ini, disampaikan masalah Kebijakan Program Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. Selain itu peserta juga dilatih cara membuat Master Plan yang baik. Kepada 
peserta juga disosialisasikan tentang Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Narasumber kegiatan ini berasal dari 
berbagai biro dan subdit di lingkungan kementerian kesehatan dan kementerian terkait 
(PU). 


INFORMASI KAPUAS 2019 


89 


Arba'in Nawawi - Hadits ke-18 (5) - Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, April 13, 2019 

Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik 

Mempelajari masalah akhlak adalah sesuatu yang fardhu 'ain. Ada adab mau tidur, ada 
adab tidur, ada adab sesudah bangun tidur. Carut marutnya negara ini adalah karena 
masalah akhlak. Bukti yang paling konkrit adalah ketika kurikulum kita tidak memasukkan 
adab sebagai bagian yang perlu diprioritaskan. Hal ini terjadi karena yang membuat 
kurikulum tidak mengerti. 

Syaikh Abdul Hamid Qisth - kurikulum kita dibuat oleh orang-orang yang sangat jauh dari 
agama. Pengaruh paham sekularisme sangat kuat di Mesir. 

Anak-anak kita sedang mengikuti ujian. Pelajaran yang diujikan, diantaranya ada 
pelajaran akhlak. Kalau ada anak yang akhlaknya tidak baik, tapi nilainya baik, dia tetap 
lulus. 

Umat-umat dahulu dibinasakan karena krisis akhlak. Inilah yang disebut oleh Prof. 
Naquib Al-Attas: problem terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah kehilangan 
adab. 

Bagaimana perhatian Islam terhadap adab, sehingga kita menjadi sangat bersyukur 
kepada Allah karena sudah diberikan nikmat Islam, Iman, hidayah, Qur'an, kedatangan 
Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita tentang konsep akhlak dan contohnya. 
Islam mengajarkan konsep dan menyediakan sosok yang bisa dicontoh secara nyata. 

Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman: Sungguh dalam diri Rasulullah ada suri 
teladan yang baik bagi kamu ... 

Teladan yang baik dalam segala hal adalah seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Contoh 
tersebut dari jenis manusia, bukan malaikat. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa 
meneladaninya. Kalau utusan dari malaikat, maka akan ada alasan kita tidak bisa 
meneladaninya. 

Katakanlah: Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu ... 

Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah: orang yang mengharapkan perjumpaan dengan 
Allah dan hari akhir. Karena itu para ulama mengatakan bahwa ada korelasi antara 
kuatnya kita dalam mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dengan rasa harap kita 
untuk bertemu Allah dan bertemu surga. Semakin besar harapan kita berjumpa dengan 
Allah SWT maka semakin kuat semangat kita untuk meneladani Rasulullah SAW. 
Semakin rindu kita kepada surga, semakin semangat kita mencontoh dan meneladani 
Rasulullah SAW. Semakin tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah, tidak 
mengharapkan surga, semakin jauh dia dari meneladani Rasulullah SAW. 

Barangsiapa yang mau berjumpa dengan Allah, Allah pun mau berjumpa dengannya. 
Orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa 
dengannya (Hadits) 


90 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Contoh dan keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW hanya dapat diambil oleh 
orang-orang yang beriman. Keimanannya dilandasi oleh ilmu. Ilmu adalah mengenal 
Allah, mengenal Nabi dan mengenal Islam (agamanya). 

Ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah kita tidak mengarahkan pada mengenal Allah, 
mengenalkan Nabi dan mengenalkan Islam. 

Dalam konsep mengajarkan ilmu: semakin banyak belajar semakin bertambah keimanan 
kepada Allah SWT. Semakin tinggi kelas, semakin takut kepada Allah. Konsep seperti ini 
sulit kita temukan. Ilmu sebatas pengetahuan yang hampa dari nilai-nilai agama. Ilmu 
tersekulerkan. 

Budi pekerti yang kita ajarkan di sekolah-sekolah kita tidak menyodorkan sosok yang 
bisa dicontoh. Contohnya karakter Pancasila, kalau kita bicara karakter Pancasila, siapa 
yang bisa kita contoh dan kita bisa teladani mulai dari sila pertama sampai pada sila 
terakhir. 

Katakanlah: Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. (Q.S. Ali Imran, 3: 31) 

Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka wajib meneladani Rasulullah. Tidak 
ada artinya kita mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah kalau kita tidak 
menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

Suatu ketika Aisyah r.a. ditanya dengan tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab: 
Adalah Rasulullah itu Al-Qur'an. Maknanya, Our'an harus kita jadikan sebagai landasan 
utama dan pokok dalam berakhlak. Kalau akhlak mau baik, kuncinya Al-Qur'an. Sejauh 
mana hubungan kita dengan Our'an. 

Kesalahan yang sangat fatal adalah ketika pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan 
menyamakan antara umat Islam dan orang-orang diluar Islam dalam hal pembuatan 
kurikulum. Kurikulum pendidikan yang diterapkan untuk umat Islam sama persis dengan 
untuk orang-orang yang non-Muslim. Bagaimana kita mau menerapkan adab dan akhlak. 

Ketika akhlak Rasulullah adalah Our'an, maka salah satu pelajaran anak-anak kita 
harusnya Our'an. 

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak (Hadits) 

Seluruh Nabi dan Rasul yang diutus Allah SWT memiliki risalah yang sama yaitu tauhid 
(aqidah). Akhlak dan tauhid tidak bisa dipisahkan, misalnya Mu'min yang paling 
sempurna imannya, yang paling baik aqidahnya, yang paling baik tauhidnya adalah yang 
paling mulia akhlaknya. Semakin baik kualitas tauhid, aqidah, maka baik pula akhlaknya. 

Lukmanul Hakim memberi nasehat kepada anaknya: wahai anakku janganlah kamu 
sekali-kali menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah adalah kedzaliman yang 
besar. 

Mu'min yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. 

Tidak ada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mu'min di hari kiamat 
melainkan akhlak yang mulia. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


91 


Kualitas keimanan dan kualitas tauhid sangat berhubungan dengan akhlak. 


Rasulullah SAW ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan orang ke surga: 
takwa dan akhlak yang mulia. Hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam 
neraka: mulut dan kemaluan. 

Akhlak yang mulia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tauhid. 

Sesuatu yang disebutkan khusus setelah yang umum menunjukkan keutamaannya. 


92 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pemungutan Suara di TPS 39 Selat Hilir, Selat, 
Kapuas, Kalimantan T... 

Wednesday, April 17, 2019 

Pada hari Rabu, 17 April 2019 di TPS 39 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebelum pukul 7 pagi, petugas KPPS sudah 
memulai kegiatan pemungutan suara. Kegiatan diawali dengan pembukaan kotak suara 
yang berisi kartu suara. Seluruh proses tersebut disaksikan oleh para saksi dari berbagai 
partai dan peninjau. Setelah selesai melakukan proses persiapan, barulah para pemilih 
dipanggil satu persatu untuk mendapatkan kartu suara, masuk ke bilik suara untuk 
"menusuk" dengan paku calon yang dipilih, kemudian memasukkan kartu suara ke kotak 
yang sudah disediakan dan mencelupkan jari ke tinta yang sudah disediakan. 

Bagi pemilih yang sudah mengetahui siapa yang akan dipilihnya, mulai dari dipanggil 
sampai mencelupkan jari ke tinta, tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


93 


FSOG Yayasan Islam Al-Amin Kapuas 


Friday, April 19, 2019 



Dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 April 
2019, bertempat di Pusat Pendidikan Al 
Amin, Jl. Pemuda, Gg. II, Kuala Kapuas. 
Tema pertemuan hari ini adalah tentang 
Pemilu. Ustadz Suriani Jiddy, Lc 
menyampaikan beberapa hal, diantaranya: 



• Jangan memyebarkan berita Hoax atau fitnah 

• Jangan melakukan gibah atau Black Champaign 

• Jaga persaudaraan sesama muslim 

Foto dan tulisan dikirimkan oleh Bapak Muhammad Hipni 


94 


INFORMASI KAPUAS 2019 



















Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 (1) - Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, April 20, 2019 

Dari Abdullah bin Abbas r.a berkata: Pada suatu hari aku pernah berada dibelakang 
Rasulullah SAW, sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa hal 

Ketahuilah bahwa jika semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu 
dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sesuatu 
kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. 

Pena-pena telah terangkat dan tinta sudah kering (H.R. Timidzi, Hasan Sahih). 

Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah dihadapanmu. 

Sungguh sayang sekali bagi orang-orang yang tidak memahami hadits ini. 

Penulis kita Al-Waqi yang menjelaskan hadits ini memberikan penjelasan bahwa hadits 
ini memuat hal-hal yang begitu prinsip dalam kehidupan kita. Hadits ini memuat masalah 
keimanan kita kepada takdir atau ketentuan Allah SWT. 

Abdullah berkata bahwa beliau berada dibelakang Rasulullah SAW. Maksud kalimat ini 
adalah pada suatu hari beliau mengendarai hewan dibelakang Rasulullah SAW. 
Kemudian perkataan Nabi, Ya Ghulam (Hai anak muda). Ghulam adalah anak yang 
berusia bayi yang baru disapih oleh ibunya sampai berumur sekitar 9 tahun. 

Pada saat itu umur Ibnu Abbas adalah sekitar 10 tahun. 

Rasulullah berkata: Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa 
kalimat. Kalimat itu adalah nasehat yang bermanfaat. Nasehat apa yang disampaikan 
oleh Rasulullah? 

(1) Jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Apa artinya menjaga Allah? 

Ada sebagian orang yang ingin menyebarkan racun ditengah umat Islam. Racun itu 
adalah syubhat. Syubhat itu termasuk fitnah (dalam bahasa Our'an). Fitnah itu ada dua, 
(1) syahwat, (2) syubhat. Rasulullah SAW mengingatkan kita sejak berabad-abad yang 
lalu tentang bahayanya fitnah. Nabi mengatakan: Bersegeralah kalian mengerjakan amal 
saleh sebelum datangnya fitnah. 

Rasulullah bersabda: Agama itu adalah nasehat. Bagi siapa? Nasehat untuk Allah, kitab- 
Nya dan rasul-Nya dan pemimpin kaum Muslimin dan kaum Muslimin pada umumnya. 

Nasehat untuk Allah adalah mengimaninya, tauhid kepada-Nya dan taat pada perintah- 
Nya. Begitu juga dengan nasehat kepada Rasul. 

Menjaga Allah juga sama. 

Fitnah itu seperti bagian malam yang gelap gulita. Dipagi hari seseorang beriman, sore 
kafir. Atau disore hari dia beriman, besok pagi dia kafir. Dia jual agamanya dengan 


INFORMASI KAPUAS 2019 


95 


sedikit dunia. 


Fitnah syahwat adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia karena hawa nafsunya. 
Fitnah syubhat adalah kekacauan pemikiran atau keyakinan yang tampak sekilas bagi 
orang awam sebagai kebenaran, padahal dia adalah racun. Fitnah syahwat itu 
berbahaya tapi fitnah syubhat jauh lebih berbahaya. Maksiat dikenali oleh setiap orang 
(zina, narkoba, miras). Syubhat, tidak dikenal oleh setiap orang. Hanya orang yang 
berilmu yang memahaminya. 

Ada sekelompok orang yang menyebarluaskan syubhat (racun) dikalangan kaum 
Muslimin. 

Gus Dur mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela walaupun tidak menolah dibela. 
Sarlito Wirawan Sarwono : Menurut saya Islam dan Tuhan tidak perlu dibela. 

Nasehat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas: jagalah Allah sama dengan belalah 
Allah, tolonglah Allah. 

Muhammad ayat 7: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah maka Allah 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. 

22: 40 

... Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang 
menolong-Nya. ... 

Menjaga Allah artinya: 

• Menjaga hukum-hukum-Nya 

• Menjaga syariat-Nya 

• Menjaga hak-hak-Nya 

• Menjaga perintah-Nya 

• Menjaga larangan-Nya 

Batasan Allah itu jelas. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 

Hak Allah: 

• Hak untuk diibadahi 

• Hak untuk tidak disekutukan dengan kemusyrikan 

• Menjaga perintahnya 

Hadits Qudsi: seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk taat kepadaku maka 
hal tersebut tidak akan menambah kepada-Ku. Seandainya seluruh manusia dan jin 
berkumpul untuk bermaksiat kepadaku maka tidak akan mengurangi-Ku. 

Kita diperintah untuk berjuang, membela agama. 

Sebagai balasan dari apa yang kita lakukan: kalau kamu menjaga syariat-Nya, menjaga 
perintah-Nya, Allah akan membela kita, menjaga kita dari berbagai macam serangan 
yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah. 

Kaum Muslimin seperti busa karena kita sudah melalaikan hak Allah SWT. 

Rasulullah mengatakan bahwa beliau ditolong Allah SWT dengan disusupinya ketakutan 
dalam hati musuh dalam satu bulan perjalanan. 

Kita disantap seperti orang menyantap makanan. Kita seperti buih di lautan. Kalian 
sudah dihinggapi penyakit Wahn, cinta dunia, takut menghadapi kematian. 


96 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Aturan rokok di Indonesia "paling lemah" 


Kritik diatas disampaikan oleh Campaign 
for Tobacco Free Kids ketika membahas 
masalah kemunafikan Philip Morris. Disatu 
sisi mereka mengkampanyekan tahun 
tanpa rokok, tapi disisi lain, dia 
memperkenalkan produk baru di Indonesia. 

Tulus Abadi dari YLKI saat diwawancara 
oleh Tempo menyatakan bahwa kebijakan 
pengendalian tembakau di era Jokowi 
mengalami kemunduran. Indonesia sebagai salah satu negara penggagas Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC) malah tidak mau meratifikasinya. 

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto membanggakan kontribusi pajak rokok 
terhadap perekonomian Indonesia. Padahal biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk 
menangani dampak merokok lebih besar dari pendapatannya. 

Pajak rokok yang diterapkan di Indonesia masih belum membuat orang berpikir untuk 
berhenti merokok. Hal ini patut diperjuangkan di masa depan. Kenaikan pajak rokok 
terbukti dapat mengurangi jumlah perokok dan menghalangi anak-anak muda untuk 
mulai merokok. 


Saturday, April 20, 2019 


Philip Morris International's "Smoke-Free" World: 




+740 Billion Cigarettes Sold in 2018 


INFORMASI KAPUAS 2019 


97 






Lama puasa Ramadhan ideal untuk kesehatan 

Thursday, April 25, 2019 

Dr. Mindy menjelaskan bahwa bila kita makan karbohidrat maka tubuh akan 
menggunakannya untuk energi dan sebagian lagi disimpan. Bila kita tidak makan sampai 
13 jam, maka tubuh akan menggunakan lemak untuk proses pembakaran. Bila sebelum 
tiga belas tersebut kita sudah makan lagi, maka tubuh akan kembali pada proses 
menyimpan lemak. Itulah sebabnya orang yang bilang bahwa dia makannya cuma sedikit 
saja, tetap saja tambah gemuk, karena dia belum sampai pada tahap dimana lemak 
tubuh tersebut akan dibakar. 


98 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Diabetes dan Ramadan: Panduan Praktik 


Friday, April 26, 2019 

International Diabetes Federation (IDF) dan Diabetes and Ramadan (DAR) International 
Alliance bekerjasama untuk menyusun pedoman menyeluruh tentang masalah diabetes 
dan ramadan. Panduan Praktik IDF-DAR memberikan petugas kesehatan latar belakang 
informasi yang sesuai dan rekomendasi praktik untuk memberdayakan mereka dalam 
membantu penyandang diabetes untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan 
meminimalisir resiko komplikasi. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


99 


Rapat koordinasi Karya Bakti TNI 2019 di Desa 
Pulau Telo 

Friday, April 26, 2019 

Pada hari Kamis, 25 April 2019 bertempat di aula Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan 
Selat, Kabupaten Kapuas, dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi Karya Bakti TNI 
Triwulan I dan III Tahun 2019. Kegiatan ini diikuti oleh penyelenggara acara yaitu 
Pangkalan TNI Angkata Laut Banjarmasin, BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, lintas 
sektor dari Kabupaten Kapuas. 

Dari paparan pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut, direncanakan kegiatan karya bakti 
meliputi: 

• Pengobatan massal 

• Sunatan massal 

• Penyuluhan (promosi kesehatan) 

• Pemeriksaan IVA dan payudara oleh petugas kesehatan 

• Pemeriksaan ibu hamil 

• Donor darah 

Kegiatan akan dipusatkan di halaman sekolah dasar yang ada di Desa Pulau Telo Baru. 


100 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Nikmatnya menuntut ilmu - Ustadz Muhammad 
Nashir 


Saturday, April 27, 2019 

Jarang orang yang mensyukuri bisa mendatangi majelis ilmu yang disebut sebagai 
taman-taman surga. 

Kesehatan yang kita miliki, membuat kita bisa membuat kita bisa menghadiri majelis 
ta'lim. Nikmat ini harus kita syukuri, sebagaimana hadits Rasulullah: 

Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu sehat dan waktu luang. 

Bila kalian lewat di kebun surga, singgah, makan apa yang ada di dalamnya. Apakah ada 
di dunia ini kebun surga wahai Rasulullah. Tempat dimana disebut nama Allah maka itu 
adalah kebun-kebun surga. 

Bagi orang-orang yang takut kepada Allah akan diberi dua surga. Menurut ulama: takut 
kepada Allah adalah surga. Kemudian surga yang ada di akhirat. 

Apa yang ada di surga tidak seperti yang kita bayangkan. 

Surga itu adalah sesuatu yang mata kita tidak pernah melihatnya, telinga kita tidak akan 
pernah mendengar gambaran yang seperti surga. 

Nikmat dunia ini cuma 1 % dari 100% nikmat yang akan Allah berikan di surga. 

Ini adalah nikmat yang luar biasa, kita hadir di tempat ini. Apalagi kita berada dalam 
keadaan taat. Taat tambah taat sama dengan untung. 

Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 

Qad itu kata yang menunjukkan tekanan. Istilah orang Banjar: bujuran nah. Faaza itu fi'il 
maadhi (kata kerja lampau). Digunakan bentuk lampau artinya janji ini tidak akan 
berubah. Kalimat ini diulang lagi "fauzan". Kalau kalimat diulang-ulang artinya tekanan. 

Ism ma'rifah pakai alif lam. Fauzan itu umum, batasnya tidak ada. Keuntungannya tidak 
bisa dihitung dengan angka. 

Jadi dalam ayat itu saja ada lima penekanan. 

Uswatun itu mufrad. Hasanah itu mufrad. Uswatun hasanah - suri teladan yang akan 
menghasilkan kebaikan yang tanpa batas. Orang yang mengikuti jejak nabi akan 
mendapatkan kebaikan tanpa batas. 

Tidak bisa menafsirkan Our'an kecuali ahli nahwu, ilmu sharaf, mantiq, balaghah, bayan, 
ahli hadits, ahli ushul hadits. 

Satu kesulitan akan mendapatkan dua kemudahan (fainna ma'al usri yusra). 

Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an hanya bertumpu pada logikanya saja, maka silahkan 


INFORMASI KAPUAS 2019 


101 


mempersiapkan dirinya ke dalam neraka. 

Di kebun surga, do'a itu dikabulkan. Bila kita di raudhah, apa yang kita inginkan, maka 
do'a kita dikabulkan. 

Kita haji dan umrah. Usia kita akan penuh keberkahan. Ibadah di Masjidil Haram 100.000 
kali di tempat lain. 

Mekah adalah tempat tujuan manusia. Matsabah adalah tempat manusia mencari pahala 
yang sebanyak-banyaknya. 

Umur kita terlalu sebentar bila dihitung hari akhirat, tidak sampai satu hari akhirat. 

Sehari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. 

Penghisapan di akhirat sangat sebentar. 

Dengan kita berada di Mekah, umur kita berkah. 

Orang yang mengerjakan haji dan umrah seperti anak yang baru lahir. 

Yang penting niat dan do'a. Innamal a'maalu binniat. 

Siapa yang menziarahi kuburku, dia dipaskatikan mendapatkan syafaatku. 

Di akhirat, keringat manusia mulai dari betis sampai diatas kepala. Orang-orang yang 
mendapatkan syafaat Rasulullah akan berada di tempat yang istimewa. 


102 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Dari Sei Pasah ke Barimba melalui Jalan Kapuas 
Seberang I 

Sunday, April 28, 2019 

Perjalanan ini menelusuri Sungai Kapuas Murung dari arah hulu ke hilir. Dimulai dari 
Masjid Darul Falah, Kelurahan Sei Pasah. Mampir sebentar di Poskesdes Barimba. 
Dilanjutkan sampai ke Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten 
Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari video ini tampak bahwa jarak antara jalan dengan 
sungai sangat dekat. Banyak rumah-rumah yang berada di tepian sungai. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


103 


Jalan-jalan ke Rumah Sakit Kuala Kapuas yang 
dibangun oleh Basel Mi... 

Monday, April 29, 2019 

Pada hari Jum'at, 26 April 2019, admin menyempatkan diri kembali untuk mampir ke 
Rumah Sakit Kuala Kapuas yang lama. Bangunan yang ada di pinggir jalan beberapa 
tahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Sekarang di lokasi tersebut sudah ditumbuhi 
dengan padi. 

Admin menelusuri ke dalam, meliput bangunan yang tersisa, mengobrol dengan Bapak 
Jack Risman yang menempati bekas rumah sakit tersebut. Beliau lebih banyak tahu 
tentang perjalanan Basel Mission di Kapuas. 

Semoga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten memberi perhatian untuk 
perbaikan situs bersejarah ini. Rumah sakit ini dibangun oleh Basel Mission atas 
masukan dari dr. Vischer. Diresmikan pada tahun 1931. 


104 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kerusakan jalan di Jalan Kapuas Seberang II dan 
perbaikan jalan di... 

Tuesday, April 30, 2019 

Video diatas menggambarkan mulainya kerusakan jalan di Jalan Kapuas Seberang II 
yang berada mulai dari Mambulau sampai Sei Pasah. Hal ini terjadi karena tonase truk 
yang lewat tidak lagi dikendalikan oleh jembatan timbang. Selain itu juga ditampilkan 
perbaikan jalan yang sedang berlangsung di daerah sekitar Handil Baras, Kuala Kapuas, 
Kalimantan Tengah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


105 


Rangkaian kegiatan Shalat Jum'at di Masjid 
Darul Falah Sei Pasah (v... 

Wednesday, May 01, 2019 


106 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Arba’in Nawawi - Hadits ke-19 (2) oleh Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Thursday, May 02, 2019 

Wahai anak muda sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu: 

• Jaga Allah - Allah akan menjagamu 

• Jika engkau ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah. 

• Jika semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu - tidak bisa, 
kecuali apa yang telah Allah tentukan untukmu. Jika semua umat berkumpul untuk 
memberi mudharat kepadamu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali 
apa yang telah ditentukan untukmu. 

• Apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu 
tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. 
Bersama kemudahan itu ada kesulitan dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada 
dihadapanmu. 

Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud 
dengan menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan-Nya, hukum-hukum-Nya, hak- 
hak-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan- 
Nya. 

Diantara hak-hak Allah adalah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. 
Menjaga hak-hak Allah adalah dengan menjalankan perintah-Nya. 

Orang yang melaksanakan perintah-Nya adalah orang yang dipuji Allah dalam kitab-Nya: 
Ini apa-apa yang telah dijanjikan buat kalian, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali 
kepada Allah. Yaitu orang yang takut kepada Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang, meskipun mereka tidak melihatnya. 

Janji-janji Allah 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad, 47: 7) 

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang 
benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah 
tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 
dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan 
masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti 
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa, (Q.S. Al-Hajj, 22:40) 

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti 
yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya 
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka 
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadid, 57:25) 

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 
sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama 
yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) 
mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 


INFORMASI KAPUAS 2019 


107 


menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan 
barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang 
fasik. (Q.S. An-Nur, 24: 55) 

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya 
yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S. Al-lsra, 17:81) 

Kebenaran itu harus diusahakan. Kita harus menghancurkan kebatilan. Usaha untuk 
menghancurkan kebatilan disebut sebagai jihad fi sabilillah. 

Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan 
kedudukanmu. 

Allah tidak perlu pertolongan kita: 

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, 
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan 
merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, 
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 
Mengetahui. (Q.S. Al-Maidah, 5: 54) 

Imam Ibnu Katsir: 

Barang siapa yang murtad dari agamanya ... Barang siapa yang berpaling dari membela 
agama-Nya dan tidak berusaha untuk menegakkan syariatnya maka Allah SWT akan 
menggantikannya dengan suatu kaum yang lebih baik dari mereka. 

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang 
dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 
memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan 
(memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Adn. Itulah 
keberuntungan yang besar (Q.S. Ash-Shaf, 61: 10-12) 

Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad melainkan Allah akan menimpakan azab 
secara merata kepada mereka (H.R. Ath-Thabrani) 

Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara ‘inah (praktek jual beli yang mengandung 
unsur riba) dan kalian senang dengan bercocok tanam dan disibukkan dengan 
memegang ekor-ekor sapi (kiasan terhadap mencintai dunia) sehingga dia meninggalkan 
jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian sehingga kalian kembali 
kepada agama kalian (H.R. Abu Dawud) 

Ucapan Ali: akan datang nanti suatu masa kepada umat Islam, tidak ada yang tersisa 
dari Islam kecuali nama; tidak ada yang tersisa dari Qur’an kecuali tulisannya; masjid- 
masjid mereka megah, besar dan mewah tapi rusak dari hidayah (petunjuk); ulama- 
ulamanya menjadi makhluk-makhluk yang paling buruk yang ada di kolong langit dan dari 
tangan-tangan mereka keluar fitnah (syahwat dan syubhat); dan kepada Allah mereka 
akan kembali. 

Islam adalah sistem yang lengkap dan sempurna yang mencukup seluruh aspek 
kehidupan umat manusia. Mengapa tidak boleh bicara politik di masjid. Mengapa tidak 
boleh bicara masalah keumatan. 


108 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Perjalanan dari Pulang Pisau ke Palangka Raya 

Friday, May 03, 2019 

Perjalanan dimulai dari Komplek Marina Permai di dekat bundaran Perguruan 
Muhammadiyah, Pulang Pisau. Video pertama menggambarkan perjalanan dari Jalan 
Abel Gawei ke Desa Gohong. Video kedua menggambarkan perjalanan dari Desa 
Gohong ke Desa Garung. Video ketiga sampai kelima menggambarkan perjalanan dari 
Desa Garung ke Palangka Raya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


109 


Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H / 2019 - 
Kabupaten Kapuas 

Friday, May 03, 2019 



110 


INFORMASI KAPUAS 2019 












































Pawai menjelang Ramadhan 1440 H - TKIT Al- 
Amin Kapuas 

Friday, May 03, 2019 

Pawai ini menempuh rute dari TKIT menuju 
ke Jalan Mahakam, kemudian ke Jalan 
Cilik Riwut, masuk ke Jalan Barito dan 
kembali ke TKIT Al-Amin Kapuas. 

Foto dan berita dikirim oleh Bapak 
Muhammad Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


111 






Peringatan Hari Buruh (May Day) di PT. 
Globalindo Agung Lestari - L... 

Sunday, May 05, 2019 

Pada tanggal 1 Mei 2019, Serikat Buruh Sejahtera Mandiri (SBSM) PT. Globalindo 
Agung Lestari (GAL) menyelenggarakan Peringatan Hari Buruh Sedunia di Desa 
Sriwidadi (Lamunti B3), Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. 
Peringatan ini diisi dengan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI 
Kabupaten Kapuas dan Unit Transfusi Darah RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas. Pengobatan massal bagi anggota serikat buruh. Hiburan yang dibawakan 
oleh artis lokal Kalimantan. Kegiatan ini diakhiri dengan pembagian "door prize" bagi para 
anggota serikat buruh. 


112 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Libur jualan selama bulan puasa - pembuat kue 
pisang 

Monday, May 06, 2019 

Pada hari Ahad, 5 Mei 2019, admin membeli nasi kuning di depan Hotel City Inn atau 
RedDoorz dekat Bundaran Besar, Palangka Raya. Saat belanja tersebut admin ngobrol 
dengan pembuat kue pisang. Beliau juga memiliki keluarga di Pulau Mambulau, 
Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Beliau bercerita bahwa 
pada hari-hari biasa banyak orang yang mengantri untuk membeli kue pisang ini. Insya 
Allah selama Ramadhan nanti, beliau akan libur jualan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


113 


Tarawih Pertama - Ramadhan 1440 H - Langgar 
Al-lnayah 

Monday, May 06, 2019 

Pada hari Ahad, 5 Mei 2019, para jama'ah Langgar Al-lnayah, Jl. Kapten Pierre Tendean 
Gg. IXa, Kuala Kapuas melaksanakan shalat tarawih pertama di Bulan Ramadhan 1440 
H/2019. 

Tarawih kali ini berbeda karena di dalam langgar sudah ada 3 buah AC, sehingga 
suasana shalat tidak lagi kepanasan. Shalat tarawih dilaksanakan sebanyak 11 raka'at 
(tahun kedua). 


114 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kedai Nyantai OYES - Palangka Raya 


Saya (M. Hipni) dipercaya membuat 
aplikasi Resto & Cafe untuk Kedai Nyantai 
Oyes. Kedai ini terletak di Jl. Seth Adji 
Palangka Raya. Kedai ini banyak diminati 
oleh anak muda karena memiliki fasilitas 
hotspot dan juga menu yang disajikan 
banyak variasinya seperti nasi goreng dan 
lain-lain. Untuk minuman tersedia kopi dan 
minuman ringan lainnya. Kedai ini buka 24 
jam. Bagi anda yang bepergian ke 
Palangka Raya, kedai ini menjadi alternatif 
kunjungan anda untuk bersantai sambil 
berselancar di dunia maya. 

Foto dan tulisan dikirim oleh Muhammad Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


115 









Obat-obatan yang meningkatkan risiko jatuh 

Wednesday, May 08, 2019 

Obat-obatan yang menekan sistem saraf pusat merupakan salah satu faktor yang 
berkontribusi terhadap pasien jatuh, karena mereka mengurangi dan menyebabkan 
lambanya reaksi dan gerakan. Obat-obatan tersebut meliputi: 

• Obat anti cemas, seperti diazepam dan lorazepam. 

• Diphenhydramin. Menyebabkan kantuk. Sering dikombinasikan dengan obat-obatan 
nyeri seperti acetaminophen, ibuprofen, dan naproxen. 

• Obat-obatan dengan resep untuk mengobati kandung kemih yang reaktif, seperti 
oxybutynin dan tolterodine. 

• Anti depresi trisiklik. Obat anti depresi yang paling sering diresepkan dokter, seperti 
amitriptyline, untuk membantu mengurangi nyeri kronik, terutama nyeri saraf. 

• Obat-obat tidur dengan resep, termasuk zolpidem, zaleplon, dan eszopiclone. 

• Narkotika, seperti codeine, hydrocodone, oxycodone, hydromorphone, dan fentanyl. 

Sumber: HEALTHbeat 4 Mei2019 


116 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pinjaman kepada Allah - Nouman Ali Khan 

Thursday, May 09, 2019 

fiO it IJisS IJJo Jo Jo^SjO ^UJo iSjviJ 0 

3<S 3U^? 0 _^j££50 


Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 
hartanya dijalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 245) 

"Oardlan" berasal dari kata "quradlah" yang artinya bekas gigitan kecil oleh tikus pada 
roti atau gigitan tikus pada pakaian. Hal ini menggambarkan bahwa apa yang diminta 
dari kita bukanlah sesuatu yang besar. Misalnya ada orang yang mau pinjam uang 
sebulan. Anda punya banyak simpanan di bank dibandingkan dengan uang yang akan 
dipinjam. Buat anda tidak berarti tapi buat mereka itu adalah sesuatu yang sangat berarti. 

Konsep seperti ini sangat tidak logis karena Allah adalah pemilik langit dan bumi. 
Sedangkan kita dan semua yang kita miliki adalah milik Allah. 

Bayangkan bila ibu kita datang kepada kita kemudian bilang bahwa beliau ingin 
meminjam dari kita dan berjanji akan mengembalikannya. Apa artinya? Dia menganggap 
kita begitu pelit. 

Untuk menggambarkan bagaimana pelitnya kita adalah seperti anak kecil yang ingin 
mencicipi es krim yang dimakan ayahnya, tapi akhirnya dia minta semuanya. 

Kita sering lupa bahwa apa yang kita miliki, pada hakekatnya bukan milik kita. 

Rasulullah bersabda: Bila engkau memberi sedekah, maka kekayaanmu tidak akan 
berkurang. 

IJju^blo Ui-Mj 

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan ... (Q.S. Al-Baqarah, 2: 
268) 

l_9j 

Pinjaman yang baik adalah pinjaman yang tidak diketahui kapan akan dikembalikan. 
Allah ingin agar kita percaya kepada Allah. 

Allah tidak membatasi balasanya hanya di akhirat. Allah akan melipatgandakan apa yang 
dipinjamkan. Cara terbaik untuk melipatgandakan apa yang kita miliki adalah dengan 
jalan meminjamkannya kepada Allah. Jangan pernah merasa kehilangan. Allah bisa 
membalas dengan kesehatan, ketenangan, uang, petunjuk dan lain-lain. Bisa merupakan 
sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. 


"Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafiina fiih" 

Kita diminta kita untuk menginfakkan apa-apa yang kita kuasai misalnya intelektual, 
kekuatan, harta dan lain-lain. Bisa juga kita meminjamkan kesabaran untuk tidak marah; 


INFORMASI KAPUAS 2019 


117 


meminjamkan kesabaran untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Ketika kita 
meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketakwaan. Allah akan 
memberikan ketenangan yang hanya Allah saja yang bisa memberi ketenangan. 

i_9lojJ UJo i_>udlj5uO0 £ji5 Ji_k9J?3£JlS U^JpjjiSO 

Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin 
(Q.S. Al-Fath, 48: 26) 


118 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Dukung Finalis Duta Bahasa Kalimantan Tengah 
2019 dari Kapuas 

Friday, May 10, 2019 

Pada hari Kamis, 9 Mei 2019, admin 
mendapatkan pesan Whatsapp dari Ahmad 
Robie dalam bahasa Dayak Ngaju. Admin 
bertanya kepada teman-teman di ruangan, 
bagaimana menjawab pertanyaan tersebut 
dalam bahasa Dayak Ngaju juga. Waktu 
admin melihat balasan dari Ahmad Robie, 
ternyata apa yang admin tulis ada yang 
kurang tepat. 

Mari dukung Finalis Duta Bahasa 
Kalimantan Tengah 2019 dari Kapuas 
dengan jalan: 



Kapuas 


@IKADUBAS.KALTENG 


FINALIS DUTA BAHASA 
KALIMANTAN TENGAH 2019 

Ahmad 

Robie 


IKATAN DUTA BAHASA KALIMANTAN TENGAH 


1. Ikuti (Follow) akun Instagram @ikadubas_kalteng 

2. Sukai (Like) foto Ahmad Robie (foto diatas) 

Pemungutan suara berakhir pada tanggal 11 Mei 2019 pukul 20.30 WIB. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


119 









Hari Pertama Ramadhan 1440 H di Kuala 
Kapuas 

Friday, May 10, 2019 

Video diatas menggambarkan suasana kota Kuala Kapuas pada hari pertama Ramadhan 
1440 H. Perjalanan dimulai dari Ujung Murung, ujung Jalan Jenderal Sudirman sampai 
ke Bundaran Besar. Sebenarnya jalur pulangnya adalah lewat Jalan Jepang, tapi karena 
kameranya kepanasan, terpaksa rekamannya diakhiri di tengah jalan. 


120 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buka Puasa Bersama Yayasan Islam Al-Amin 
Kapuas - Ramadhan 1440 H /... 


Friday, May 10, 2019 

Pada hari Jum'at, 10 Mei 2019 bertempat di 
Islamic Center, Pusat Pendidikan Islam Al- 
Amin Kapuas, Jl. Pemuda Gg. II, Kuala 
Kapuas, Kalimantan Tengah, diadakan 
buka puasa bersama yang di hadiri oleh 
seluruh orang tua siswa-siswi. Pada 
kesempatan ini pencerahan disampaikan 
oleh dr. H. Jum'atil Fajar dengan tema 
Tantangan Modernitas bagi Keluarga 
Muslim. 




INFORMASI KAPUAS 2019 


121 












Istighfar diwaktu sahur - Ustadz Abrar Harun (1) 

Saturday, May 11, 2019 

Waktu terbaik untuk istighfar: 

Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. (Q.S. Adz-Dzariyat, 51: 
18) 

Istighfar yang terbaik: Astaghfirullah; Astaghfirullah wa atuubuu ilaih; ... 

Dosa yang tidak diampuni: kekafiran yang dibawa mati; mati dalam kemaksiatan; 
kemusyrikan; mati dalam keadaan fasik: 

Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka 
(adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, 
namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu 
adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum yang fasik. (Q.S. At-Taubah, 9: 80) 

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di 
antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya 
mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. 
(Q.S. At-Taubah, 9: 84) 

Jangan samakan bila pemabuk yang meninggal dalam keadaan mabuk dengan ustadz 
yang meninggal. Orang yang meninggal dalam keadaan mabuk tidak boleh dishalati dan 
tidak boleh dido’akan. 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan 
kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan 
pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang 
direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka 
mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat, 49: 11) 

Orang mu’min dengan mu'min yang lainnya akan saling menguatkan ... 

Semua kelompok Islam mendasarkan ibadah mereka pada Our’an dan sunnah. Tapi 
dalam aplikasinya berbeda. 

Kelompok mu'min jangan saling mencela. Bisa jadi kelompok yang dicela lebih baik dari 
kelompok yang mencela. 

Orang mu’min itu seperti satu tubuh: sakit gigi, kaki yang bisa ke masjid 
Ketika kamu mencela mu'min yang lain, berarti kamu mencela dirimu sendiri. 
Membicarakan keburukan orang lain - ghibah. Kalau menceritakan dengan 
menambahkan atau mengurangi maka itu adalah fitnah. Orang yang membenarkan 
celaan bisa masuk neraka. 

2/3 isi kandungan Our’an itu menceritakan masalah akhlak. Akhlak Rasulullah adalah 
Our’an. 

Orang yang minta tolong kepada aulia dilarang: 

Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang 
yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka 
melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". 
Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka 
berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta 
dan sangat ingkar. (Q.S. Az-Zumar, 39: 3) 

Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak 
beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah 
yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. (Q.S. Az-Zumar, 39: 45) 


122 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pinjaman kepada Allah - Kultum Tarawih di 
Masjid Al-lhsan 

Sunday, May 12, 2019 

Kultum ini membahas Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan 
hartanya dijalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


123 


Shalat Tarawih di Masjid Al-lhsan Kuala Kapuas - 
Ustadz Fahmi 


Monday, May 13, 2019 

Video ini menampilkan suara saat Shalat Tarawih di Masjid Al-lhsan, Kuala Kapuas, 
Kalimantan Tengah pada hari Senin, 6 Mei 2019 (1440 H). 


124 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buka Puasa Bersama di Langgar Al-lnayah 


Buka puasa di Langgar Al-lnayah 
diselenggarakan setiap hari. Masyarakat 
yang ada di sekitar masjid mendapatkan 
jadwal untuk membukakan puasa. Ada 
yang menyiapkan minuman dan kue untuk 
buka puasa. Ada yang membuat kue, ada 
yang menyediakan kurma, ada yang 
membuat teh manis, ada yang 
menyediakan air minum dalam kemasan, 
ada yang menyediakan nasi kotak. 

Buka puasa selalu diramaikan oleh anak-anak dan orang dewasa. Menariknya, anak- 
anak yang ikut buka puasa di langgar sudah membawa minuman mereka masing- 
masing, jadi mereka tinggal menikmati kurma atau kue yang disediakan untuk berbuka 
puasa serta membawa pulang nasi kotak. 

Buka puasa diawali dengan pembacaan surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan do'a 
dan wirid menjelang buka puasa. Setelah membaca do'a berbuka puasa, barulah para 
jama'ah menikmati hidangan yang disediakan. 


Tuesday, May 14, 2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


125 











Hikmah ujian bagi orang beriman - Yasir Qadhi 

Wednesday, May 15, 2019 

Alif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah 
menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui 
orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 
(Q.S. Al-Ankabut, 29: 1-3) 

Ada sekitar 24 hadits terkait tentang masalah ujian. 

Tujuan ujian adalah untuk mengetahui siapa yang benar ketika dia mengatakan saya 
beriman dan siapa yang berdusta. 

Rasulullah memprediksi dalam Hadits Sahih oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh 
Abdullah bin Amr bin Ash: Merupakan kewajiban bagi setiap Nabi untuk menyampaikan 
kepada umatnya untuk menjadi manfaat bagi mereka. Sudah disampaikan kepada saya 
bahwa umatku akan diuji. Masa awal adalah masa keberkahan. Untuk generasi 
berikutnya dan diuji dengan hal yang mereka tidak mengerti. Setiap ujian tersebut 
menimpa mereka, mereka akan mengatakan: Fitnah ini akan menghancurkan kita. Dan 
Allah akan mengangkat ujian. Ketika ujian menimpa mereka, mereka mengatakan: This 
is the one, this is the one. 

Tidak ada dalam sejarah manusia, dalam satu generasi (sahabat dan tabi'in) berhasil 
membuat kekhilafan dari Cina sampai Andalusia. 

Dalam Sahih Bukhari disampaikan bahwa umat berikutnya akan diuji dengan ujian yang 
lebih berat sampai datangnya Dajjal. 

Sahih Muslim, ketika Rasulullah duduk bersama sahabat diatas atap rumahnya: Aku 
melihat ujian menimpa kalian seperti jatuhnya hujan. 

“Fatana” artinya adalah to sit through until separate between truth and evil 
Dalam bahasa Arab kuno, pandai besi di sebut Fattaan karena tujuannya adalah 
memisahkan emas dengan unsur lainnya. Tukang besi memberikan fitnah kepada emas 
sehingga dia menjadi murni. Rasulullah menyampaikan dalam hadits sahih bahwa ketika 
ujian itu dihadapkan ke hati ada ada satu atau dua pilihan: dia menolak ujian tersebut 
dan lulus ujian sehingga hati menjadi makin suci (pure). Atau dia akan menyerap ujian 
tersebut, kemudian ujian tersebut menjadi titik hitam. Penolakan terhadap ujian akan 
menjadi imunitas untuk menolak ujian berikutnya. Ketika hati menyerap ujian, maka dia 
akan kehilangan imunitas untuk menolak ujian berikutnya. 

Seolah-olah Rasulullah bersabda: tidak ada hati kecuali pada satu dari dua: murni (pure) 
seperti salju atau kotor, membusuk. 

Ujian adalah bagian dari iman dan kehidupan kita. Ujian itu bermacam-macam, ada yang 
tingkat individu, keluarga, komunitas, nasional, internasional. 

Rasulullah dan Our’an menyebutkan berbagai macam ujian. 

Rasulullah bersabda bahwa setiap umat memiliki ujian yang diturunkan khusus untuk 
umat tersebut. Fitnah umatku adalah harta (H.R. Tirmidzi) 

Ujian umat sebelum Islam adalah kemiskinan dan pembantaian. 

Rasulullah sampai meninggal tidak pernah makan secara penuh, dua waktu makan. 
(H.R. Bukhari) 

Ketika ghanimah datang dari Bahrain, Rasulullah membagikannya untuk para sahabat. 
Beliau mengatakan: ambil ini, ambil ini. Demi Allah aku tidak khawatir kalau kalian miskin 
sesudahku, tapi yang aku khawatirkan adalah uang akan jatuh kepada kalian, kalian 
akan berlomba untuk mendapatkan uang tersebut. Kamu akan jumping each other (rat 
race). Saat perlombaan tersebut, kalian akan dihancurkan sebagaimana umat sebelum 
kalian. 

Sebagian kalian akan menjadi ujian bagian sebagian yang lain, apakah kalian akan 


126 


INFORMASI KAPUAS 2019 


sabar. 

Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap kita adalah ujian bagi orang lain dan orang lain 
adalah ujian bagi kita. Kalau Anda kaya, Anda ujian bagi orang miskin. Bila Anda miskin, 
Anda ujian bagi orang kaya. Pria - wanita. Penguasa - rakyat. Negara-negara. 
Kelompok-kelompok. 

Tujuannya apakah kamu sabar dengan ujian ini? 

Salah satu ujiannya adalah friksi hubungan antar manusia. Kita menghormati para 
sahabat, mereka tidak selalu rukun, bisa terjadi perang (Shiffin, Jamal). Muawiyah dan 
Husein. 

Imam Ahmad ditanya tentang ujian para sahabat. Beliau mengatakan bahwa itu adalah 
kerangka waktu dimana Allah menyelamatkan pedang kita dari berpihak; mari kita 
selamatkan lidah kita dari berpihak. 

Kamu bisa punya iman, kamu bisa punya takwa dan kamu tetap bisa tidak setuju dengan 
orang yang punya iman dan takwa. 

Ketika orang di sekitar Ali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas tentang kelompok 
lawannya, Ali memarahinya dengan mengatakan: Mengapa kamu tega mengatakan hal 
seperti itu. Orang tersebut berkata: Wahai amirul mu’minin, tidakkah kita sedang 
berperang dengan mereka? Ali berkata: Aku bersumpah demi Allah, aku menginginkan 
agar aku dan dia sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Our’an: wanaza’na fii 
shudurihim min ghillin ikhwaan ‘ala sururin mutaqoobilin - kami akan menyingkirkan 
permusuhan dari hati mereka, dan kami akan membuat mereka yang bermusuhan di 
dunia ini menjadi saudara dan saling berpandangan satu sama lain. 

Rasulullah duduk diantara Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada 
mereka apa yang sebaiknya mereka lakukan. Umar mengatakan bahwa lebih baik kita 
lakukan ini. Abu Bakar berkata bahwa lebih baik kita melakukan itu. Umar berkata 
kepada Abu Bakar: Demi Allah, engkau selalu berkata Y karena aku berkata X. Abu 
Bakar berkata: Demi Allah tidak demikian. Umar berkata: Demi Allah, engkau demikian. 
Keduanya mulai meninggikan suara dihadapkan Rasulullah. Rasulullah berkata: Tidak 
layak bila suara ditinggikan dihadapanku. Keduanya langsung diam. 

Tujuan ujian: 

Untuk melihat apakah tindakan kita sama dengan apa yang kita yakini. 

Waktu terjadi ujian, harusnya membuat kita kembali kepada Allah SWT. Ujian harus 
membuat hati kita lembut. 

Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: Menyembah 
Allah diwaktu terjadi ujian akan mendapatkan pahala hijrah kepadaku. 

Hampir tidak mungkin saudara kita di Rohingya, Syiria untuk menyembah Allah. Dalam 
kondisi tersebut, mereka mendapatkan ketenangan dari Allah saat beribadah. 

Bila berita buruk sampai kepada Rasulullah, maka beliau akan bersegera untuk shalat. 
Dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah terbangun di tengah malam, beliau membulatkan 
jempol dan telunjuknya dan mengatakan: lubang sebesar ini telah terbuka bagi Ya’juj dan 
Ma'juj. Bangunkan yang tidur, sehingga mereka bisa shalat. 

Ibadah yang utama saat terjadi ujian adalah do’a. 

Mengapa mereka tidak berdo’a kepada kami ketika mereka merasakan ujian kami. Hal 
itu terjadi karena hati mereka menjadi keras. 

Saat terjadi ujian, sangat bijak bila kita memberitahu manusia tentang tujuan dari ujian 
tersebut. Seringkali bila terjadi ujian, kita emosi dan kita tidak berpikir dengan jernih. 
Inilah yang membedakan orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Ini yang 
membedakan ulama dengan orang biasa. 

Ulama tahu ketika ujian datang. Ketika ujian berakhir, semua orang tahu bahwa ini 
adalah ujian. Saat terjadi ujian, perlu menemui orang yang bijak dan ulama. 

Kisah Oarun dalam Surat Al-Qashash: 

( 76 ) Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya 


INFORMASI KAPUAS 2019 


127 


terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta 
yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. 
(Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". 

(79 ) Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang- 
orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti 
apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai 
keberuntungan yang besar". ( 80 ) Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: 
"Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- 
orang yang sabar". 

( 81) Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada 
baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia 
termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). 

( 82 ) Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Karun itu, 
berkata: "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari 
hamba-hambanya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya 
atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak 
beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah)". 

Saat terjadi ujian, jangan biarkan emosi berbicara. 

Kita harus mencari ulama yang sesuai dengan masalah kita. 

Ada orang yang terlalu mengidolakan ulama dan menganggapnya dia tahu semuanya. 
Umar melihat Ubay bin Ka’ab berjalan di pasar dan dikelilingi oleh penggemarnya. Umar 
mengambil tongkat dan memukulnya. Ubay berkata: Apa yang sudah saya lakukan? 
Umar berkata: Wahai Ubay, ini adalah ujian bagi yang mengikuti dan ujian bagi yang 
diikuti. 

Bagaimana dengan orang yang memiliki follower jutaan di media sosial. 

Ketika orang yang dipuja berbuat kesalahan akan dianggap sebagai kesalahan Islam. 
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan: Bila Imam Bukhari tidak pernah ada, agama Islam 
tetap akan bertahan. 

Meskipun kita berkhidmat kepada Islam. Islam tidak memerlukan kita. 

Ulama yang sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah SWT. 

Ulama ini tidak hanya ilmu agama. Ulama tidak dilatih dalam terapi, ilmu sosial, mereka 
bukan psikologis. Saya tidak pernah belajar konseling. Saya tidak menerima konseling 
dan terapi. 

Hikmah dari ujian: 

Allah tidak menyukai keburukan (fasad - evil) tapi Allah menyukai kebaikan yang akan 
memerangi keburukan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 
Barangsiapa yang menyambungkan silaturahim lebih baik dari berjihad di jalan Allah 
Setan yang memutuskan hubungan. Allah berfirman: 

dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu 
membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat 
mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. 
Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Anfal, 8: 63) 

Ketika terjadi ujian jangan jadi orang yang memotong dan memutuskan hubungan, tapi 
jadilah orang yang menggabungkan dan menyatukan. 

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan 
dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau 
mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian 
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang 
besar. (Q.S. An-Nisaa, 4: 114) 

Rasulullah bersabda: Tidak berbohong kecuali dalam tiga hal: (1) mendamaikan antara 


128 


INFORMASI KAPUAS 2019 


manusia ... Ali dan Muawiyah saling mengirim utusan untuk perdamaian. 

Do’a yang dibaca saat mendapat ujian: Allahummahdini limakhtulifa fiihi minal haqqi 
biiznih - Ya Allah tunjuki aku menghadapi perbedaan diantara manusia. 

Bisa jadi kita menganggap kita benar padahal kita salah. 

Jangan bersikap emosional, kembali kepada Allah, bertanya kepada ulama dan 
pemimpin, berdo’a untuk petunjuk, lakukan rekonsiliasi bila memungkinkan, 

Selalu berdo’a kepada Allah: Allahumma allif baina gulubina ... 


INFORMASI KAPUAS 2019 


129 


10 cara untuk memulai percakapan yang lebih 
baik - Celeste Headlee 


Thursday, May 16, 2019 

1. Jangan "multitasking". Hadir dalam percakapan tersebut. 

2. Jangan takut dikrtik. 

3. Gunakan pertanyaan terbuka. 

4. Biarkan mengalir 

5. Jika tidak tahu, bilang tidak tahu 

6. Jangan bandingkan pengalaman anda dengan pengalaman mereka (setiap 
pengalaman unik) 

7. Jangan mengulang diri kita sendiri 

8. Lupakan detil 

9. Dengar 

10. Ringkas 


130 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pesantren Ramadhan Remaja Masjid Agung Al- 
Mukarram Amanah Tahun 2019 

Thursday, May 16, 2019 



Pada hari Kamis, 16 Mei 2019 bertempat di 
Masjid Agung Al-Mukarram Amanah 
dilaksanakan kegiatan Pesantren 
Ramadhan. Kegiatan ini direncanakan 
akan berlangsung sampai tanggal 21 Mei 
2019. Peserta pesantren ini adalah siswa- 
siswi SLTP dan SLTA se-Kuala Kapuas. 
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati 
Kapuas, Bapak Drs. HM Nafiah Ibnor, MM. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


131 











Pelajaran dari Keracunan Makanan di Desa 
Lamunti Permai 


Thursday, May 16, 2019 

Pada hari Kamis, 16 Mei 2019 bertempat di 
Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Gerak 
Cepat (TGC) Dinas Kesehatan kabupaten 
Kapuas Tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri 
oleh anggota dari tim tersebut. 

Presentasi pertama disampaikan oleh 
Bapak Hari, epidemiolog dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas. Beliau 
menyampaikan mengenai hasil penyelidikan epidemiologi keracunan makanan di Desa 
Lamunti Permai, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019 
yang lalu. Hasil penyelidikan epidemiologi tersebut menyimpulkan ada beberapa kuman 
yang diduga sebagai penyebab keracunan makanan tersebut, namun tidak berhasil 
dibuktikan oleh hasil pemeriksaan sampel. 

Presentasi berikutnya disampaikan oleh Ibu Mayae Hugo yang menyampaikan masalah 
perlunya masing-masing bidang mengetahui tugasnya dan melaksanakan tugasnya. 

Setelah itu, Bapak Raison, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas memimpin 
rapat dengan memberikan pengantar mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas dan keterkaitannya dengan dinas kesehatan. Beliau 
menyarankan agar TGC diberikan pelatihan tentang penanggulangan bencana. 

Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Agus Waluyo, 
menyampaikan bahwa rumah sakit tidak akan membebani pasien KLB dengan biaya. 
Beliau menyarankan agar ada dokter yang melakukan triase sehingga tidak semua 
pasien dirujuk ke rumah sakit. 

Plt. Kepala Bidang Keperawatan rumah sakit, Ibu Hikmayanti menyarankan agar ada 
Pedoman, Standar Operasional Prosedur untuk tim gerak cepat. Setelah dibuat, 
pedoman dan SOP tersebut disosialisasikan ke seluruh puskesmas, sehingga mereka 
siap. 

Pak Samsul, kepala seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan menyampaikan 
bahwa mereka akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 

Bapak Zayad, kepala seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan menjelaskan 
bahwa seluruh sanitarian puskesmas sudah dilatih untuk menjadi inspektur pangan, 
sehingga mereka sudah bisa melakukan pengumpulan sampel dengan baik. 

Pak Samino, staf seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa 
tugas utama dinas kesehatan dalam KLB adalah penanganan korban. 

Bapak Raison menjelaskan bahwa kalau terjadi KLB, maka seluruh dana pengobatan 
korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Seluruh puskesmas sudah punya protap. 



132 


INFORMASI KAPUAS 2019 







Pemeliharaan puskesmas menjadi tanggung jawab mereka. Beliau mengusulkan agar 
kita juga membuat rencana kontingensi terhadap keracunan makanan ini. Kemudian 
melakukan simulasi terhadap rencana tersebut. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


133 


Tantangan modernitas bagi keluarga muslim - 
Yasir Qadhi 

Friday, May 17, 2019 

Perang Thal'ash 751 CE, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kaum Muslimin berperang 
dengan yang sekarang dikenal sebagai Bangsa Cina. Kertas diciptakan oleh Bangsa 
Cina, tapi mereka tidak mengerti signifikansinya. Hal ini hanya ada dikalangan elit saja. 
Masyarakat Cina tetap menggunakan papirus. Papirus harus digulung, hanya bertahan 
beberapa puluh tahun. Cina merahasiakan pembuatan kertas ini. 

Dalam Perang Thal'ash, kaum Muslimin berhasil menangkap dua orang yang 
mengetahui rahasia pembuatan kertas ini. Kedua orang ini diperlakukan seperti 
bangsawan, dibawa ke Baghdad. Khalifah berkata bahwa mereka bebas untuk kembali 
ke Cina setelah mengajarkan kaum Muslimin bagaimana membuat kertas. 

Orang Cina mengajarkan kaum Muslimin bagaimana cara membuat kertas. Pabrik kertas 
pertama di dunia Islam ada di Samarkand. Kaum Muslimin bereksperimen dan membuat 
kertas dengan kualitas yang lebih baik. Setelah itu Baghdad, Andalusia, dan seluruh 
dunia Islam memproduksi berbagai jenis kertas. Ada kertas Sulaiman, ada kertas Daud, 
dan ada kertas Samarkand. Pemerintahan Islam mengadop kertas sebagai media 
komunikasi resmi. 

Kertas menyebar dari Andalusia, Aljazair, Maroko, Mesir, Damaskus, Syiria, Palestina, 
Irak, sampai ke Uzbekistan, Tajikistan. Kertas menjadi norma. Dengan kertas datang 
buku, perpustakaan, sekolah, universitas. Perpustakaan pertama dan terbesar adalah 
perpustakaan Islam. Muslim yang pertama kali punya universitas ( The Rise of Colleges: 
George Makdisi). 

Bangsa Eropa kenal dengan kertas ketika mereka menyerang Palestina pada Perang 
Salib I dan II. Ketika mereka menaklukkan Andalusia, mereka menemukan pabrik 
pembuat kertas. Mereka mengusir seluruh Muslim Andalusia kecuali beberapa orang 
yang mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu, salah satunya adalah 
bagaimana membuat kertas. Mereka yang tidak diusir adalah mereka yang memiliki 
pabrik kertas. Dari Andalusia, Eropa mendapatkan seni bagaimana membuat kertas. 
Mereka membuat pabrik kertas di Italia. Orang Eropa mulai membuat kertas yang lebih 
baik dari orang Muslim. 

Selama 200 tahun, kertas dijual ke Eropa. Pada sekitar tahun 1500-an, Eropa mulai 
mengekspor kertas. Manuskrip yang kita masih temukan pada saat ini, sebenarnya ditulis 
diatas kertas Eropa. 

Ketika kertas menyebar di Eropa, pengetahuan juga menyebar. Terjadi reformasi, 
renaissance. Eropa mengalami surplus kertas. Tahun 1450-an, Johannes Guttenberg 
menemukan mesin cetak. Mesin cetak adalah salah satu produk terpenting dalam 
sejarah manusia. Dengan mesin cetak, anda bisa memproduksi buku dalam jumlah 
besar. Mereka tidak perlu lagi menulis buku dengan tangan. 

Ketika mesin cetak dikenalkan ke dunia Islam, mereka melarangnya. Mereka melarang 
impor ke dunia Islam. Mereka menyebut ini adalah penemuan orang kafir, tidak mungkin 
bagus. Setiap buku cetakan dilarang. Bahkan pada tahun 1455, Sultan Usmani, Bayazid 


134 


INFORMASI KAPUAS 2019 


II mengatakan: Siapa saja yang ditemukan padanya buku, akan dipenjarakan. Kondisi 
makin buruk pada tahun 1515, Sultan Salim I mengatakan: Siapa saja yang ditemukan 
padanya buku berbahasa Arab yang sudah dicetak dari mesin cetak akan dihukum mati. 

Banyak alasan mengapa mereka bersikap demikian. Tapi alasan sederhananya adalah 
mereka tidak menginginkan perubahan. Mereka ingin melawan modernitas. Mereka 
merasa bangga dengan apa yang dimiliki, mereka tidak peduli dengan mencetak kertas. 
Ada kekhawatiran ketika semua orang bisa membaca. Mereka bisa menjadi Syaikh 
Google dan Wikipedia. 

Pada waktu yang sama, buku menyebar di dataran Eropa. Reformasi Martin Luther 
memanfaatkan mesin cetak untuk mencetak Injil dalam bahasa Jerman. Sebab sebelum 
ini, gereja melarang membaca Injil. Renaissance menantang kitab suci yang mengatakan 
bahwa bumi ini datar. Akibatnya negara agama runtuh karena pendidikan sangat kuat 
melawan agama. Eropa dipaksa untuk berubah dan gereja dipaksa untuk membatasi 
aktivitasnya. Mereka menjadi Protestan dan Katolik. 

Dari tahun 1500-an sampai awal 1800-an mesin cetak dan buku dicetak diseluruh dunia 
kecuali di negara-negara Islam. Hawai dan Tahiti pada tahun 1830-an memiliki buku 
yang dicetak dalam bahasa mereka. Sedangkan kaum Muslimin di Mesir tidak. Orang 
yang pertama kali membawa mesin cetak ke Mesir adalah Napoleon Bonaparte ketika 
dia menaklukkan Mesir. 

Mesin cetak baru beredar di dunia Islam pada tahun 1840 dan seterusnya. Itulah 
sebabnya kita tidak akan menemukan dalam perpustakaan Islam, buku yang dicetak 
pada tahun 1500 - 1600 - 1700 CE. 

Perubahan akan terus berlangsung. Modernitas akan senantiasa menjadi modernitas. 
Modernitas sekarang akan menjadi antik untuk masa depan. 

White water rafting di Kanada. Pemandunya berkata: kesalahan terbesar bila anda jatuh 
dari rakit adalah kalau anda berusaha berdiri di dalam air. Kalau anda melawan arus 
(ribuan galon air), anda akan tenggelam. Anda harus mengikuti arus. Anda biarkan arus 
membawa anda, tapi anda berusaha untuk membawa diri anda ke pantai / tepian. 

Kita mengikuti modernitas dengan tidak meninggalkan identitas keislaman kita. Kita tidak 
membenarkan LGBT. Kita tidak bisa membedakan mana yang masalah budaya dan 
mana yang masalah agama. Kita harus berkompromi pada bidang-bidang yang 
dibolehkan oleh agama untuk berkompromi. 

Ketegangan yang paling sering muncul adalah masalah karir - Dokter dan Sarjana 
Teknik. Kita membutuhkan orang Muslim dalam setiap bidang kehidupan. 

Masalah berikutnya adalah tentang pernikahan. MSA = Matrimonial Service Association. 

Jadikan anak sebagai teman. Biarkan anak mengadukan kesalahan mereka. Kesalahan 
terbesar kita sebagai orang tua adalah bagaimana anak menjadi perwujudan dari cita- 
cita kita. Anda tidak bisa mewujudkan mimpi anda melalui anak anda. Anak anda harus 
menemukan mimpinya sendiri. 

Tidak ada sekolah yang mengajarkan anda bagaimana menjadi ayah dan ibu. Kehidupan 
akan mengajarkan anda. Kamu mau jadi apapun, silakan. Aku akan tetap bangga 


INFORMASI KAPUAS 2019 


135 


kepadamu, apapun yang kamu lakukan. 


Jangan remehkan do'a bila terkait dengan anak anda. Baca do'a: 

• Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqiina 
imaama 

• Rabbij'alni muqimasshalati wamin dzurriyati 


136 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Usul penggunaan @what3words untuk kondisi 
gawat darurat di Kapuas 

Saturday, May 18, 2019 

Dalam kondisi gawat darurat, kadang-kadang kita susah menjelaskan dimana kita 
berada. Dengan @what3words anda dapat memberi 3 kata singkat untuk 
mendeskripsikan 3x3m dimana anda berada. Pasang aplikasinya sekarang dan pelajari 
bagaimana menemukan alamat 3 kata anda: 

https://qtrh4.app.goo.gl/KsJ8 

Tulisan diatas adalah promosi dari @what3words untuk mensosialisasikan keberadaan 
aplikasi ini untuk memberitahukan kepada petugas gawat darurat untuk menjangkau 
mereka. Aplikasi ini bisa digunakan oleh Public Safety Center (PSC) 119 Kapuas untuk 
memberi pelayanan kepada masyarakat. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


137 



Mukhoyyam Al-Qur'an Guru dan Karyawan 
Yayasan Islam Al-Amin Kapuas 

Sunday, May 19, 2019 


Bapak Agus Setiawan sedang mengulang 
hapalan Qur'an Mulai tanggal 11-14 Mei 
2019 bertempat di Masjid Al-Amin, Jalan 
Pemuda km. 1,5 Gg II, Kuala Kapuas, 
Kalimantan Tengah dilaksanakan kegiatan 
Mukhoyyam Qur'an bagi Guru dan 
Karyawan Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. 

Musyrif kegiatan ini adalah para ketua 
yayasan sendiri (Bapak Agus Setiawan) 
beserta para guru Our'an di yayasan. Kegiatan mukhoyyam Our'an ini dibagi menjadi dua 
tempat yaitu di Pondok Pesantren yang sudah dilaksanakan pada awal Ramadhan lalu 
dan di komplek Islamic Center ini. 

Kegiatan ini hanya berlangsung setengah hari saja setiap hari. Para peserta diwajibkan 
untuk menghapalkan surat-surat pendek yang belum mereka hapal, serta menyelesaikan 
target bacaan Our'an. 



138 


INFORMASI KAPUAS 2019 






Perkembangan pembangunan asrama putra 
Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas 


Monday, May 20, 2019 



Foto diatas memperlihatkan perkembangan 
pembangunan asrama putra di Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas, Jalan Pemuda 
Km. 20, Desa Anjir Palambang, Kecamatan 
Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah. Perkembangan 
pembangunan sudah mencapai 30%. 

Foto dan berita dikirim oleh Bapak Giyar 


INFORMASI KAPUAS 2019 


139 












Persiapan pembangunan laboratorium SMK Al- 
Amin Kapuas 

Tuesday, May 21,2019 


Pada hari Ahad, 12 Mei 2019, lahan untuk 
pembangunan laboratorium SMK Al-Amin 
Kapuas, jurusan farmasi, sudah dibuka. 
Pembangunan laboratorium ini merupakan 
bantuan dari Kementerian Pendidikan 
Republik Indonesia. 

Saat ini laboratorium masih menggunakan 
gedung kelas. Diharapkan dengan adanya 
gedung laboratorium baru, diharapkan kantor guru bisa lebih leluasa dan ruang kelas 
bisa leluasa juga. 

Foto dan berita dikirim oleh Bapak Giyar. 



140 


INFORMASI KAPUAS 2019 




Rapat Koordinasi Kabupaten Tim Terpadu 
Penanganan Konflik Sosial Ta... 

Pada hari Selasa, 21 Mei 2019 bertempat 
di aula Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kapuas dilaksanakan 
kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten Tim 
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 
2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
bersama antara pemerintah daerah 
Kabupaten Kapuas bersama dengan 
Forkompida dan berbagai unsur lainnya. 
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala 
Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Kapuas, Organisasi 
Masyarakat dan Pemuda se-Kabupaten Kapuas, tokoh masyarakat serta tokoh agama di 
Kabupaten Kapuas. 

Dalam pertemuan ini, Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT mengajak 
seluruh masyarakat untuk rukun dan tidak ikut demo ke Jakarta pada tanggal 22 Mei 
2019 besok. 

Wakil dari Kepolisian Resort Kapuas, Kepala Unit Tingkat Pidana Tertentu 
menyampaikan materi tentang tindakan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 yaitu 
tidak melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 22 Mei 2019 untuk mengantisipasi 
adanya korban karena tindakan teror. Polisi juga mengharapkan agar masyarakat tidak 
terpecah karena beda pilihan dalam Pemilu 2019. 

Kepala Kepolisian Resort Kapuas mengharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi 
dan tidak percaya dengan berita hoaks yang beredar. 

Kepala Komando Distrik Militer 1011 Kuala Kapuas meminta peserta untuk memastikan 
bahwa kondisi Kapuas aman. Beliau mengajak masyarakat untuk mengantisipasi 
munculnya konflik. 

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kapuas, Mauladi, SH, MH menjelaskan bahwa 
konflik terjadi karena rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Beliau 
mengharapkan masyarakat tidak melakukan tindakan untuk merugikan diri kita sendiri. 
Wakil Bupati Kapuas, Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM menghimbau agar masyarakat 
Kapuas tidak ke Jakarta. 


Tuesday, May 21,2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


141 






eCourse on Tobacco Control 

Wednesday, May 22, 2019 

https://cdl.phfi.org/portal/node/107 


Pada tahun 2018 yang lalu, admin mendaftar untuk mendapatkan beasiswa dari John 
Hopkins University untuk mengikuti "Certificate course on Global Tobacco Control". 
Sayang admin tidak lulus dalam seleksi. 

Waktu cari-cari di internet apakah ada lembaga selain John Hopkins University yang 
memberikan kursus serupa. Admin menemukan alamat diatas. Setelah memastikan 
bahwa ini bukan SCAM, akhirnya admin mendaftar. Prosesnya cukup panjang karena 
hanya untuk bayar saja, cukup panjang prosesnya. Admin harus menunggu beberapa 
bulan kemudian karena diikutkan dalam rombongan berikutnya yaitu Periode Desember 
2018-Maret 2019. 

Enaknya, semua bahan kuliah sudah disediakan disitus mereka. Setiap ada kuliah baru, 
kita tinggal mengakses situs diatas dan mendengarkan kuliahnya, membaca bahan 
kuliah kemudian menjawab kuisnya. Saya sarankan kuis segera dijawab segera setelah 
mengikuti kuliah dan membaca bahan kuliah agar tidak lupa. 

Kita diberikan 3 kuliah pilihan dari 8 pilihan kuliah tambahan. 

Diakhir masa pendidikan, kita harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Untuk 
setiap pertanyaan sudah ditentukan jumlah kata yang diharapkan dalam jawaban 
tersebut. 

Secara umum, kuliah ini membuka wawasan admin tentang pengendalian rokok dan hal- 
hal yang bisa dilakukan. 

Biaya kuliahnya sebesar $ 300. Bila kita lulus, maka kita akan mendapatkan sertifikat 
yang bisa diverifikasi melalui website mereka. 

Bila anda berminat, untuk pendaftaran gelombang berikutnya akan ditutup tanggal 25 
Mei 2019. 


142 


INFORMASI KAPUAS 2019 



Jalan-jalan di sawah di belakang Islamic Center 
Al-Amin Kapuas 

Thursday, May 23, 2019 

Pada hari Ahad, 12 Mei 2019, admin jalan-jalan ke sawah yang ada di belakang Islamic 
Center Al-Amin Kapuas. Jalan di sawah tersebut sangat becek, sehingga para petani 
yang bersawah di sana, umumnya melepas sendai ketika mereka masuk ke sawah. 
Menariknya di sawah tersebut ada aliran bawah tanah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


143 


Qiyam Ramadhan 1440 H di Islamic Center Al- 
Amin Kapuas 

Friday, May 24, 2019 

Pada hari Ahad, 12 Mei 2019 pukul 02.30 - 03.00 WIB di Masjid Al-Amin, Islamic Center 
Al-Amin Kapuas dilaksanakan kegiatan Qiyam Ramadhan 1440 H. Kegiatan ini adalah 
bagian dari kegiatan Mukhoyyam Al-Qur'an yang dilaksanakan ditempat tersebut. 
Kegiatan ini diikuti oleh pembina, pengawas, pengurus, dan guru yang ada di Yayasan 
Islam Al-Amin Kapuas. Shalat malam ini diimami oleh Ustadz Abdul Latif. Beliau 
membaca Surat Al-Mujadilah dan Surat Al-Hasyr. 


144 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Peringatan Hari Jadi Kalteng, Hari Pendidikan, 
Hari Kebangkitan Nas... 

Friday, May 24, 2019 

Pada hari Kamis, 23 Mei 2019 bertempat di Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas, 
Kalimantan Tengah, dilaksanakan upacara gabungan untuk memperingati Hari Jadi 
Kalteng ke-16, Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan ini dipimpin 
oleh Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT. Pembacaan Teks Pembukaan 
UUD 1945 dibacakan oleh Bapak Dino. Paduan suara dibawakan oleh SMA Negeri 2 
Kuala Kapuas. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


145 


Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengamanan Idul 
Fitri 1440 H di Polr... 

Friday, May 24, 2019 

Pada hari Kamis, 23 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Polres Kapuas di Jalan Pemuda 
Km. 3, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor 
Dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1440 H, Operasi Ketupat Telabang 2019 dan Gelar 
Operasi Bulanan 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kepala Kepolisian Sektor 
se-Kabupaten Kapuas, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 
dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum, RSUD, Jasa Raharja, Dinas Kesbangpolinmas, 
Satpol PP dan Damkar. 

Paparan diberikan oleh pihak Polres, dilanjutkan dengan lintas sektor terkait. Setelah itu 
diadakan diskusi terkait pengamanan Idul Fitri 1440 H. Kegiatan diakhir dengan 
pengarahan dari Kapolres Kapuas agar kita bekerja secara ikhlas. 


146 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buka Puasa Bersama IDI Cabang Kapuas 1440 
H/2019 

Friday, May 24, 2019 

Pada hari Kamis, 23 Mei 2019 bertempat di aula High Dessert Indonesia, Jalan 
Sudirman, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kapuas 
menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa Bersama. Kegiatan ini diikuti oleh anggota IDI 
yang berada di kota Kuala Kapuas dan sekitarnya. Kegiatan diawali dengan sambutan 
dari Ketua IDI Cabang Kapuas, dr. H. Ahmad Haspiani, MM. Dilanjutkan dengan 
sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Bapak Apendi, SKM, MM. 

Ceramah agama disampaikan oleh dr. Muhammad Ichsan Safwannoor, Sp.S. Kegiatan 
pengantar berbuka puasa ditutup dengan do'a. Setelah berbuka puasa, peserta shalat 
Maghrib berjama'ah di rumah dr. H. Ahmad Haspiani, dilanjutkan dengan makan malam. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


147 


Tasmi' Qur'an pada kegiatan Mukhoyyam Al- 
Qur'an 1440 H/2019 

Saturday, May 25, 2019 

Kegiatan ini dilaksanaka pada hari Sabtu, 11 Mei 2019 di Masjid Al-Amin, Islamic Center 
Al-Amin Kapuas, Jalan Pemuda Km. 1,5 Gg. II, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 
Dalam kegiatan ini, para pengurus dan guru yayasan yang sudah ditunjuk diminta untuk 
membacakan surat dalam Our'an yang sudah mereka hapal. 


148 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan di 
Desa Narahan 


Saturday, May 25, 2019 

Pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, admin 
mendapat kabar bahwa terjadi keracunan 
makanan di Desa Narahan, Kecamatan 
Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah. Mulai dari pagi sampai 
siang, jumlah pasien yang dirujuk ke rumah 
sakit makin bertambah. Berikut rangkuman 
jumlah penderita dari waktu ke waktu 
sesuai dengan pengumuman resmi dari 
rumah sakit melalui bagian rekam medis: 


Pasien di Desa Narahan diperiksa oleh Tim 
Gerak Cepat Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas yang terdiri dari staf dari berbagai 
bidang di Dinas Kesehatan, termasuk Tim 
Public Safety Center (PSC) 119; staf dari 
berbagai Puskesmas di sekitar Sei Tatas, 
seperti Palingkau, Basarang, Barimba, 
Selat, Melati dan Pulau Telo. 

Pasien yang perlu dirujuk dikirim ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
menggunakan sepeda motor, dilanjutkan dengan mobil ambulance yang berasal dari 
berbagai kalangan, baik dari Balakar 545, ambulance desa, ambulance puskesmas dan 
lain-lain. 

Pasien yang datang ke rumah sakit, ditangani dulu di Instalasi Gawat Darurat (IGD), 
kemudian dimasukkan ke ruangan perawatan. Ketika IGD sudah penuh dan ruangan 
sudah penuh, mulailah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendirikan 
tenda. Pasien-pasien dirawat di dalam tenda-tenda. Ketika tenda-tenda sudah penuh, 
maka pasien ditempatkan di gazebo, selasar ruangan laboratorium, selasar radiologi. 
Pasien-pasien anak pun dikumpulkan dalam tenda di depan ruangan Dahlia (ruangan 
anak). 

Banyak pihak yang berkontribusi dalam kejadian luar biasa ini selain yang sudah 
disebutkan diatas diantaranya adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) 
yang menyumbangkan pembalut untuk anak-anak dan dewasa. Selain itu Pengajian Al- 
Hidayah yang memberikan bantuan dana. Ada juga dr. Rosihan Anwar yang 
menyumbangkan obat-obatan. Ada masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya 
menyumbangkan air minum, makanan kecil, dan pakaian layak pakai. 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan veld bed dan obat-obatan. 
Danrem 102/PJG Palangka Raya membantu pembalut anak-anak dan dewasa sesuai 
permintaan rumah sakit. Puskesmas di sekitar kota Kuala Kapuas mengerahkan para 
perawat dan dokternya untuk ikut jaga sore dan malam di rumah sakit. 

Taruna Siaga Bencana menyediakan minuman hangat bagi para keluarga korban, 



Tanggal 

24/05/2019 

24/05/2019 

24/05/2019 

25/05/2019 

25/05/2019 

Pukul 

14.30 WIB 

16.47 WIB 

20.11 WIB 

00.42 WIB 

12.24 WIB 







Total 

104 

134 

153 

171 

254 







Laki-laki 

46 

62 

71 

78 

128 

Perempuan 

58 

72 

82 

98 

126 







Anak 

26 

40 

48 

56 

93 

Dewasa 

78 

94 

105 

115 

161 

Sumber Unit Rekam Medis RSUD dr H. Soemarno Sosroatmodjo 


INFORMASI KAPUAS 2019 


149 

























dengan mendirikan tenda di halaman parkir rumah sakit. Masih banyak pihak-pihak lain 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Semoga semua kontribusi ini 
mempercepat kesembuhan pasien. 


150 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buka Bersama Tim Bedah RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 


Saturday, May 25, 2019 



Pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 bertempat di 
Kedai Berkawan, Jalan Patih Rumbih, 
Kuala Kapuas dilaksanakan kegiatan Buka 
Bersama Tim Bedah RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. 
Kegiatan ini dihadiri oleh tim bedah dan 
anestesi, termasuk para dokter 
spesialisnya yaitu dr. Anton, SpB, dr. 
Rintho, SpB dan dr. Asna, SpAn, Plt, Kabid 
Keperawatan, staf ruangan Teratai, kamar 
operasi dan staf anestesi. Acara ini 
disponsori oleh dr. Anton dan dr. Rintho. 

berita dikirimkan oleh Bapak Muhammad 



INFORMASI KAPUAS 2019 


151 
















Puasa sebagai dinding dari maksiat - Khutbah 
Jum'at di Masjid Nurul... 

Sunday, May 26, 2019 

Takwa adalah bakti dengan jalan menjaga diri dari segala maksiat, menjaga diri dari 
segala kejahatan. Rasulullah bersabda: Puasa itu ada dinding. Menjaga kita dari maksiat. 
Dorongan syahwat dapat dilemahkan dengan berpuasa. Bersihkan diri kita dari 
perbuatan keji dalam pandangan agama. Semoga kita dapat melakukan berbagai 
kebaikan. 


152 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Rapat Koordinasi KLB Keracunan Pangan di 
Desa Narahan 


Sunday, May 26, 2019 

Pihak BPBD sedang memberi masukan 
Pada hari Minggu, 26 Mei 2019 bertempat 
di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas dilaksanakan 
rapat koordinasi penanganan Kejadian 
Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di 
Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 
Pertemuan diikuti oleh para pejabat dari 
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas 
Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Damkar, Kepala Desa 
Narahan, pimpinan Puskesmas Sei Tatas dan sekitarnya, Balakar 545 dan Emergency 
508. 

Pertemuan menyepakati agar dibuat SK Masa Tanggap Darurat Bencana yang ditanda 
tangani oleh Bupati Kapuas. Koordinator penanggulangan bencana ini akan dikomandoi 
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam hal ini ketuanya adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. 

Masing-masing pihak diminta untuk mengajukan usulan biaya yang diklaim kepada pihak 
BPBD sebagai penanggung jawab. Rapat ini juga menyepakati berbagai hal terkait 
perbaikan penanganan bencana keracunan pangan. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


153 









Safari Ramadhan Da'i dan Imam dari Palestina 
1440 H/2019 

Monday, May 27, 2019 

Pada hari Jum'at, 10 Mei 2019 bertempat Masjid Ar-Rahman, Jalan Barito, Kuala Kapuas 
dilaksanakan kegiatan Safari Ramadhan oleh Da'i dan Imam dari Palestina yaitu Syaikh 
Isa Shaleh. Beliau adalah lulusan Fakultas Teknologi dan Sains, Universitas Islam Gaza 
(S-1 2013) dan Fakultas Dirosah Islamiyah, Universitas Al-Aqsha (S-1 2017). Saat ini 
beliau bekerja sebagai da'i dan imam di Masjid Kementerian Wakaf Palestina. 

Beliau hafal Qur'an 30 Juz diusia muda. Mendapat sanad qira'ah. Bacaan Our'an 
menggunakan Qiraah Imam Nafi. 

Dalam kegiatan ini terkumpul donasi sekitar 17 juta rupiah (tunai dan komitmen). 

Kegiatan ini dikoordinir oleh Nurul Fikri Zakat Center Cabang Kuala Kapuas. 


154 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Cara membuat Jam Waktu Sholat (JWS) 


Monday, May 27, 2019 



Bahan: 1. Microcontroler Atmega328 di OL shop 
harganya cukup terjangkau untjd sebuah jam sekitar 
70rb 2. Panel P10 harganya 100-150rb tergantung 
merk 3. Solder 4. Lem tembak 5. Adaptor 6. Software 
Ardiuno 7. Mempunyai kemampuan bahasa Java 
Tahapan 1. Solder bahan2 yg diperlukan 2. Kemudian 
kita mulai mengupload list program ke dalam 
microcontroler disini saya menggunakan usbasp 3. 
Selesai di upload tinggal uji coba apakah berfungsi 
semua 4. Tahap akhir tinggal kita bingkai 5. Selesai 

Tulisan dan foto dikirim oleh Muhammad Hipni 




INFORMASI KAPUAS 2019 


155 
























156 


INFORMASI KAPUAS 2019 




















Bank Indonesia menyerahkan bantuan 
pembuatan rumah pembibitan ikan ... 

Dari kiri ke kanan: Giyar, Widodo, 
Supriyanto, Edwin, Prasustyawatiningsih 
Pada hari Senin, 27 Mei 2019, Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas kembali 
menerima bantuan dari Bank Indonesia. 
Kali ini untuk pembuatan rumah pembibitan 
ikan. Bantuan sebelumnya adalah untuk 
budi daya ikan dengan kolam diatas tanah. 
Bantuan diserahkan oleh pejabat Bank 
Indonesia Palangka Raya yaitu Ibu 
Prasustyawatiningsih didampingi oleh 
Bapak Edwin kepada Pimpinan Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas yaitu Bapak 
Supriyanto, M.Pd yang didampingi oleh pengurus pondok pesantren yaitu Bapak Widodo 
dan Bapak Giyar. 


Monday, May 27, 2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


157 










Buka Puasa Bersama di Masjid An-Nur Kuala 
Kapuas 

Monday, May 27, 2019 



Pada hari Senin, 20 Mei 2019 b ertempat di 
Masjid An Nur Jl. Patih Rumbih Kuala 
Kapuas, diadakan cermah agama 
menjelang buka puasa oleh Ustadz Usman 
A Nugraha d engan thema "IKHLAS" 

Ciri-ciri orang Ikhlas 1. Suka 
menyembunyikan amal 2. Takut terkenal 3. 
Merasa kurang ikhlas 4. Tidak peduli pujian 
(seperti bayi tidak peduli dgn pujian dan 
celaan) 

Ciri-ciri orang Riya 1. Malas bila sendirian 
2. Rajin bila ditempat ramai 3. Rajin beamal 
bila di puji 4. Kurang beramal bila di kritik 
Cara menilai ibadah kita ikhlas atau tidak 
dengan cara membandingkan antara 
ibadah ditempat umum dgn ibadah 
sendirian (amalan tanpa diketahui dgn yg 
diketahui) 

Tulisan dan foto dikirim oleh Muhammad 
Hipni 


158 


INFORMASI KAPUAS 2019 












Syafaat Rasulullah di Hari Kiamat - Nouman Ali 
Khan 

Monday, May 27, 2019 

3 JU3I Ju I JoT J IJl lisW r°£-> 3 ->° E JjJ Io£io ,0 IJJo_£ojT Ju iSjK-M U Jo 

£ojo^ \fi 0^93J30 £JlS IJJo^oT J\ o£°J^ 3 u Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak 
akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja". Katakanlah: 
"Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji- 
Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" 
(Q.S. Al-Baqarah, 2: 80) Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab 
Tuhan-mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah 
orang yang menganiaya diri sendiri". (Q.S. Al-Anbiya, 21: 46) "Mass" artinya disentuh 
dengan sesuatu yang sangat ringan, yang kita sendiri tidak sadar dengan sentuhan itu. 
Misalnya sentuhan lalat. Yang menyentuh mereka adalah angin "lahwa" (panas) dan 
"nahwa" (dingin). Ketika udara menyentuh kita, kita tidak menyadarinya. Pintu neraka 
tertutup. Ketika ada angin dari neraka menyentuh orang-orang yang akan masuk surga 
mereka langsung berkata: ... "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang 
yang menganiaya diri sendiri". (Q.S. Al-Anbiya, 21: 46) Kisah perjalanan mencari syafaat 
dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. La yatakallamuuna illa man azina 
lahurrahmaan Pujian dan memuji Allah dengan apa yang diajarkan Allah. Rasulullah 
sujud di Maqaaman mahmuda. Memuji-Nya dengan pujian yang diajarkan-Nya. Kemudia 
Allah berfirman: “Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya kau diberi, dan 
berilah syafa’at niscaya akan dikabulkan!” Maka Muhammad SAW mengangkat 
kepalanya dan berkata, “Ummatku wahai Rabb-ku, ummatku wahai Rabb-ku, ummatku 
wahai Rabb-ku!” Dimana orang lain mengurus dirinya sendiri - nafsi, nafsi. Orang akan 
lari dari ibunya, bapaknya, saudaranya, istrinya, anaknya. Orang pada waktu itu mau 
memberikan bumi dan seluruh isinya untuk mengganti posisinya. Mengapa kita tidak 
bersatu, ketika Rasulullah mengatakan ummati. Dikeluarkan darinya siapa yang memiliki 
"barley seed" iman dalam hatinya. Kemudian malaikat memberhentikan mereka karena 
ada yang punya iman lebih kecil dari itu. Rasulullah mengulang kembali proses itu. Kali 
ini Rasulullah tidak minta izin. Allah kembali mengulang firman-Nya. Allah mengizinkan 
mengeluarkan orang yang memiliki "mustard seed" (sangat kecil). Yang tidak bisa 
ditimbang didunia ini. Keimanan yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Rasulullah 
kembali meminta kepada Allah. Kalau kita diberi kesempatan untuk meminta apapun 
yang diinginkan, kita punya daftar permintaan. Temukan, orang yang punya keimanan 
yang paling kecil. Microscopic. Keluarkan mereka dari neraka. Hadits ini menunjukkan 
bahwa orang beriman ada yang masuk neraka. Para sahabat yang menanyakan hadits 
ini kepada Anas, datang ke Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Hasan berkata: Apa lagi? 
Hasan berkata bahwa dia menerima hadits ini ketika dia sedang dipuncak masa 
mudanya. Mungkin dia tidak bilang kalian karena takut kalian akan malas. Rasulullah 
mengatakan bahwa dia kembali untuk keempat kalinya. Beliau memuji, sujud. Allah 
mengulangi lagi jawabannya. Ya Rabb beri aku izin terhadapat siapapun yang 
mengucapkan La ilaha illallah. Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah 
beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena 
iman itu belum masuk ke dalam hatimu; ... (Q.S. Al-Hujurat, 49: 14) Aku bersumpah 
dengan otoritas-Ku, dengan "my glory", "my greatness", "my magnificent" being. Aku 
akan mengeluarkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah. (yaitu) pada hari ketika 
kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di 
hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada 
berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang 


INFORMASI KAPUAS 2019 


159 


kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar". (Q.S. Al-Hadid, 57: 12) 


160 INFORMASI KAPUAS 2019 


Kamus Basa' Dayak Ngaju' - Indonesia karya 
Gothiel Gustaf Pahan 


Tuesday, May 28, 2019 

Pada hari Jum'at, 10 Mei 2019 admin mendapat tawaran 
dari teman apakah mau membeli Kamus Dayak Ngaju - 
Indonesia. Admin langsung mengiyakan karena 
penulisnya berbeda dengan penulis kamus yang admin 
ketahui selama ini. 

Pada hari Senin, 13 Mei 2019, teman admin membawa 
buku dengan sampul seperti tampak dalam foto diatas. 
Buku ini ditulis oleh orang asli Kapuas. Buku ini tebalnya 
654 halaman. Buku ini mengandung kosa kata yang sering 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari berikut dengan 
contoh-contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat. 
Buku ini diterbitkan oleh Pengurus PWRI Kabupaten 
Kapuas. Buku ini merupakan cetakan kedua. Dalam 
cetakan kedua ini ada penambahan kata-kata baru. 


KAMUS 

BASA' 

DAYAK NGAJU' 
INDONESIA 

Karya : G.G.Pahan 

Penerbit: Pengurus PWRI Kabupaten Kapuas 


BIODATA PENULIS BUKU 



peningkatan profesi 
1. Dalam Negeri 



KAMUS BAHASA DAYAK NGAJU' 
Kupersembahkan kapada cucu-cucuku : 

1. Widya Krestina, SSi. MSi 

2. dr. Donny Bastian Sp OT 

3. Agatha Friska Goldarina 

4. Fontry Vonda P.Satu. ST 

5. Retno Agnestisia, SSi. MSc 



M.Luigi Onofra Aliandra 


INFORMASI KAPUAS 2019 


161 









Buka Puasa Bersama Asosiasi Kesehatan Haji 
Indonesia Kabupaten Kapuas 

Pada hari Senin, 27 Mei 2019 bertempat di 
Dapur Larasa, Asosiasi Kesehatan Haji 
Indonesia (AKHI) Kabupaten Kapuas 
menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa 
Bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota 
AKHI yang tinggal di kota Kuala Kapuas 
dan sekitarnya. Kegiatan ini diawali dengan 
ceramah pengantar berbuka puasa, 
dilanjutkan dengan buka puasa bersama, 
shalat Maghrib berjama'ah dan makan 
malam bersama. Kegiatan ini dibuka dan 
ditutup oleh Ketua AKHI Kabupaten 
Kapuas, dr. Ichsan Safwannoor, Sp.S. 


Tuesday, May 28, 2019 



162 


INFORMASI KAPUAS 2019 










Allah memuliakan Rasulullah SAW 


Wednesday, May 29, 2019 

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu, (Q.S. Ash-Sharh, 94: 4) 

Dunia penuh dengan orang yang memuliakan dan merendahkan Rasulullah SAW. 
Internet penuh dengan kedua hal tersebut. Upaya untuk merendahkan Rasulullah adalah 
usaha yang sia-sia karena "matahari" akan selalu bersinar. Cahayanya akan mengenai 
mereka. 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang- 
orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya. (Q.S. Al-Ahzaab, 33: 56) 

Kata "shallah" digunakan untuk kayu yang dibakar untuk melembutkannya sehingga bisa 
dibentuk. Jadi salah satu manfaat shalawat adalah membuat hati seseorang menjadi 
lembut terhadap Rasulullah SAW. Kondisi ini membuat iman kita menjadi aman. 

Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti 
kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi 
Allah menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di 
dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan 
kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, (Q.S. Al- 
Hujurat, 49: 7) 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Q.S. Ali Imran, 3: 31) 

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka 
tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa, 4: 65) 

"Salam" tidak hanya berarti kita mengirim kedamaian untuk beliau tapi juga berarti bahwa 
kita betul-betul menerima apa yang beliau sampaikan. 

Hati-hati mengatasnamakan Rasulullah SAW tanpa mengetahui dengan baik apa yang 
dimaksud dengan hadits tersebut. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


163 


29 Mei 2019 - Kejatuhan Konstantinopel 566 
tahun yang lalu 

Wednesday, May 29, 2019 

Video diatas merupakan dokumenter berupa film animasi tentang kejatuhan 
Konstantinopel pada tahun 1453. 


164 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Dari Gambut (Kalimantan Selatan) ke Barimba 
(Kalimantan Tengah) 

Thursday, May 30, 2019 

Perjalanan dimulai dari Masjid Mujahidin, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan 
Selatan sampai Jalan Kapuas Seberang II, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah. Perjalanan dimulai setelah shalat Subuh sampai matahari meninggi. 
Dalam video pertama digambarkan juga jalur alternatif karena adanya pembangunan 
jembatan di dekat Rumah Sakit Ansari Saleh, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Dalam video kedua digambarkan juga perjalanan ketika melewati Jembatan Barito yang 
melintasi Sungai Barito. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


165 


Apa yang perlu anda ketahui tentang "vaping" 
dan rokok elektrik 


Friday, May 31, 2019 

Dalam presentasinya Suchitra Krishnan-Sarin mengingatkan bahwa dalam kegiatan 
"vaping" adalah adanya berbagai bahan yang aman bila ditelan, tapi masih belum 
diketahui akibatnya bila bahan tersebut dihirup. Diantara bahan-bahan tersebut adalah 
gelatin dan alkohol dan berbagai bahan berbahaya lainnya dalam asap "vaping". Beliau 
mengkhawatirkan bila kegiatan "vaping" ini akan menjadi jalan bagi para remaja untuk 
menggunakan obat-obat terlarang. 


166 


INFORMASI KAPUAS 2019 


31 Mei - Hari Tanpa Tembakau Sedunia - World 
No Tobacco Day 

Friday, May 31, 2019 




Tembakau membunuh lebih dari 8 juta 
orang setiap tahun 

Perokok memiliki kemungkinan 22 kali 
lebih banyak untuk menderita kanker paru- 
paru dalam kehidupan mereka 
dibandingkan dengan bukan perokok. 
Anak-anak yang menghisap asap rokok 
dari orang lain memiliki kemungkinan yang 
lebih besar untuk menderita asma dan 
mengalami serangan asama yang lebih 
sering dan lebih berat. 

1 dari 5 perokok akan menderita bronkitis 
kronik dan/atau emfisema dalam kehidupan 
mereka, menyebabkan kesulitan dalam 
bernapas. 

Merokok melipatkangandakan risiko 
menderita penyakit tuberkulosis dan 
meningkatkan risiko meninggal akibat gagal 
napas. 

Dalam waktu 2 minggu setelah berhenti 
merokok, fungsi paru meningkat. Sesudah 
10 tahun, resiko kanker paru-paru menjadi 
setengah dari mereka yang merokok. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


167 













World Health 
Organization 


#NoTobacco 


DO N’TLET TOBAC CO 
TAKE YOUR BREATH AWAY 


normal 


O 

o asthma 

O asthma 
attack 



Children who breathe second-hand smoke are 
more likely to develop asthma and experience 
frequent and more severe asthma attacks. 



j World Health 
‘ Organization 


#NoTobacco 


DO N’TLET TOBAC CO 
TAKE YOUR BREATH AWAY 



Tobacco smoking more than doubles the risk of 
developing tuberculosis disease and increases the 
risk of dying from respiratory failure. 


M World Health 
Organization 


#NoTobacco 


DO N’TLET TOBAC CO 
TAKE YOUR BREATH AWAY 



1 in 5 tobacco smokers will develop chronic 
bronchitis and/or emphysema in their lifetime. 
resulting in agonizing breathing difficulties. 




World Health 
W Organization 


#NoTobacco 


DO N’TLET TOBAC CO 
TAKE YOUR BREATH AWAY 

It is never too late to guit. 




Within 2 weeks of guitting tobaccr , lung function 
increases. After 10 years. the risk of lung cancer 
is half that of a smoker. 


168 


INFORMASI KAPUAS 2019 




















24 Mei - 6 Juni 2019 - Masa Tanggap Darurat 
KLB Keracunan Pangan di... 

Friday, May 31, 2019 

Penetapan Status Tanggap Darurat KLB Keracunan Di Desa Narahan 2019 by RSUD dr. 
H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas on Scribd 


Pembentukan Posko Tanggap Darurat KLB Keracunan Di Desa Narahan 2019 by RSUD 
dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas on Scribd 


INFORMASI KAPUAS 2019 


169 


Rapat Evaluasi Posko Tanggap Darurat KLB 
Keracunan Pangan di Desa N... 

Kiri ke kanan: Raison (Dinas Kesehatan), 
Sinaga (BPBD), Jaya (Dinas Sosial) 

Pada hari Jum'at, 31 Mei 2019 bertempat di 
aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan rapat evaluasi Posko 
Tanggap Darurat KLB Keracunan Pangan 
di Desa Narahan, Kecamatan Pulau Petak, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 
Kegiatan ini diikuti oleh anggota posko 
seperti Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Badan Pengelola Keuangan 
Aset Daerah, Bagian Umum Sekda, Balakardan lain-lain. 

Rapat ini menyepakati bahwa masa tanggap darurat sesuai dengan surat keputusan 
Bupati mengingat pelayanan kesehatan di Desa Narahan tetap harus diteruskan sampai 
tanggal 6 Juni 2019. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah selesai dengan 
tugasnya diharapkan dapat menyampaikan laporannya kepada BPBD. 


Friday, May 31, 2019 



170 


INFORMASI KAPUAS 2019 




Webinar mempermudah proses belajar bagi 
tenaga kesehatan 

Saturday, June 01,2019 


Dulu, dokter-dokter yang berada di 
pedalaman sering mengeluhkan tentang 
susahnya mengakses kegaitan seminar 
kedokteran yang sering diselenggarakan di 
kota-kota besar yang ada di pulau Jawa. 
Hal tersebut menghalangi mereka untuk 
bisa mendapatkan Satuan Kredit Profesi 
(SKP) untuk mempertahankan kompetensi 
mereka sebagai dokter dan 
memperpanjangan Surat Tanda Registrasi 


Dengan adanya webinar, situs pendidikan online, aplikasi android yang berisi berbagai 
macam kegiatan pembelajaran, maka hal ini sangat memudahkan para dokter dan 
tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan SKP. Berbagai media pembelajaran 
tersebut bisa mereka akses melalui telepon cerdas yang dimiliki. Biayanya pun ada yang 
gratis dan terjangkau. 

Berbagai lembaga pendidikan seperti Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, 
Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan lain-lain, berlomba-lomba 
menyelenggarakan berbagai kegiatan webinar. 



(STR). 


INFORMASI KAPUAS 2019 


171 





Buka puasa bersama di rumah dr. H. M. Rosihan 
Anwar 


Sunday, June 02, 2019 

Pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 bertempat di rumah dr. H. M. Rosihan Anwar dilaksanakan 
kegiatan buka puasa bersama. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan ayat suci Al- 
Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Heru Hidayat. Kegiatan 
dilanjutkan dengan ceramah pengantar berbuka puasa yang disampaikan oleh Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc yang menyampaikan tentang Jihad Politik. 


172 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Selamat tinggal Google Adsense 

Monday, June 03, 2019 

Pada hari Kamis, 23 Mei 2019, admin memutuskan untuk tidak lagi memasang Google 
Adsense di blog ini. Hal ini mempertimbangkan kurang patutnya keberadaan iklan di blog 
yang isinya tidak terlalu banyak tulisan. Terkesan sekali bahwa iklan begitu mendominasi 
blog ini, mulai dari atas sampai bawah, kiri dan kanan. Padahal tulisan di satu artikel 
cuma sedikit saja. 

Banyak masukan dari pembaca yang menyampaikan bahwa iklan yang ditampilkan 
kadang-kadang tidak sesuai dengan misi yang diemban dengan blog ini, misalnya ada 
iklan rokok, atau iklan-iklan yang menampilkan hal-hal yang kurang pantas untuk dilihat. 

Sesuai dengan rencana awal, keberadaan iklan cuma dimaksudkan sebagai sambil 
menyelam minum air. Tapi karena manfaatnya sangat kurang dibandingkan dengan 
mudharatnya, maka keputusan ini harus diambil. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


173 


Surat Keputusan tentang KLB Keracunan 
Pangan di Desa Narahan, Pulau... 

Tuesday, June 04, 2019 

SK Bupati Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Desa Narahan, Kecamatan Pulau 
Petak, Kabupaten Kapuas, Ka... by RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
on Scribd 


SK Kepala Dinas Kesehatan Keracunan Pangan di Desa Narahan, Kecamatan Pulau 
Petak, Kabupaten Kapuas, Kalima... by RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala 
Kapuas on Scribd 


174 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tempat cukur rambut di Jalan Pemuda - Kuala 
Kapuas 


Wednesday, June 05, 2019 



Barbershop atau tukang cukur rambut ini beralamat di 
Jalan Pemuda dekat dengan simpang 5, pesisnya 
depan Depot Bubur Ayam Rina. Barbershop ini 
melayani cukur berbagai model rambut yang disukai 
anak muda dan orang tua. Harganya pun terjangkau 
cuma lima ribu rupiah. 

Tulisan dan foto dikirim oleh Muhammad Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


175 
















Banyak anak menopang ekonomi negara 

Thursday, June 06, 2019 

Bila selama ini kita menganggap bahwa anak adalah beban, maka pembicaraan diatas 
jusru berbicara sebaliknya. Generasi berikut sangat diperlukan untuk pertumbuhan 
ekonomi dan menunjang orang tua yang memerlukan pensiun. 


176 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Shalat Idul Fitri di Masjid Agung Al-Mukarram 
Amanah 


Thursday, June 06, 2019 

Admin mengikuti shalat Idul Fitri 1440 H / 2019 di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah. 
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Bupati Kapuas, Bapak Drs. H. 
M. Nafiah Ibnor, MM. Dilanjutkan dengan penyampaian tata cara shalat Idul Fitri yang 
disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Kapuas, Bapak K.H. Nurani Sarji. Shalat Idul 
Fitri dibawakan oleh Imam Besar, Bapak K.H. Ahmad Fauzi. Khutbah Idul Fitri 
disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas, Bapak H. Ahmad 
Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. 

Para jama'ah memenuhi halaman masjid, bahkan sampai ke trotoar dan jalan yang ada 
disamping masjid. Shalat dimulai pukul 07.00 WIB. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


177 


Kenikmatan hidup di dunia - Nouman Ali Khan 

Friday, June 07, 2019 

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang 
ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya 
kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi 
dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka 
memberi maaf. (Q.S. Asy-Syura, 42: 36-37)Ramadhan mengajarkan kepada kita tentang 
bagaimana sedikitnya waktu yang kita miliki untuk mengejar target utama. Ayat diatas 
mengajarkan kepada kita tentang tujuan utama kita. 

Kalau kita membaca buku terlalu dekat, kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Tapi bila 
kita meletakkannya pada jarak baca, maka kita akan bisa membaca apa yang tertulis 
dalam buku tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. 

Apapun yang Allah berikan kepada kita baik berupa pakaian, uang, tubuh, kesehatan, 
pekerjaan, keluarga, teman, mobil, pengalaman (baik dan buruk), kejadian, dan lain-lain 
adalah apa yang Allah berikut untuk kehidupan yang paling rendah, "dunya" adalah 
"arabic feminin" for "adna" - yang paling rendah. Allah menciptakan kita di surga. Kita 
diturunkan ke dunia. Kita akan kembali ke surga. Kita harus menjadikan segala yang kita 
lakukan untuk mengembalikan kita ke surga. 

Ketika Rasulullah melihat orang yang sakit, beliau memotivasinya untuk menjadikan 
sakitnya sebagai salah satu cara untuk membersihkan dosanya. 

Contoh: orang yang disuruh menggali sedalam 5 meter yang berisi uang 50 ribu rupiah 
dan 50 milyar. 

Apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Bandingkan dengan apa yang ada 
didunia yang memburuk dan usianya tidak lama. 

Contoh: orang miskin yang tahu bahwa dalam waktu satu bulan di akan jadi kaya, dia 
akan menghadapi kehidupan satu bulannya, tanpa terlalu memikirkannya. 

Manusis diciptakan bersifat tergesa-gesa. Allah menawarkan sesuatu yang tidak segera. 
Setan menawarkan sesuatu sekarang. 

Dalam ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan karakteristik orang-orang yang demikian. 
Diantaranya: 

• Mereka menjauhi dosa-dosa besar 

• Mereka menjauhi perbuatan keji 

• Bila mereka marah, mereka memaafkan 


178 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tantangan sebagai salah satu cara untuk 
memotivasi belajar - Duolingo 

Saturday, June 08, 2019 

Sejak dua minggu yang lalu, admin menerima tawaran dari 
Duolingo untuk mengikuti "Challenge" (tantangan). Dimulai 
Bronze League, Silver League, Gold League dan seterusnya. 
Untuk bisa memasuki liga berikutnya kita harus berada dalam 
grup teratas sesuai dengan ketentuan dari masing-masing 
liga. Untuk Gold League diatas (gambar) tampak bahwa 10 
peserta teratas akan lanjut ke liga berikutnya. 

Pada hari ini, admin mencetak rekor dalam pencapaian XP. 
Dalam satu hari ini, admin bisa mendapatkan 1300-an XP. 
Untuk mendapatkan XP tersebut memakan waktu lebih dari 
tiga jam. 

Tantangan ini cukup bisa menyemangati untuk belajar, kalau 
memang ada waktu. Pada awalnya posisi admin turun dari 
Silver ke Bronze, tapi setelah mengejar ketertinggalan 
posisinya kembali bisa ke Silver dan lolos ke Gold. 

Kalau kita bisa menyisihkan waktu setengah jam sehari untuk belajar Duolingo, insya 
Allah dalam waktu satu tahun, kita akan terbiasa untuk mendengarkan pembicaraan 
dalam bahasa Jerman. Sayangnya selama ini, admin hanya menyisihkan waktu 5-10 
menit sehari, dan pernah juga lama tidak belajar sehingga tidak terbiasa mendengar 
pembicaraan dalam bahasa Jerman. 


n p ... 

2*re i? 

A 85% B 20:41 

* % 

t t 

Gold League 

Top 10 advance to the next league 


1d lOh 18m 


1 O 

ju... H 

4230 XP 

2 

Ant... 2 

3700 XP 


gali... H 

3025 XP 

4 n 

Eduardo 

2462 XP 


a * 

@ 


INFORMASI KAPUAS 2019 


179 



Khadijah membiayai dakwah Islam sejak awal 

Monday, June 10, 2019 

Alaa Murabit menyampaikan ceramah yang sangat menarik. Dia mengupayakan agar- 
agar hak wanita dikembalikan sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Qur'an dan 
sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadits-nya. 

Dalam pembicaraan ini dia mengungkapkan bagaimana setelah dia melakukan penelitian 
terhadap peran wanita dalam Islam, dia menemukan banyak sekali tokoh-tokoh wanita 
Islam yang sudah berkiprah dari dulu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan 
sebagainya. Dia mencontohkan bagaimana Khadijah adalah donatur dakwah sejak awal. 

Beliau berharap, dengan kembali kepada nilai-nilai Qur'an dan Sunnah maka peran 
wanita dapat dikembalikan ke posisi sebenarnya. 


180 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Halal bi halal Pemerintah Kabupaten Kapuas 
1440 H/2019 

Tuesday, June 11, 2019 

Dalam apel gabungan yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kapuas pada hari 
Senin, 10 Juni 2019, Bupati Kapuas meminta agar aparatur sipil negara kembali bekerja 
seperti semula. Mereka diharapkan bisa memiliki kejujuran, kesetiaan ... Beliau juga 
mengharapkan para ASN bisa menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Kapuas. 

Setelah kegiatan apel gabungan, dilaksanakan kegiatan salam-salaman antara para ASN 
dengan Bupati Kapuas beserta ibu dan para jajarannya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


181 


Menginap gratis di OYO - Hadiah untuk pemandu 
lokal 


Wednesday, June 12, 2019 



Sejak beberapa bulan yang lalu, para 
pemandu lokal Google, mendapatkan 
hadiah untuk bisa menginap di hotel OYO 
dengan maksimal potongan Rp 250.000. 
Untungnya hotel-hotel OYO di Palangka 
Raya ada yang tarifnya dibawah angka 
tersebut. Tapi waktu pemesanan ada 
masalah, admin tidak bisa memasukkan 
kodenya. 


Untuk mencari tahu apakah para pemandu lokal yang lain mengalami masalah yang 
sama, admin membuka https://www.localguidesconnect.com/. Ternyata ada yang 
mengalami masalah yang sama. Admin akhirnya menghubungi pihak OYO di 021- 
80630066. Setelah mendapatkan penjelasan dari Costumer Service-nya admin kembali 
mengulangi langkahnya. Alhamdulillah proses memasukkan kode yang diberikan oleh 
Google Local Guide berjalan lancar dan admin tidak perlu membayar apa-apa. Jadi bisa 
menginap gratis di OYO. 


182 


INFORMASI KAPUAS 2019 







Haflah Akhirusannah SDIT dan SMPIT Al-Amin 
Angkatan VIIII/lII Tahun ... 

Sunday, June 16, 2019 



Pada hari Sabtu, 15 Juni 2019, b ertempat 
di Aula Kantor Bupati Kapuas, 
dilaksanakan Haflah Akhirusannah SDIT 
dan SMPIT Al-Amin Angkatan Vlll/lll Tahun 
2018/2019 dengan Tema Meningkatkan 
Potensi Bersama Al-Qur,an. 

Tulisan dan foto dikirim oleh Bapak 
Muhammad Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2019 


183 










Arbai'in Nawawi Hadits ke-19 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc (3) 

Sunday, June 16, 2019 

Tingkatan takdir ada 4 menurut Syaikh Utsaimin yaitu: 

1. Ilmu - Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik sesuatu yang tidak 
ada permulaannya dan sesuatu yang tidak ada akhirnya. 

2. Kitaabah (penulisan) - Apa yang Allah ketahui itu ditetapkan dalam suatu catatan 
lengkap di Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya Allah menulis takdir semua makhluk 50.000 
tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. 

3. Semua yang terjadi di alam ini, tidak terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. 

4. Amal perbuatan makhluk adalah diciptakan oleh Allah SWT. 

Bantahan bagi orang yang menyalahkan takdir. 

Allah menurunkan syariat untuk kemaslahatan hamba-Nya. 

Buah beriman kepada takdir: 

Tawakal kepada Allah ketika mengerjakan sebab. 

Kita kenyang karena kita makan. Rasa haus hilang karena kita minum. Kita sembuh 
karena berobat. 

Tawakal adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. La haula wala quwwata illa 
billah. Tidak ada kekuatan selain daripada Allah SWT. Persoalan kita adalah karena kita 
merasa memiliki. Allah SWT berfirman: berikanlah kabar gembira kepada orang-orang 
yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan: Inna lillahi 
wa inna ilaihi raji’un (sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali 
kepada-Nya). Diri kita dari kepala sampai kaki adalah milik Allah SWT. Tawakal adalah 
berserah diri kepada Allah SWT. 

Budak itu tidak bebas berbuat. Semua yang akan dia lakukan harus seizin majikannya. 
Bahkan pikirannya pun harus sejalan dengan pikiran majikannya. Kita ini adalah “abdun” 
(hamba) Allah SWT. 

Contoh sebab: 

Berusaha, untuk mencari rezeki. Rezeki bisa berbentuk uang dan materi. Kita tidak boleh 
bersandar pada usaha. Maksudnya, kalau kita sudah berusaha keras, seoptimal 
mungkin, tapi belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak bersedih karena kita 
sudah berusaha. Usaha itu adalah sebab. Kalau ada orang yang bersandar pada sebab, 
takutnya ketika dia sudah berusaha sedemikian rupa kemudian tidak dapat, dia akan 
menggerutu. Allah meminta kita berusaha, bukan hasilnya. 

Berobat untuk kesembuhan. Yang menyembuhkan penyakit bukan obat, bukan dokter, 
bukan usaha itu sendiri. Meskipun kita sudah berusaha dan tidak sembuh, semuanya 
bernilai di sisi Allah SWT. 

Perjuangan untuk meraih kemenangan. Perjuangan untuk mendapatkan kebenaran. 
Katakanlah kebenaran telah datang, kebatilan pasti tumbang. Sesungguhnya kebatilan 
pasti akan tumbang. Kebatilan tidak akan tumbang begitu saja. Perjuangan adalah 
usaha. Bila Allah belum memberikan kemenangan maka perjuangan itu tidak akan sia- 
sia, tetap bernilai disisi Allah SWT. 

Rajin belajar untuk mendapatkan ilmu. Kemampuan menyerap ilmu satu orang dengan 
orang yang lain berbeda-beda. Ada santri yang rajin belajar tapi tidak bisa-bisa. Ada 
yang tidak rajin belajar, tapi cepat menangkap pelajaran. Kita belajar menghapalkan 
pelajaran, disamping kita ada teman yang dikaruniai menghapal dengan mendengar. Kita 
yang susah-sudah mendengar belum tentu hapal. Dalam bahasa tarbiyah adalah 
malakah tarbiyah atau kemampuan belajar. 

Termasuk do’a. Do’a itu adalah salah satu sebab. Apakah semua do’a yang kita 


184 


INFORMASI KAPUAS 2019 


panjatkan akan langsung Allah kabulkan? Tidak. 

Ada tiga kemungkinan dari do’a: 

Pertama. Allah SWT akan memberikan apa yang kita inginkan. Kedua. Allah tidak 
memberikan apa yang kita minta, tapi memberi apa yang lebih baik. Ketiga, Allah tidak 
kabulkan apa yang kita minta, tidak diganti, tapi disimpan untuk diakhirat. 

Allah tidak menuntut hasil, tapi usaha. Teruslah berdo’a karena do’a akan bermanfaat 
disisi Allah SWT. 

Buah dari tawakal yang kedua adalah agar orang tidak mengagumi dirnya. 

Mengagumi diri sendiri akan menghasilkan sikap takabur. Takabur adalah sifat Iblis. Iblis 
itu suka menentang dan sombong. 

Bila apa yang kita usahakan tercapai, biasanya kita takabur. Contoh manusia sombong 
adalah Qarun. Ketika ditanya darimana dia mendapatkan harta yang begitu banyak? Dia 
menjawab: Harta yang banyak itu aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki (jerih 
payahku, tetes keringatku). Ini sikap sombong. 

Bandingkan dengan Nabi Sulaiman yang Allah berikan kekayaan yang lebih banyak dari 
Qarun. Allah limpahkan juga kepadanya kekuasaan yang rakyatnya bukan saja manusia, 
tapi juga jin dan binatang. Beliau mengatakan bahwa ini adalah karunia Tuhanku. Beda 
dengan ucapan Qarun. Dalam Surat Al-Alaq, Allah berfirman: Sesungguhnya manusia itu 
bersikap menjadi seorang diktator (tiran), berlaku sewenang-wenang ketika dia merasa 
mampu. Orang yang sombong merasa mampu. Kekuasaan kita dibatasi oleh banyak hal, 
diantaranya waktu. Paling lama seumur hidup. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


185 


Jangan terlalu khawatir dengan kolesterol yang 
ada dalam telur 


Sunday, June 16, 2019 

Study Puts Eggs and Dietary Cholesterol Back on the Radar 

Podcast diatas membicarakan masalah kolesterol yang ada dalam telur. Intinya penulis / 
peneliti menyarankan agar kita tidak terlalu khawatir dalam mengkonsumsi telur, tentu 
dengan memperhatikan pola diet yang sehat yaitu tidak terlalu berlebihan dalam 
mengkonsumsinya dan menyertai makan telur dengan makan sayur dan buah-buahan 
yang segar. 

Untuk mendengarkan podcast tersebut serta melihat jurnal yang membicarakan masalah 
ini, silahkan klik tautan diatas. 


186 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Internet dari langit tetap lebih mahal daripada 
internet yang dari... 

Sunday, June 16, 2019 

Ketika pulang dari Palangka Raya ke Kapuas, admin 
melihat iklan Ubiqu (Internet dari langit) di pinggir 
jalan. Ketika sampai di rumah admin mencoba untuk 
membandingkan Ubiqu dengan Indihome. Memang 
benar ucapan dari pakar internet yang mengatakan 
bahwa jangan bandingkan antara VSAT dengan 
Internet Fiber Optic. Harga Ubiqu sangat mahal dan 
kuota internetnya pun sangat kecil. 

Dengan Rp 500.000 / bulan, hanya dapat kuota 8 GB. 
Ketika admin tanya ke petugas Chatting Online-nya 
jadi kalau menggunakan kecepatan 5 Mbps maka 
hanya dalam waktu 26 menit kuotanya akan habis. 
Kalau menonton online TV yang kecepatannya 300 
Kbps maka kita hanya bisa menonton selama 7 jam. 


Itulah sebabnya tidak bisa dibandingkan antara Ubiqu dengan IndiHome. 

Bahkan bila dibandingkan dengan Telkomsel saja, paket 8 GB bisa didapatkan dengan 
harga kurang dari Rp 100.000. 

Cuma keunggulan Ubiqu adalah bisa mengakses tempat yang tidak bisa diakses oleh 
IndiHome dan Telkomsel. 


r p500.000 


per bulan 


Total Quota: 8 GB 

Reguiar Quota: 4 GB 
Midnight Quota: 4 GB 
Download Speed: up to 5 Mbps 
Upload Speed: up to 1 Mbps 


INFORMASI KAPUAS 2019 


187 






Toturial membuat runing text 

Friday, June 21, 2019 

Sekarang runing text atau teks berjalan menjadi 
kebutuhan masyarakat, kantor dan lain-lain. Namun 
mungkin kita bingung memilihnya. Disini kami sedikit 
memberikan tips bagaimana memilih runing text. 
Sebelum menentukan jenis panel kita harus 
rencanakan apakah dipasang di luar gedung atau di 
dalam gedung, karena panel luar gedung lebih mahal 
sedikit dari luar gedung. 

Sekarang kita langsung ke langkah-langkah membuat 
running text: 




1. Panel P10 indoor/outdoor harga @100-120rb ukuran 1 panel 16x32cm. Jadi kita 
tinggal kalikan saja mau berapa panel 

2. Kontroler saya lebih suka HD-W60 karena bisa diupdate melalui android dengan 
aplikasi Led Art. Harganya 135 ribu 

3. PSU atau power suplay semakin banyak panel semakin besar power suply yang 
diperlukan. Saya menggunakan 40 amper harga 180 ribu -200 ribu 

4. Frame lebih murah menggunakan aluminium yang digunakan etase atau lemari. 
Kemaren saya cuma habis 90 ribu 

5. Sebelum merakit baca Bismillah dulu. Rakit satu-persatu. Setelah selesai 
masukkan ke dalam frame. Tulisan dan animasi sudah tersedia di Led Art.apk atau 
download Led Art di Play Store 


188 


INFORMASI KAPUAS 2019 










Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc (4) 

Saturday, June 22, 2019 

Terakhir kita bicara masalah takdir dimana: 

"Ketahuilah seandainya suatu umat bersatu untuk membantu kamu, mereka tidak akan 
dapat membantu kamu kecuali kalau sesuatu itu memang ditetapkan untukmu." 

Dalam kitab Ushul Iman tentang buah iman kepada takdir: 

• Agar seseorang tidak kagum kepada diri sendiri bila sesuatu berhasil diraihnya. 

• Menimbulkan ketenangan dan kepuasan jiwa terhadap seluruh takdir yang terjadi. 
Tidak gelisah karena sesuatu yang terjadi. 

Syukur dan Sabar Sungguh luar biasa perkara seorang mu'min, sesungguhnya semua 
urusannya adalah baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kalau dia 
mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak 
disukainya dia bersabar. Dan itu adalah baik baginya. 

Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai 
sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kita perlu memperbaiki pandangan kita terhadap 
sesuatu. 

Sifat pertama dari orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang ghaib (sesuatu 
yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar). 

Buya Hamka dalam ceramahnya menyebutkan syukur dan sabar adalah ibarat kedua 
sayap burung. Sayap kanan adalah syukur dan sayap kiri adalah sabar. 

Prinsip yang kedua: Allah pasti memberi yang terbaik untuk kita. Sikap ini disebut 
sebagai berbaik sangka kepada Allah. 

Para ulama mengatakan bahwa salah satu pokok keimanan itu adalah berbaik sangka 
kepada Allah. 

Semua apa yang Allah lakukan kepada kita pasti mengandung hikmah yang mungkin kita 
tidak mengetahui hikmah tersebut. 

Salman al-Audah dari Saudi Arabia dituduh sebagai teroris karena berjuang untuk 
membebaskan Palestina. 

Salman al-Audah mengatakan bahwa ada ucapan yang paling banyak dibaca kaum 
Muslimin yaitu syahadat dari adzan dan bacaan shalat. Yang kedua adalah bacaan 
basmalah. 

Mungkinkah Ar-Rahman dan Ar-Rahim menyakiti kita? Tentu tidak mungkin. Pasti ada 
hikmahnya untuk kita. 

"Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah menyebabkan 
dia mendapatkan musibah." (Hadits). Yang paling penting dari orang yang mendapatkan 
musibah adalah dihapuskan dosa. 

Sikap orang beriman menerima musibah 

Sabar. 

Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan: Sesungguhnya kita milik Allah dan 
kepada-Nya kita akan kembali. 

Orang-orang yang ditimpa musibah kemudian sabar maka dia akan dimasukkan ke 
dalam surga. 

Salam sejahtera untuk kalian semua karena kesabaran kalian dan inilah sebaik-baik 
tempat (surga). 

Orang yang sabar menerima musibah, dosanya akan rontok sebagaimana rontoknya 


INFORMASI KAPUAS 2019 


189 


daun dari pohon. 

Sesungguhnya Allah jika menyukai seorang hamba, Allah akan mengujinya. 

Takdir baik manis yaitu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang shaleh, 
untuk membantunya dalam ketaatan. Semakin banyak harta, semakin banyak infak. 
Banyak ilmu banyak mengajar. Misalnya Syaikh Sholeh Ar-Raji'i yang mencetak Qur'an 
sebanyak jutaan buah kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Beliau memiliki Bank Ar- 
Raji'i. 

Takdir baik tapi pahit, misalnya sakit sampai meninggal. 

Takdir buruk tapi manis - makin maksiat makin banyak nikmat. Makin maksiat makin 
sehat. Makin banyak maksiat makin sukses. Ini disebut istidraj. 

Takdir buruk dan pahit. Orang kafir dapat musibah. Orang maksiat dapat musibah. 


190 


INFORMASI KAPUAS 2019 


A Life of Ease - Khutbah by Nouman Ali Khan 

Thursday, June 27, 2019 

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (Q.S. Ash-Sharh, 94: 1). 
Rasulullah menghadapi situasi yang sulit. Allah membuat hatinya senantiasa dalam 
keadaan damai. 

dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? 
(Q.S. Ash-Sharh, 94: 2-3). Rasulullah sebelum menjadi Rasul biasa berdiam diri di Gua 
Hira memikirkan masalah kaumnya. Allah menghilangkan beban tersebut. 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Ash-Sharh, 94: 5). 
"Mubtada" (Subyek) dari ayat ini adalah kemudahan. Arti yang lebih pas untuk ayat 
diatas adalah "Kemudahan yang besar datang bersama dengan kesulitan". Fokus kalimat 
adalah kemudahan, bukan kesulitan. Hal ini penting karena Allah memfokuskan kita pada 
kemudahan, bukan kesulitan. Kesulitan memang akan kamu hadapi, tapi ketahuilah 
bahwa pada akhirnya kamu akan mendapatkan kemudahan. 

Dalam ayat ini Allah menggambarkan kesulitan sebagai sesuatu yang dikenal dan 
kemudahan sebagai sesuatu yang bersifat lebih luas, tapi kurang dikenal. Orang 
mengetahui masalahnya, tapi belum tentu dia tahu bahwa Allah memberikan kemudahan 
kepada kita dalam masalah ini. Allah akan memberikan kemudahan dengan apa yang 
engkau ketahui dan tidak engkau ketahui. 

Ayat ini mengingatkan bahwa akan selalu ada kemudahan yang tidak terlihat oleh kita 
ketika kita menghadapi kesulitan. 

Kata "inna" berada disana untuk menyingkirkan keraguan. 

Kita yakin dengan adanya masalah, kita ragu tentang solusi. Kita mudah putus asa. Kita 
lebih yakin dengan hal yang negatif dan ragu-ragu dengan yang positif. 

Allah tidak menggunakan kata "sesudah", tapi "bersama". Bukan "ba'da", tapi "ma'a". 
Bedanya: 

1. Bisa jadi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan yang tidak kita sadari. 

2. Untuk mendapatkan kemudahan, kamu harus merasakan kesulitan. Belajar 
sebelum dapat ijazah. Kerja sebelum dapat bonus. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- 
sungguh (urusan) yang lain, (Q.S. Ash-Sharh, 94: 7) 

Sibukkan diri dengan dakwah dan ibadah. Dua hal yang menyibukkan Rasulullah: 

1. Sibuk dengan ibadah yang membuat Allah senang 

2. Sibuk membantu orang lain. 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Ash-Sharh, 94: 8) 

Kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kalau kita dijalan, kita akan ada di daerah 
yang bau, berbahaya, bila jalan terus, kita akan sampai pada tempat yang aman. 

Kalau kita, kita kebanyakan melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Ketika kita punya 
waktu kosong, kita mengisinya dengan main video game, menyalakan TV. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


191 


Talent Pool 2019 di Kantor Regional VIII BKN 
Banjarmasin 

Thursday, June 27, 2019 

Pada hari Selasa - Kamis, 25-27 Juni 2019 
bertempat di aula Kantor Regional VIII BKN 
Banjarmasin dilaksanakan kegiatan 
Pelaksanaan Penilaian Potensi dan 
Kompetensi JPT Pratama dan 
Administrator se-Wilayah Kerja Kantor 
Regional VIII BKN Banjarmasin. Kegiatan 
ini diawali dengan berbagai sambutan dari: 

Indriati - BKN: 



• BKN menyiapkan database potensi dan kompetensi (talent pool) 

• Bisa digunakan untuk mutasi, promosi 

• Pimpinan tinggi harus memiliki kompetensi sosial kultural agar bisa menjadi perekat 
bangsa. 

• Target 2.000 peserta di 14 kantor regional 

• Dapat digunakan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama. 

• Dapat digunakan untuk training need analysis instansi 


Yusuf Hakim Gumilang - Tenaga ahli kepresidenan: Manajemen Talenta ASN Nasional 

• Pak Jokowi minta redistribusi ASN agar kebutuhan ASN diberbagai daerah dapat 
dipenuhi. 

• Birokrasi harus cepat prosesnya. 

• Kita berada di tingkat 55 dalam birokrasi di Asia; 95 dari 200 negara. Ini adalah 
terbaik dibandingkan dengan masa lalu. 

• 30% APBN digunakan membiayai ASN 

• Harusnya ASN jadi Champion untuk melayani masyarakat 

• ASN belum berbasis merit system 

• Pejabat Pembina Karir adalah Bupati 

• UU ASN, turunannya adalah PP 30/2019 ttg penilaian kinerja. 

• Perpres 54/2018 

• Penegakan system merit 

Yulina - BKN: 

• Indeks efektifitas pemerintahan Indonesia naik 23 poin. 

• Asesmen center akurasinya 70% 

• Asesmen dengan kinerja 90% 

• Akreditasi dan sertifikasi lembaga asesmen. 

• Talent Pool ideal - kompetensi manajerial - sosial kultural - kinerja 

• 17% yang bisa masuk yang ideal ini 

• Sistem pengembangan karir tidak dilaksanakan dengan baik. 


192 


INFORMASI KAPUAS 2019 










• 60% yang diintervensi bisa meningkat kapasitasnya. 

Setelah sambutan para peserta menjalani serangkaian kegiatan yaitu menjawab kasus 
yang diberikan kemudian menjalan psiko tes menggunakan Computer Assisted Test 
(CAT). Setelah itu peserta menjalani diskusi dan wawancara. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


193 


Survei Simulasi Akreditasi di RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kua... 

Pada tanggal 24-27 Juni 2019 RSUD dr. 
H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
menjalani Survei Simulasi Akreditas Rumah 
Sakit. Adapun surveyor yang dikirim oleh 
Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah: 


• dr. Sutoko Andrianto, .SpOG-Kdr. Eka Purnama Dewi Ritonga, SpOG(K) 

Kegiatan diawali dengan sambutan dan presentasi direktur. Setelah itu acara diambil alih 
surveryor KARS. Dalam survei simulasi ini, hampir semua simulasi dapat dilakukan, 
mulai dari Code Red, Code Blue dan Bantuan Hidup Dasar. 


Thursday, June 27, 2019 





• dr. Henry R.Yapari, M.Kes 

• Oktava Dinaria Girsang.SKp, M.Kep 


194 INFORMASI KAPUAS 2019 







Antrian karena ada perbaikan di Jembatan Barito 

Friday, June 28, 2019 

Pada hari Kamis, 27 Juni 2019 sekitar pukul 13.45 WIB saat menjelang jembatan Barito 
dari arah Banjarmasin terjadi antrian. Jembatan Barito sedang menjalani proses 
perbaikan. Kami menunggu sekitar 10 menit, setelah itu kendaraan kami mendapatkan 
giliran untuk melintasi jembatan Barito. Antrian kendaraan dari arah Banjarmasin cukup 
banyak, tapi antrian kendaraan dari arah Kapuas tidak terlalu banyak. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


195 


Arba'in Nawawi - Hadits ke-19 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc (5) 

Saturday, June 29, 2019 

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang 
lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, (Q.S. Al-Mulk, 67: 2) 

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah 
beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang- 
orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 
benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Q.S. Al-Ankabut, 29: 
2-3) 

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang- 
orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik 
buruknya) hal ihwalmu. (Q.S. Muhammad, 47: 31) 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 155) 

Dalam 2: 155 ada 5 ujian kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. 

1. Takut. Takut terhadap musuh serta kengerian dan kepanikan di medan perang. 

2. Lapar. Kelaparan yang disebabkan kekeringan dan hilangnya sumber-sumber air. 

3. Kekurangan harta karena kesibukan kaum Muslimin memerangi orang-orang kafir 

4. Kekurangan jiwa disebabkan banyaknya kaum Muslimin yang mati terbutunuh di 
medan jihad 

5. Kekurangan buah-buahan 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada 
Kamilah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Anbiya, 21: 35) 

Ujian dengan kesenangan ini jauh lebih berat daripada ujian dengan kesusahan. 

Kalau mendapatkan musibah kita sering minta dido'akan agar sabar. Tapi kita jarang 
minta dido'akan untuk sabar ketika mendapatkan kenikmatan. 

Sebab terjadinya musibah: 

Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah penguasa yang 
zalim. Ibnu Abbas mengatakan: Bila Allah ridho dengan suatu kaum, Allah berikan 
kepada mereka pemimpin yang shalih. Bila Allah murka dengan suatu kaum maka Allah 
akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Orang liberal tidak mengakui 
dosa sebagai penyebab musibah. Maksiat dan dosa dalam pemahaman mereka tidak 
termasuk ilmu. Menurut mereka sumber ilmu itu dua: logika/akal dan indera. 

Kaum Muslimin meyakini bahwa salah satu sumber ilmu adalah wahyu. Jadi tidak hanya 
akal dan indera. 

Jadi kalau orang Liberal ditanya bagaimana cara menghindari musibah, mereka tidak 
punya solusi. Misalnya bagaimana cara menghindari agar gunung tersebut tidak meletus. 
Kalau kaum Muslimin punya solusi: jauhi musibah. 

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang 
menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul 
kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. (Q.S. An-Nisa, 4: 79) 


196 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum, 30: 41) 

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). 
(Q.S. Asy-Syura, 42: 30) 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatann (Q.S. Al-A'raaf, 7: 
96) 


INFORMASI KAPUAS 2019 


197 


Keadilan dan Ihsan - Ustadz Abrar Harun 


Saturday, July 06, 2019 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran. (Q.S. An-Nahl, 16: 90) 

Keadilan 

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan 
siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya 
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (Q.S. An-Nahl, 16: 126) 

Membalas tamparan dengan tamparan yang sama. 

Definisi adil menurut Dr. Muhammad Hathout: bila ada dua hal yang sudah sesuai pada 
tempatnya, maka pilih yang manfaatnya lebih besar. 


( 1 ) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? ( 2 ) Itulah orang yang 
menghardik anak yatim, 

( 3 ) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Ma'un, 107: 1-3) 

Laki-laki mendapat waris lebih besar karena bagian mereka adalah bagian dari 
keluarganya. 

Kisa Musa yang menyaksikan bagaimana seorang laki-laki tua dibunuh oleh pedagang 
kaya karena disangka mengambil uang yang sebenarnya diambil oleh anak kecil. 

Ihsan 

Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat-Nya, apabila engkau tidak 
bisa melihat-Nya maka sesungguhnya la melihatmu. 

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan 
memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (Q.S. 
Yasin, 36: 65) 

Al-lhsan dalam makna kebaikan. 

2/3 Al-Qur'an berisi masalah akhlak. 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al-Qalam, 68: 

4 ) 


198 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Lokasi PMI Kabupaten Kapuas di Google Maps 
sudah berubah 


Sunday, July 14, 2019 

Sejak kepindahan markas PMI Kabupaten Kapuas dari Jalan Untung Surapati ke 
Gudang Farmasi Kabupaten Kapuas, Jalan Kapten Pierre, Kuala Kapuas beberapa bulan 
yang lalu, baru kemarin, perpindahan petanya disetujui oleh Google Maps. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


199 


Pelatihan TeamSTEPPS 2.0 di Departemen 
Obsgin RSUP Dr. Sardjito Yog... 


Pada hari Sabtu-Minggu, 13-14 Juli 2019 
bertempat di ruang konferensi Departemen 
Obstetri dan Ginekologi RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta dilaksanakan kegiatan 
pelatihan TeamSTEPPS 2.0. Kegiatan ini 
merupakan salah satu bagian dari program 
pendidikan doktoral yang ditempuh oleh dr. 
Shinta Prawitasari, SpOG (K). Peserta 
pelatihan ini adalah para konsulen Obsgin 
RSUD Sardjito, perwakilan dari perawat 
IGD, OK dan bidan dari ruang perawatan 
ibu hamil serta para dokter dari RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro. Pelatihan diberikan 
oleh dr. Jum'atil Fajar, MHIthSc sebagai Master Trainer dan dr. Shintha Prawitasari, 
SpOG (K). 


Monday, July 15, 2019 



200 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Kemacetan di Yogyakarta setelah selesainya 
Ujian Tulis Masuk UGM 2019 

Monday, July 15, 2019 

Saat menuju ke Jalan Tanjung, Purwomartani, Sleman dari Jalan Urip Sumoharjo, 
Yogyakarta, jalan sangat macet. Berbagai alternatif jalan dicoba, tapi kemacetan terjadi 
dimana-mana. Sore ini adalah waktunya para peserta Ujian Tulis Masuk UGM 
meninggalkan tempat ujian mereka. Jadi Kota Yogyakarta yang memang sudah macet 
setiap akhir minggu, ditambah lagi dengan banyaknya kendaraan dari luar kota yang 
mengantarkan anggota keluarganya untuk mengikuti ujian di UGM. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


201 


Kerugian bila meninggalkan shalat 

Monday, July 15, 2019 

Hadits ini dibacakan sesudah shalat Subuh di Masjid Jami' Baitul Hikmah, Yogyakarta. 


202 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Gerhana bulan 17 Juli 2019 


Wednesday, July 17, 2019 

Saat mau merendam pakaian di belakang rumah, melihat bulan sedang mengalami 
gerhana. Setelah selesai merendam pakaian, pasang tripod di pagar ulin, lalu 
menaruhnya sampai bulannya tenggelam. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


203 


Antrian di Jembatan Pulau Telo dari arah 
Banjarmasin -17 Juli 2019 

Wednesday, July 17, 2019 

Sekitar pukul 09.04 WIB, admin sampai di Jembatan Pulau Telo. Rupanya kena antrian 
buka tutup dalam rangka perbaikan jembatan Pulau Telo. Tapi admin cuma menunggu 
sebentar saja, tak lama kemudian antrian kami sudah mulai jalan. Antrian di seberang 
jembatan juga tidak terlalu panjang. 

Ketika kembali dari arah Palangka Raya, justru tidak sempat antri. Ketika sampai di mobil 
paling belakang, mobil-mobil di depan sudah mulai bergerak maju. 


204 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Ilustrasi pelajaran dalam Qur'an oleh Nouman Ali 
Khan 

Thursday, July 18, 2019 

Video diatas berisi lebih dari 100 klip ceramah Nouman Ali Khan yang dibuatkan ilustrasi. 
Lamanya lebih dari 8 jam. Topiknya juga bermacam-macam. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


205 


Hikmah beriman pada takdir buruk - Ustadz 
Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, July 20, 2019 

Kalau dosa seorang hamba banyak sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dapat 
menghapuskan dosa-dosanya itu, Allah uji dia dengan kesedihan untuk menghapuskan 
dosa-dosa tersebut dari orang yang mendapatkan ujian tadi. 

Semua nggota tubuh kita bisa mendatangkan dosa. Kesimpulannya dosa kita banyak. 
Kita melakukan dosa mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. 

Hal-hal yang tidak dicatat amalnya: 

1. Orang tidur sampai bangun 

2. Anak-anak sampai dia dewasa 

3. Orang gila sampai dia sadar 

Setiap manusia mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan dosa. 

Ulama: manusia tidak disebut manusia kalau tidak berdosa. Agama memberikan jalan 
keluar. Yang tidak berdosa adalah Nabi (ma'shum - terjaga dari dosa). 

Sahabat Nabi - orang yang pernah melihat Rasulullah walaupun sesaat, beriman kepada 
beliau dan meninggal dalam keadaan iman. Sahabat adalah manusia paling baik 
sesudah Nabi dan Rasul. Mereka tidak ma'shum. 

Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang 
mengimbanginya dengan banyak bertaubat. 

Bagaimana cara pengampunan dosa. Amal penghapus dosa: wudhu', membaca do'a 
sesudah berwudhu', Barangsiapa yang membaca do'a ini maka dia akan masuk surga 
dari pintu mana saja yang dia sukai. Shalat juga menghapuas dosa. Sesudah shalat ada 
zikir Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x ditambah dengan 
penutupnya. Dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. 

Semua amal kebaikan adalah penghapuas dosa. 3 niat amal: masuk surga, dihindarkan 
dari siksa, dengan amal saleh yang kita lakukan membersihkan hati kita. 

Bisa jadi kita beramal tapi kurang sempurna misalnya karena kurang ikhlas, kurang 
khusyu', kurang tuma'ninah sehingga tidak dapat digunakan untuk menghapus dosa. 

Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah ingin kita bahagia, kekal abadi. 

Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sesungguhnya balasan kebaikan akan 
disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka 
dan dimasukkan ke dalam surga maka dia aadalah orang yang beruntung. Tidaklah 
kenikmatan dunia melainkan kesenangan yang menipu. 

Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, Allah memberi dia 
musibah. (H.R. Bukhari) 

Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka dijadikan Allah 
memiliki pemahaman yang mendalam dan memiliki pemahaman yang baik dalam 
agama. 

Orang yang tidak mengerti agama karena tidak belajar adalah orang yang tidak 
dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan. 

Sama dengan hadits sebelumnya: orang yang selalu sukses, tidak pernah sakit, maka 
Allah tidak menghendaki kebaikan padanya. 

Itulah sebabnya kita harus sabar. Inilah bentuk sayangnya Allah kepada kita. 

Ketika kita menyebut basmalah. Dalam ucapan ini adalah ar-rahman (maha pengasih) 
dan ar-rahim (maha penyayang). Kita sering lupa. 


206 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut 
menjadi terputus, sedikit berkahnya. 

Dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: tidaklah menimpa seorang 
Muslim, dari kelelahan, kesedihan, gundah, rasa tidak enak, gangguan, sedih, sampai 
duri yang menusuknya, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya daripada semua dosa 
yang dia lakukan. 

Lelahnya orang beriman karena mencari rizki yang halal tidak sia-sia, menjadi 
penghapus dosa. Segala sesuatu yang mengganggu sampai tertusuk duri, semuanya 
menjadi penghapus dosa. 

Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah beri dia ujian. Jika 
orang yang diberikan ujian ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan 
barang siapa yang tidak ridho (berkeluh kesah, tidak menerima takdir Allah) maka 
baginya dosa dan kemurkaan dari Allah SWT. 

Hadits ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kita, bentuknya adalah ujian. 

Dengan pemahaman terbalik: jika Allah murka kepada suatu kaum, Allah tidak pernah 
memberi dia ujian. 

Tidak semua orang yang menerima musibah itu dicintai Allah, syaratnya harus ridho. 
Tingkatan manusia menerima ujian: 

1. Tidak sabar, tidak menerima dalam bentuk berkeluh kesah, menggerutu, marah 
kepada Allah SWT. 

2. Sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar: ketika mereka 
ditimpa musibah mereka mengatakan: sesungguhnya kita milik Allah dan kita 
kembali kepadanya. Sabar bisa karena terpaksa. Ini juga mendapatkan keutamaan. 
Sabar hukumnya wajib. 

3. Ridho. Hukumnya tidak wajib. Ridho tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang tertentu. 
Ridho adalah kedudukan yang tinggi. 

4. Syukur. Karena kita tahu, bahwa di dalam musibah banyak sekali hikmah dan 
pelajaran dari Allah SWT. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


207 


Pembacaan Kitab Fadhilah Amal setelah shalat 
subuh 


Sunday, July 21, 2019 

Saat admin melaksanakan shalat Subuh di berbagai kota di Indonesia, kadang-kadang 
admin menjumpai kegiatan ini dilakukan di beberapa masjid yang admin kunjungi. 
Pembacaan hadits-hadits dan ucapan orang-orang saleh ini dapat memotivasi kita untuk 
beramal. 


208 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kabut asap kembali selimuti Palangka Raya 

Sunday, July 21, 2019 

Pada hari Kamis, 18 Juli 2019 saat mengunjungi Palangka Raya, admin merasa agak 
pusing karena asapnya. Pada hari Sabtu, 20 Juli 2019 saat kembali mengunjungi 
Palangka Raya, kabut asap agak berkurang karena ada hujan. Tapi pada hari Ahad, 21 
Juli 2019 saat menuju ke Tumbang Nusa, kabut asap kembali tampak dijalan dan kiri 
akan jalan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


209 


Forum Konsultasi Publik - RSUD dr. H. 

Soemarno Sosroatmodjo 

Saturday, July 27, 2019 

Pada hari Jum'at, 26 Juli 2019 bertempat di aula RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik. Peserta kegiatan ini 
adalah Camat Selat, Demang Selat, Lurah Selat Tengah, Lurah Selat Hilir, Bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah, para ketua RT disekitar masyarakat. Setelah presentasi 
visi dan misi rumah sakit, dilakukan tanya jawab dengan peserta. 


210 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mendorong budaya keselamatan pasien di unit 
hemodialisa 


Tuesday, July 30, 2019 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) kembali mengeluarkan video-video 
yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Video-video diatas menunjukkan kegiatan 
yang merusak dan mendorong keselamatan pasien. Kita lihat bagaimana sebaiknya 
mengingatkan petugas terhadap kesalahannya tidak dilakukan di depan pasien. 

Sebagai rekan kerja, kita diharapkan bisa membantu teman kita yang sedang sibuk 
dengan pekerjaan lain. Selain itu para manajer juga diharapkan bisa memahami 
kesibukan yang sedang dihadapi oleh petugas lapangan. Kesemuanya ini sangat 
berperan dalam keselamatan pasien. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


211 


EKG / ECG Sensor Arduino 


Wednesday, July 31, 2019 





Teknologi itu murah dan mudah, kalau kita 
berkunjung ke rumah sakit di ICU kita akan 
melihat monitor yg menampil grafik, kita 
akan bertanya alat apa itu? Itu adalah alat 
perekam kelistrikan jantung. 

Disini saya akan share bagaimana 
membuat alat itu, membuat sendiri jauh 
lebih murah hanya bermodal 200rb anda 
sudah bisa selfy dengan gambaran jantung 
anda, sebelum ke pembuatan alat saya 
akan bahan dulu landasan teorinya 
ECG singkatan dari Elektro Cardio Graf, 
dimana jantung kita menghasilkan listrik jadi 
listrik dari jantung kita tangkap melalui 
elektroda yg ditempelkan di dada 
Kalau liat gambar itu ga usah bingung, itu 
sama serti grafik arus bolak-balik pada 
listrik, kalau kebawah negatif kalau keatas 
positif, kalau lurus artinya listriknya mati 
atau 0 Langsung kita buat alatnya, sebelum 
membuat ada beberapa alat yg kita 
siapkan: 

Hardware: 1. Arduino Nano harganya 35rb 
2. ECG Module (AD8232) harga 120rb 
sudah lengkap kabel dan electrode 3. Psu 
5v pake charger hape dirumah 
Sofware: 1. Arduino IDE Download from ( 
https://www.arduino.cc) gratis Buat nulis 
code 2. Processing IDE Download from ( 
https://www.processing.org ) gratis Buat liat 
grafiknya 

Setelah alat dan bahan sudah siap masuk 
ke langkah kerja 

1. Buat rangkai seperti ini: Koneksi AD8232 
dengan Arduino: 

Arduino 3.3V-3.3V pin 

Arduino pin 10-L0+ 

Arduino Pin 11-LO- 

Arduino Analog 1 (Al)-Output 

Arduino Gnd-Gnd 


Pin untuk elektroda 
AD8232 Pins: 

RA - Input 1 
LA - Input2 
RL - Input 3 

2. Buka Arduino IDE untuk sket download di ( 


212 


INFORMASI KAPUAS 2019 

















































https://cdn.instructables.com/0RIG/F1Y/G2 
GD/ISCBHIRP/F1 YG2GDISCBHIRP.ino) 
Tinggal dikembangkan sesuai keperluan 
3. Buka Prosesing IDE dimana kita 
gunakan untuk melihat grafik kelistrikan 
jantung kita code download ( 
https://cdn.instructables.com/ORIG/FZJ/DG 
ON/ISCBOXW7/FZJDGONISCBOXW7.pde) 
Cara pasang electrode liat gambar ini 
Hasilnya : Anda bisa ber selfy dengan 
gambaran jantung anda setiap hari 
Selanjutnya saya akan share membuat pulse oximetri atau rekam detak jantung dan 
kadar oxygen dalam darah. 

Referensi: https://www.instructables.com/id/ECG-Monitoring-System-by-Using-Arduino- 
or-AD8232 / 

Tulisan dan gambar dikirim oleh Bapak Mauhammad Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


213 













Kakak Khalid bin Walid 

Thursday, August 01, 2019 

Syaikh Yasir Qadhi menjelaskan bahwa kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik 
yang bisa kita lakukan. Ceramah beliau diatas menggambarkan sosok dari kakak Khalid 
bin Walid yaitu Walid bin Al-Walid. Berkat usaha dan doa yang dia lakukan maka Khalid 
bin Walid tergerak untuk masuk dalam agama Islam beberapa bulan sebelum Fathu 
Mekkah. Maka kakaknya, mendapatkan pahala dari berbagai kebaikan yang dilakukan 
oleh Khalid bin Walid. 


214 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Sosialisasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan 
Penyakit Akibat Kerja 

Friday, August 02, 2019 



sekitar Palangka Raya. 


Pada hari Jum'at, 2 Agustus 2019 
bertempat di Js Kitchen and Loung, 
Palangka Raya dilaksanakan kegiatan 
Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 141 TAhun 2018 tentang Koordinasi 
Antar Penyelenggara Jaminan Dalam 
Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPJS 
Kesehatan Cabang Palangka Raya dan 
dihadiri oleh rumah sakit yang berada di 


Dalam pertemuan ini, BPJS Kesehatan mengajak rumah sakit untuk bisa memilah pasien 
berdasarkan kecelakaan, kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mereka alami. 
Beberapa contoh: 


• Bila pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan kerja, maka bisa diklaim ke PT. 
Taspen 

• Bila buruh di perusahaan sawit mengalami kecelakaan kerja maka bisa diklaim ke 
BPJS Ketenagakerjaan 

• Bila PNS mengalami kecelakaan lalu lintas maka diklaim ke Jasa Raharja 
Pengalaman dari rumah sakit lain: 

• Betang Pambelum Hospital - RS Awal Bros sudah melakukan penapisan terhadap 
kecelakaan yang dialami oleh pasien 

• RS PKU Muhammadiyah sudah melakukan penapisan terhadap pasien dengan 
kecelakaan akibat kerja, namun untuk penyakit akibat kerja perlu penapisan lebih 
lanjut 

Dalam implementasi peraturan ini, rumah sakit mengharapkan agar BPJS Kesehatan 
juga melakukan sosialisasi yang masif kepada pesertanya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


215 







Memberi kontribusi meskipun sedikit 

Monday, August 05, 2019 

Ada guru mengaji yang setiap selesai subuh mengajar mengaji orang-orang tua untuk 
membaca Our'an. Ada yang mengajar Qur'an ke rumah-rumah. Mereka memberi 
kontribusi kepada kehidupan meskipun sedikit. 


216 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kabut asap kembali selimuti Palangka Raya dan 
sekitarnya 

Monday, August 05, 2019 

Saat pulang dari Palangka Raya ke Kuala Kapuas pada hari Ahad, 4 Agustus 2019, 
kabut asap kembali meliputi Kota Palangka Raya dan Kalampangan. Meskipun kabut 
asap cukup tebal, tapi hal ini tidak menyurutkan aktivitas masyarakat di sekitar bundaran 
besar Palangka Raya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


217 


Peta Mekkah sejak kelahiran Rasulullah sampai 
hijrah 

Tuesday, August 06, 2019 

Peta diatas dibuat oleh Binimad Al-Ateeqi. Peta ini sangat membantu untuk 
menggambarkan apa yang terjadi dalam sirah Rasulullah SAW. Kita jadi bisa lebih 
memvisualkan apa yang terjadi dalam sirah. Kita juga bisa membayangkan bagaimana 
Siti Hajar berlari dari Safa ke Marwa. Kita bisa membayangkan dimana para pemuka 
Ouraisy melakukan persekongkolan untuk membunuh Rasulullah. Kita bisa 
membayangkan dimana pertama kali Rasulullah menyeru orang Mekkah untuk masuk 
Islam. 


218 


INFORMASI KAPUAS 2019 


8 kata kerja dalam Qur'an 

Tuesday, August 06, 2019 
Satu - Famsyu - Berjalan 

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk, 67: 15) 

Jadi dalam rangka meraih rizki yang telah Allah tetapkan, kita diharapkan untuk berjalan. 
Tidak berlari, tidak terburu-buru. Rizki yang sudah dituliskan untukmu akan 
mendatangimu. 

Dua - Fantasyiru - Bertebaranlah 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al- 
Jumu'ah, 62: 10) 

Menyebar tidak perlu terburu-buru. Masing-masing orang memiliki ruangnya masing- 
masing. Rizki masing-masing sudah ditentukan dimana. Kita dimana menyongsongnya. 

Tiga - Siiru - Bepergian 

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 
yang mempersekutukan (Allah)". (Q.S. Ar-Ruum, 30: 42) 

Melakukan "traveling" dilakukan dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. 

Empat - Fas'au - Bersegeralah 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka 
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian 
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah, 62: 9) 

Disinilah kita melihat mulai ada kecepatan dalam melakukan sesuatu. Itulah sebabnya 
kata "sa'i" menggunakan akar kata yang sama dengan "fas'au". "Sa'a" adalah berjalan 
dengan tekad. 

Lima - Fastabiqu - Berlomba 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 148) 

"lstabaqa" artinya kita mendahului orang lain; berlomba untuk menjadi nomor satu. 
Dalam masalah kebaikan, kita harus menjadi yang pertama. Rasulullah bersabda, 
barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang- 
orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala pengikut tersebut. Umar mengakui 


INFORMASI KAPUAS 2019 


219 


bahwa dia tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perlombaan bersedekah. 


Enam - Saabiqu - Berlomba dengan cepat 

Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Q.S. Al-Hadid, 57: 
21 ) 

"Sabaqa" untuk mendapatkan surga. Menjadi nomor satu dan di dalamnya ada 
kecepatan. 

Tujuh - Saari'u - Bersegera 

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (Q.S. Ali 
Imran, 3: 133) 

Beda sabaqa dan sara'a - Dalam Sabaqa kita ingin memenangkan kemenangan. Dalam 
sara'a tidak ada orang lain, kita ingin mendapatkan keridho'an Allah. Musabaqah halal 
dan baik. Lakukan sebaik-baik dan secepat mungkin. 

Delapan - Fafirru - Lari 

Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi 
peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (Q.S. Adz-Dzariat, 51: 50) 

"Farra" adalah lari sekuat tenaga. Larilah dari penderita lepra sebagaimana larimu ketika 
dikejar singa. "Firrar" hanya dilakukan ketika kamu takut. Bila kita takut kepada sesuatu, 
kita lari darinya. Biasanya setelah "farra" dilanjutkan dengan "min" (dari). Tapi "fafirru" 
dilanjutkan dengan "ila". Jadi kalau kita takut kepada Allah, kita lari kepada Allah. Kita 
takut dengan hukuman Allah dengan lari ke Allah. 

Orang munafik shalat dengan malas. 


220 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pengalaman menggunakan aplikasi Wahed 
Invest 


Tuesday, August 06, 2019 

Pada bulan Juli saat melihat tagihan kartu kredit Hasanah Card, saya agak kaget karena 
ada tagihan yang tidak saya kenal. Saya langsung mengajukan surat keberatan kepada 
BRI Syariah. 

Waktu saya membuka aplikasi Wahed Invest di android, saya kaget, rupanya sudah ada 
saldonya. Rupanya transaksi yang awalnya gagal, sekarang sudah berhasil. Saya curiga, 
jangan-jangan transaksi yang tidak saya kenal itu adalah penarikan oleh Wahed Invest. 

Saya langsung menelpon dukungan pelanggan Wahed Invest dan menanyakan tentang 
tagihan tersebut. Mereka langsung menjawab bahwa tagihan tersebut benar dari mereka. 

Akhirnya saya kembali menyurati BRI Syariah untuk meminta maaf terhadap surat 
keberatan yang saya ajukan sebelumnya. 

Terkait dengan bagi hasil yang didapatkan memang bergantung pada perkembangan 
investasi. Saya bisa melihat berapa uang yang saya miliki secara harian. Memang 
terlihat turun naiknya nilai investasi yang kita miliki. Tapi sejauh ini fluktuasinya tidak 
sampai lebih rendah dari nilai yang sudah diinvestasikan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


221 


Menghindarkan keluarga dari neraka - Dr. H. 
Muhammad Ziyad, M.Ag 

Saturday, August 10, 2019 

Bila tetangga menghirup bau masakan kita, maka mereka berhak terhadap makanan 
yang kita masak. Merekalah yang akan membantu kita kelak. 

Bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan selama 40 tahun. 

Pada tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah menyunah muakkadkan untuk puasa Arafah. 
Penghapus dosa per minggu - Shalat Jum’at. 

Penghapus dosa per bulan - Puasa Ayyamul Bidh . 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim, 66: 6) 

Lahar gunung merapi panasnya lebih dari 800 derajat Celcius . Apalagi panas api 
neraka. 

Tanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita. 

HP bisa meruntuhkan keimanan anak-anak kita bila digunakan untuk hal-hal yang kurang 
baik. 

Orang tua sering memberi HP kepada anak-anak. Padahal kalau d i luar negeri, anak 
dibawah 13 tahun pakai HP harus didampingi. Content game dalam HP yang bisa 
membuat anak-anak kecanduan. 

Ajarilah anak-anakmu karena mereka akan hidup dengan kondisi yang berbeda dengan 
kondisimu. 

Sekarang terjadi penurunan kualitas membaca Our’an . 

Mahasiswa banyak yang tidak bisa baca Our’an , meskipun sekolahnya di ibtidaiyah , 
tsanawiyah dan aliyah. 

Bacaan Our’an mampu memberikan energi positif bagi mereka kita. Dapat membuat 
memori ingatan kita. Our’an banyak digunakan sebagai terapi medis dalam memperbaiki 
ingatan. 

Jangan sampai setiap hari tidak membaca Our’an . Kalau tidak baca Our’an dalam tiga 
hari, maka kita bisa masuk kategori fasik. 

Orang yang hatinya keras, susah diberikan peringatan. 

Orang yang konsultasi agama karena jatuh dalam kemaksiatan seringkali jarang baca 
Our’an , dan jarang shalat lima waktu. 

Tingkat pengetahuan termasuk ukuran kemajuan suatu bangsa. Semangat membaca 
kita rendah. 

Palestina, intelejensinya cerdas. Mereka cepat menghapal Our’an . 

Ilmu itu cahaya. Kehidupan meningkatkan karena limu. 

Tanamkan kepada keluarga adab (akhlak). Salah satu adab itu adalah tertib. Kalau ada 
perempuan, orang tua, persilahkan mereka duduk. Kalau kita keluarga negeri, mereka 
memuliakan orang tua. Kadang-kadang kita pura-pura tidur. 

Duluan mana orang belajar ilmu atau adab. Duluan adab. 

Kalau bangsa itu etikanya tinggi, maka mereka adalah negara maju. 

Tuntunan Islam itu lengkap. 

Cabang iman ada 70, paling kecil adalah menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Setiap 
yang mengganggu di pinggir jalan disingkirkan. Termasuk tertib parkir. 

Sekarang ini dimana-mana orang mengeluhkan kekurangan penceramah. Di Jakarta, 
mencari pengganti khatib saja susah, karena tidak banyak orang tua yang mewakafkan 
anaknya untuk berjuang dijalan Allah. Dokter, menjelaskan kedokteran dalam kacamata 


222 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Islam. 

Dr. Agus Taufik lebih banyak tabligh . Kuatkan pondasi agama. 

Jaga diri dan keluarga kita - tidak boleh ada yang melakukan maksiat kepada Allah. 
Misalnya melakukan kesyirikan kepada Allah. 

Di Pakistan ada dr. Husen Aziz. Beliau dido’akan agar bisa datang ke rumah anak yang 
sakit. 

Do’a ibu agar anak yang hari ini diwisuda bisa mewisuda. 

Allah tempat bergantung jangan diragukan. Jangan ragukan Allah sebagai pemberi 
rezeki, dan lain-lain. Hindari perbuatan maksiat di rumah. 

H.R. Thabrani - ketika punya anak perempuan yang sudah baligh , keluar dari rumah 
tanpa hijab, maka orang tuanya berdosa. 

Senantiasa mentaati Allah SWT. Tertibkan ibadah. Perbanyak zikir kepada Allah, dengan 
lisan, hati , amal. Kalau Allah berikan rizki, bagikanlah. 

Brunei, kesulitan mencari mustahik. Qatar kalau mau zakat fitrah, sulit mencari mustahik. 
Qatar tidak ada pajak. 

... Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah- lah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar- Ra’dua 
, 13: 28) 

Ada negara yang tingkat bunuh dirinya tinggi di dunia: Jepang, Australia. 

Di Jepang banyak yang masuk Islam karena menemukan ketenangan. 

Dalam Islam banyak media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


223 


Surat Malcolm X dari Mekah 


Saturday, August 10, 2019 

Surat Malcolm X (Al-Hajj Malik El-Shabazz) dari MekahPILGRIMASI KE MAKKAHKetika 
dia berada di Mekah, Al-Hajj Malik El-Shabazz menulis surat kepada asistennya yang 
setia di Harlem ... dari hatinya: 

"Belum pernah saya menyaksikan keramahtamahan yang tulus dan semangat 
persaudaraan yang luar biasa seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang dari semua 
warna dan ras di sini di Tanah Suci kuno ini, rumah Abraham, Muhammad dan semua 
Nabi Suci lainnya. Satu minggu yang lalu, saya benar-benar terdiam dan terpesona oleh 
kebaikan yang saya lihat ditampilkan di sekitar saya oleh orang-orang dari semua warna. 

"Saya telah diberkati untuk mengunjungi Kota Suci Mekah, saya telah melakukan tawaf 
di sekitar Ka'bah, dipimpin oleh seorang Mutawaf muda bernama Muhammad, saya 
minum air dari sumur Zam Zam. Saya berlari tujuh kali bolak balik antara bukit Safa dan 
Marwah. Saya telah berdoa di kota kuno Mina, dan saya telah berdoa di Gunung Arafat." 

"Ada puluhan ribu peziarah, dari seluruh dunia. Mereka dari semua warna kulit, dari 
orang berambut pirang bermata biru hingga orang Afrika berkulit hitam. Tapi kami semua 
berpartisipasi dalam ritual yang sama, menampilkan semangat persatuan dan 
persaudaraan yang pengalaman saya di Amerika telah membuat saya percaya bahwa 
tidak akan pernah ada antara yang putih dan yang bukan putih." 

"Amerika perlu memahami Islam, karena ini adalah satu-satunya agama yang 
menghapus masalah ras dari masyarakatnya. Sepanjang perjalanan saya di dunia 
Muslim, saya telah bertemu, berbicara, dan bahkan makan dengan orang-orang yang di 
Amerika akan dianggap putih. - tetapi sikap putih telah dihapus dari pikiran mereka oleh 
agama Islam. Saya belum pernah melihat persaudaraan yang tulus dan sejati 
dipraktikkan oleh semua warna bersama-sama, terlepas dari warna mereka." 

"Anda mungkin kaget dengan kata-kata ini yang datang dari saya. Tetapi pada momen 
haji ini, apa yang telah saya lihat, dan alami, telah memaksa saya untuk menata ulang 
banyak pola pikir yang saya yakini sebelumnya, dan membuang beberapa kesimpulan 
saya sebelumnya. Ini tidak terlalu sulit bagi saya. Terlepas dari keyakinan saya, saya 
selalu menjadi orang yang mencoba menghadapi fakta, dan menerima kenyataan hidup 
ketika pengalaman baru dan pengetahuan baru membukanya. Saya selalu tetap 
berpikiran terbuka, yang mana diperlukan untuk fleksibilitas yang harus berjalan seiring 
dengan setiap bentuk pencarian cerdas untuk kebenaran." 

"Selama sebelas hari terakhir di sini di dunia Muslim, saya telah makan dari piring yang 
sama, minum dari gelas yang sama, dan tidur di karpet yang sama - sambil berdoa 
kepada Tuhan yang sama - dengan sesama Muslim, yang matanya paling biru dari yang 
biru, yang rambutnya paling pirang dari yang pirang, dan yang kulitnya paling putih dari 
yang putih. Dan dalam kata-kata dan dalam perbuatan Muslim berkulit putih, saya 
merasakan ketulusan yang sama yang saya rasakan di antara Muslim Afrika berkulit 
hitam Nigeria, Sudan dan Ghana." 

"Kami benar-benar sederajat (bersaudara) - karena kepercayaan mereka pada satu 
Tuhan telah menghilangkan putih dari pikiran mereka, putih dari perilaku mereka, dan 
putih dari sikap mereka." 


224 


INFORMASI KAPUAS 2019 


"Saya dapat melihat dari ini, bahwa mungkin jika orang kulit putih Amerika dapat 
menerima Keesaan Tuhan, maka mungkin juga, mereka dapat menerima dalam 
kenyataannya "Keesaan Manusia" - dan berhenti mengukur, dan menghalangi, dan 
menyakiti orang lain dalam hal mereka memiliki perbedaan dalam warna kulit." 

"Dengan rasisme yang menjangkiti Amerika seperti kanker yang tidak dapat 
disembuhkan, apa yang disebut hati orang kulit putih 'Kristen' harus lebih menerima 
terhadap solusi yang terbukti untuk masalah destruktif seperti itu. Mungkin ini mungkin 
saatnya menyelamatkan Amerika dari bencana yang akan segera terjadi - penghancuran 
yang sama dibawa ke Jerman oleh rasisme yang akhirnya menghancurkan Jerman 
sendiri." 

"Setiap jam di sini di Tanah Suci memungkinkan saya untuk memiliki wawasan spiritual 
yang lebih besar tentang apa yang terjadi di Amerika antara orang kulit hitam dan orang 
kulit putih. Negro Amerika tidak pernah dapat disalahkan karena permusuhan rasialnya - 
dia hanya bereaksi terhadap empat ratus tahun rasisme yang secara sadar dilakukan 
oleh orang kulit putih Amerika. Tapi ketika rasisme memimpin Amerika ke jalan bunuh 
diri, saya percaya, dari pengalaman yang saya miliki dengan mereka, bahwa kulit putih 
dari generasi muda, di perguruan tinggi dan universitas, akan melihat tulisan tangan di 
dinding dan banyak dari mereka akan beralih ke jalan spiritual kebenaran - satu-satunya 
cara yang tersisa ke Amerika untuk menangkal bencana yang harus diakibatkan oleh 
rasisme." 

"Belum pernah saya merasa sangat terhormat. Tidak pernah saya dibuat merasa lebih 
rendah hati dan tidak layak. Siapa yang akan percaya bahwa berkat-berkat yang telah 
diberikan pada seorang Negro Amerika? Beberapa malam yang lalu, seorang pria yang 
akan dipanggil di Amerika sebagai orang kulit putih, seorang pria, seorang diplomat PBB, 
seorang duta besar, seorang pendamping raja, memberiku kamar hotelnya, tempat 
tidurnya, bahkan aku tidak pernah berpikir untuk bermimpi bahwa aku akan pernah 
menjadi penerima penghargaan seperti itu - penghargaan yang di Amerika akan 
diberikan pada Raja - bukan Negro. " 

"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Hormat kami, 

Haji Malik El-Shabazz (Malcolm X) 

Diedit dari terjemahan Google Translate, dengan sumber surat dari 
http://islam.uga.edu/malcomx.html 


INFORMASI KAPUAS 2019 


225 


"Tidak bermazhab" adalah mazhab baru 


Saturday, August 10, 2019 

Syaikh Yasir Qadhi menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan mengikuti mazhab, 
meskipun beliau agak merasa kurang pas dengan istilah "wajib bermazhab". Karena 
pada hakekatnya orang yang bermazhab adalah berupaya untuk menginterpretasikan 
apa yang ada dalam Our'an dan Sunnah. 

Bahkan menurut beliau, bila ada orang yang tidak mau bermazhab, pada hakekatnya 
sudah membuat mazhab yang baru. 

Saya jadi ingat dengan istilah "non-blok". Jadi ketika negara tidak ikut dengan "Blok 
Barat" atau "Blok Timur" dan menyatakan diri "Non-Blok", pada hakekatnya mereka 
membuat blok baru. 


226 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Windows 8.1 tidak bisa di "update" (SOLVED) 

Sunday, August 11, 2019 

Pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019, saya menginstali Windows 8.1. Waktu meng-"update" 
Windows ini saya tinggal tidur. Pagi harinya "update"-nya masih berputar-putar saja, tidak 
ada kemajuan. Saya mencoba untuk menginstali "stand alone" update, tapi sayangnya 
tidak bekerja juga. 

Karena saya menginstali Windows 8.1 hanya sebagai langkah untuk menginstali 
Windows 10 maka saya mencoba untuk langsung menginstali Windows 10. Tapi gagal 
juga. 

Akhirnya saya mencoba untuk mencari jawabannya melalui "Google" dan "Bing", tidak 
bisa juga. Saya mencoba untuk menggunakan Microsoft Virtual Agent. Setelah mencoba 
beberapa saran, akhirnya saya sampai ke tulisan berikut ini: 

Windows update will not work in Windows 8.1 [SOLVED] 

Setelah saya ikuti langkah-langkah yang disarankan dalam tulisan diatas, akhirnya 
masalah "update" Windows 8.1 bisa diselesaikan. 

Pelajaran dari kisah diatas: 

Merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh tulisan diatas tampak bahwa kadang-kadang 
selalu "online" bisa juga menimbulkan masalah. Jadi untuk menyelesaikannya kadang- 
kadang kita perlu "offline" sebentar. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


227 


Khutbah Idul Adha 1440 H / 2019 di Stadion 
Panunjung Tarung Kuala K... 

Sunday, August 11, 2019 

Khutbah ini disampaikan oleh Dr. H. Muhammad Ziyad, M.Ag, Ketua Lembaga Dakwah 
Khusus (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk bisa "menyembelih" Ismail-lsmail baru yang 
berupa: rumah bagus, mobil-mobil bagus, deposito di Bank, aset-aset yang melimpah 
dan harta benda berharga lainnya yang menjadi kebanggaan. 


228 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kabut di tengah sawah 

Tuesday, August 13, 2019 

Saat menuju ke Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas, saya berhenti sebentar di dekat 
SMKN 3 Kuala Kapuas untuk merekam kabut yang ada di tengah sawah. Lokasinya di 
seberang sekolah tersebut. Hal ini menarik perhatian saya karena lokasi kabutnya 
terlokalisir, tidak menyebar seperti biasanya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


229 


Tausiyah sebelum Qurban 

Wednesday, August 14, 2019 

Tausiyah ini disampaikan oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc sebelum pelaksanaan Qurban di 
Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas, Jl. Pemuda Km. 20, Kecamatan Pulau Petak, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Senin, 12 Agustus 2019. 


230 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kalimat Terakhirnya La Maha lllallah 

Saturday, August 17, 2019 

Syaikh Abdul Bary Yahya bercerita tentang Bapaknya yang biasa membersihkan masjid, 
pada suatu hari ditembak di depan masjid. Pada awalnya beliau menyangka suara 
tembakan itu adalah suara petasan yang dinyalakan orang untuk merayakan Hari 
Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli. Tapi beliau mendengar suara ayahnya yang 
memanggilnya dan mengatakan bahwa dia ditembak. 

Saat dipangku anaknya, sang Bapak mengucapkan La llaha lllallah. Syaikh Abdul Bary 
Yahya meminta ayahnya untuk tidak berkata apa-apa lagi. Itu adalah ucapan terakhir 
ayahnya. Beliau berkata bahwa beliau sendiri belum tentu bisa mengakhiri hidupnya 
seperti Bapaknya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


231 


Peringatan ke-74 (2019) HUT Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indones... 

Sunday, August 18, 2019 

Peringatan ke-74 Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
dilaksanakan di Stadion Panunjung Tarung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara 
pengibaran dan penurunan bendera dipimpin oleh Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. 
Bahat, MM, MT. Paduan suara pada kegiatan ini adalah SMAN 2 Kuala Kapuas. 


232 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Penilaian Kinerja Puskesmas oleh Yuniastin 

Sunday, August 18, 2019 


INFORMASI KAPUAS 2019 


233 


Jalan bergelombang di Kecamatan Dadahup 

Monday, August 19, 2019 

Ada yang menarik pada jalan yang terletak diantara Desa Talekung Punai dan Desa 
Dadahup, jalannya bergelombang. Ketika saya mengemudikan kendaraan dengan cukup 
cepat pada jalan beraspal, saya tiba-tiba dikagetkan dengan mobil yang tiba-tiba seperti 
terambung-ambung. Rupanya jalannya bergelombang. Gelombang jalan tersebut tidak 
terlalu terlihat disiang hari. Di malam hari gelombang jalan agak terlihat pada sorotan 
lampu dijalan yang menggambarkan adanya lekukan dijalan. 


234 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-74 Tahu... 

Monday, August 19, 2019 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 di halaman parkir RSUD dr. 
H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Kegiatan ini diikuti oleh para dokter, staf 
struktural dan fungsional dilingkungan rumah sakit. Petugas upacara diambil dari 
berbagai bagian di rumah sakit. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


235 


The story of water in Kuala Kapuas 

Wednesday, August 21, 2019 

Sejak 3 hari yang lalu, air tidak bisa lagi naik ke bak penampungan yang ada di dalam 
rumah, jadi air mesti ditampung dibawah, kemudian diangkut ke dalam secara manual. 
Dalam video diatas admin menggambarkan bagaimana rendahnya posisi kran 
dibandingkan dengan posisi jalan dan ketinggian rumah. Kemudian juga digambarkan 
dengan antisipasi bila air tidak mengalir yaitu dengan mempersiapkan sumur bor sebagai 
sumber air. Kemudian juga ditunjukkan tempat tandon yang tidak terpakai karena selama 
kemarau, air tidak bisa naik ke atas tandon yang tinggi tersebut. 


236 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Evaluasi Tim Gerak Cepat Kesehatan KLB 
Keracunan Pangan Dadahup 

Thursday, August 22, 2019 

Pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 bertempat di aula Dinas Kesehatan Kapuas 
dilaksanakan evaluasi Tim Gerak Cepat kesehatan dalam penanganan keracunan 
pangan yang terjadi di Desa Dadahup, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas pada 
hari Ahad, 18 Agustus 2019 yang lalu. 

Dalam pertemuan ini disajikan hasil penelitian epidemiologi oleh tim surveilans Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas. Pertemuan ini juga menerima berbagai masukan terkait 
penanganan KLB keracunan pangan tersebut. Semua masukan ini akan digunakan untuk 
memperbaiki penanganan KLB selanjutnya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


237 


blog dr. Erny Indrawati 

Thursday, August 22, 2019 

Sejak dua minggu yang lalu, dr. Erny 
Indrawati sudah mulai membuat blog 
tentang masalah kesehatan dan 
kedokteran. Alamat blognya adalah: 
https://drernykapuas.blogspot.com / 

Beliau berharap dengan adanya blog ini, 
beliau bisa memberikan kontribusi dalam 
memberikan penjelasan tentang berbagai 
masalah kesehatan dan kedokteran yang 
terjadi di masyarakat. 



238 


INFORMASI KAPUAS 2019 










Pembangunan Laboratorium SMK Al-Amin 
Kapuas terus berjalan 

Friday, August 23, 2019 

Saat mengajar di SMK Al-Amin Kapuas pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, saya melihat 
pembangunan laboratorium SMK Al-Amin Kapuas masih menyelesaikan pengecoran 
lantai bangunan. Menurut keterangan Pak Giyarto, Pondok Pesantren Al-Amin 
membantu menyediakan alat untuk mengaduk semen, pasir dan air, sehingga pekerjaan 
pengecoran ini bisa berlangsung dengan cepat. Diharapkan dalam satu setengah bulan 
kedepan, bangunan ini bisa diselesaikan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


239 


Mobil mogok ditarik dari Teluk Palinget sampai 
Selat Tengah 

Saturday, August 24, 2019 

Saat mengendarai mobil dari Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas kembali ke Kuala 
Kapuas, di tengah jalan saya mencium bau yang kurang enak. Awalnya saya pikir 
mungkin ini bau dari mobil yang berpapasan atau bau dari hasil pembakaran di pinggir 
jalan. Tapi ketika sudah cukup jauh, baunya masih konstan saja intensitasnya. Saya lalu 
berusaha untuk melihat ke depan, ke belakang, ke samping untuk melihat apakah ada 
yang terbakar, tapi tidak terlihat apa-apa. 

Ketika sampai di Desa Teluk Palinget, Kecamata Pulau Petak, saya secara sekilas 
melihat ke "dashboard" mobil, saya kaget karena penunjuk suhu mesin, menunjukkan 
mesin sangat panas, walaupun masih di pita kuning. Saya lalu mencari tempat parkir. 
Kemudian saya membeli air mineral dalam botol besar, kemudian mengisi radiator yang 
tampak kosong. Rupanya airnya langsung kosong lagi. Saya mengisi sampai empat botol 
besar. 

Setelah saya perhatikan rupanya bocornya bukan pada radiator, tapi pada saluran dari 
radiator ke mesin yang bocor. 

Saya lalu menelpon Pak Rasyid, salah satu teknisi di Bengkel Jawara. Beliau menjemput 
saya di Teluk Palinget. Jadi mobil tersebut ditarik dari Teluk Palinget sampai ke Selat 
Tengah. 


240 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kajian "Divine Speech" bagi santri putri Tahfidz 
Qur'an Al-Amin Kapuas 

Sunday, August 25, 2019 

Insya Allah pada setiap malam Jum'at, para santri tahfidz Our'an Al-Amin Kapuas akan 
mendapatkan kajian tentang Our'an. Pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 bertempat di 
Masjid Al-Amin, Jalan Pemuda, Gg. II, Kuala Kapuas, para santri tahfidz menerima kajian 
dengan topik "Divine Speech". Sebenarnya ini adalah materi yang disampaikan oleh 
Ustadz Nouman Ali Khan dalam sebuah kursus di Amerika. Kursus ini berusaha untuk 
mengungkap berbagai aspek dalam Our'an yang menunjukkan bahwa Our'an ini berasal 
dari Allah SWT dan tidak mungkin dibuat oleh manusia. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


241 


Kopi Gabungan Kemerdekaan Geng Motor se- 
Kapuas dan sekitarnya. 

Sunday, August 25, 2019 

Pada hari Sabtu, 24 Agustus bertempat di 
halaman Kantor Camat Kapuas Timur, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, 
dilaksanakan kegiatan Kopi Gabungan 
Kemerdekaan seluruh geng motor yang 
ada di Kapuas dan sekitarnya. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Muhammad 
Hipni 





242 


INFORMASI KAPUAS 2019 






















Seminar Kesehatan PATELKI 2019 


Sunday, August 25, 2019 

dr. Arlan Prabowo, Sp.PK 
Widjiati, SKM, MPH 

Pelantikan pengurus Patelki Kapuas dan 
Pulang Pisau 

Agus, S.Si, M.MKes Pada hari Ahad, 25 
Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan kegiatan Seminar Kesehatan 
PATELKI 2019. Kegiatan ini mengambil 
tema: Peran Tenaga Kesehatan Dalam 
Mensukseskan Program Nasional 
Kementerian Kesehatan. Hadir sebagai 
narasumber dalam kegiatan tersebut 

adalah: 





SEMINAR 


-y u "l 



• dr. Tri Setyautami, MPHM 

• dr. Rintho Tangkudung, Sp.B 

• dr. Arlan Prabowo, M.Sc, Sp.PK 

• Agus, S.Si, M.MKes 

• Dwi Widjajannti, SST 

• Ariana, SST 


INFORMASI KAPUAS 2019 


243 







































Kegiatan ini disandingkan dengan pelantikan Pengurus Patelki Cabang Kapuas dan 
Pulang Pisau. 


244 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pohon Iman - Dr. Yasir Qadhi (1) 

Monday, August 26, 2019 

Ketika Allah mengatakan: Tidakkah kamu perhatikan, maka kita diminta untuk 
memperhatikan apa yang akan disampaikan selanjutnya. 

Kalimat yang baik adalah La ilaha illallah. Kalimat ini murni. Tidak ada kalimat yang lebih 
murni dari kalimat ini. 

Musa minta kepada Allah untuk diajarkan zikir. Allah mengajarkan beliau agar 
mengucapkan La ilaha illallah. Musa minta diajarkan yang lain. Allah mengatakan bahwa 
bila seluruh langit dan bumi ditimbang disatu sisi neraca, kemudian kalimat La ilaha 
illallah diletakkan pada sisi neraca yang lain, maka masih lebih berat kalimat La ilaha 
illallah. 

Dalam Sunan At-Tirmidzi: Frasa terbaik yang pernah disampaikan kepadaku dan seluruh 
Nabi sebelumku: Asyahadu alla ilaaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul 
hamdu wahuwa 'ala kulli syai-in qadir. 

Contoh kalimat yang baik (iman) adalah seperti sebuah pohon yang baik. Kalimat bukan 
sesuatu yang hidup, tapi kalimat yang baik adalah sesuatu yang hidup. Iman bukan 
sesuatu yang mati, dia adalah sesuatu yang hidup. 

Iman bukan sekedar mengetahui sesuatu. Contohnya Iblis, makluk yang dilaknat Allah 
SWT. Makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai musuh. Iblis tahu 
bahwa Allah itu ada, Iblis tahu bahwa surga dan neraka itu ada. Dia berdo'a kepada Allah 
agar diberi waktu sampai hari kebangkitan. Tidak berarti bahwa dia beriman. Jadi tahu 
dan percaya tidak cukup untuk membuat orang beriman. 

Iman bermanifestasi dalam kehidupan. Iman didemonstrasikan melalui akhlak dan amal. 
75 ayat Our'an menggabungkan iman dan amal shalih. Tidak cukup iman itu hanya 
ditunjukkan dengan keislaman kita di KTP. Iman harus ditunjukkan dalam bentuk realitas. 

Rasulullah bersabda: Ada sebuah pohon yang menyerupai seorang Mu'min, tahukah 
kalian pohon apa itu. Rasulullah mengatakan: Itu adalah pohon kurma. 

Pohon kurma, bisa dimanfaatkan seluruh bagiannya mulai dari buah, daun, batang dan 
akar. Akarnya untuk obat. Batangnya untuk tiang atau papan. Daunnya untuk atap. 
Buahnya sangat berkah. 

Pohon itu tidak hanya hidup. Bangunan kehidupan dimulai dengan pohon. Fotosintesis 
terjadi di pohon. Dia mengambil C02 dan menghasilkan 02. Tanpa pohon tidak ada 
kehidupan. Tanpa kalimat yang baik, maka tidak ada kehidupan spiritual yang baik. 
Tanpa La ilaha illallah, maka ruh akan mati secara spiritual. 

Untuk setiap zaman, untuk setiap negara, setiap budaya, simbol universal untuk 
kehidupan dan kedamaian adalah pohon. Bahkan PBB lambangnya pun ada unsur 
pohonnya. 

Digambarkan bahwa apapun yang mendukung kehidupan orang Arab berasal dari pohon 
kurma, mulai dari 02-nya, atap rumah, dinding rumah dan kurmanya sebagai makanan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


245 


Pada pohon itu ada yang mendasar, dan ada yang bersifat hiasan. Tidak ada pohon 
kalau tidak ada batangnya. Kalau tidak ada cabangnya tidak apa-apa. Begitu juga 
dengan iman, ada unsur keimanan yang kalau itu tidak ada, maka engkau tidak memiliki 
iman. Kalau tidak ada kalimat syahadat maka tidak ada iman. 

Rasulullah bersabda: Iman itu memiliki tujuh puluh cabang. 

Imam Baihaqy menulis ensiklopedia dari cabang-cabang iman. Ada 16 jilid. 

Akarnya teguh dan dalam. Ini menunjukkan bahwa pohon ini bukan pohon yang muda. 

Rasulullah bersabda: Setiap anak dilahirkan atas fitrah (iman ada dalam DNA-nya). 

Pohon yang punya akar yang dalam dan teguh, maka dia menjadi stabil. Begitu juga 
dengan iman, ketika iman menancap dalam hati, maka dia tidak akan keluar darinya. 

Iman dikalangan umat Islam masih mayoritas. Mereka masih berpuasa di bulan 
Ramadhan. Mereka shalat meskipun kadang-kadang. Mereka masih beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya pada tingkat tertentu. 

Raja Romawi - Hiraklius mengajukan pertanyaan kepada Abu Sofyan, apakah mereka 
yang sudah masuk Islam, ada yang keluar. Abu Sofyan mengatakan bahwa tidak ada 
yang keluar dari Islam. Hiraklius berkata: salah satu tanda agama yang benar adalah 
ketika dia sudah masuk ke dalam hati maka dia tidak akan pergi. 

Shalat Jum'at dan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha masih banyak orangnya. 

Akar yang teguh dan dalam, tidak hanya menstabilkan pohonnya, tapi juga menstabilkan 
tanah yang ada disekitarnya. Iman akan memberikan kekuatan kepada kita, dia akan 
memberikan ketenangan yang kita perlukan, kedamaian yang diperlukan yang datangnya 
dari iman. 

Cabangnya menjulang ke langit. 

• Iman itu tidak bisa disembunyikan. Dia akan bermanifestasi dalam kehidupan. Dia 
akan bermanifestasi dalam akhlak, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana 
kita berkendara. 

• Iman menjadikan kita sebagai contoh. 

• Pohon besar memberi naungan, memberi banyak buah, bermanfaat bagi orang- 
orang disekitarnya. 

Akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit sampai ke surga. Jadi 
masuk surga dengan kalimat La ilaha illallah. 

Berbuah disemua musim. 

Keunikannya: 

• Berbuah disemua musim. Tidak ada pohon dalam kehidupan manusia yang berbuah 
disetiap musim. Pohon iman akan berbuah disetiap musim. Ketika kita putus asa, dia 
akan memberi optimisme; ketika perlu motivasi, dia akan memotivasi; ketika anda 
sedih, dia akan membuat anda bahagia; kalau anda memerlukan sesuatu, pada 
suatu waktu, pada suatu lokasi, maka dia akan memenuhinya. 

• Buahnya bukan cuma satu, tapi bermacam-macam 


246 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tauhidul Hakimiyah - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Tuesday, August 27, 2019 

Istilah ini tidak sepopuler tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa shifat. 
Ada yang mengatakan bahwa tauhid hakimiyah termasuk dalam tauhid rububiyah atau 
tauhid uluhiyah. Rab memiliki tiga makna: (1) pencipta; (2) pemilik; (3) pengatur. Rabbul 
‘alamin artinya yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Makna ini yang 
dijelaskan para ulama dalam menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah ayat kedua. 

Seringkali Rabb hanya diterjemahkan sebagai Tuhan. Kalau kita ingin mengetahui lebih 
jauh makna lebih jauh tentang Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah yang: 
(1) mencipta, (2) memiliki, (3) mengatur alam semesta. 

Allah semesta diciptakan, dimiliki dan diatur oleh Allah. Termasuk didalamnya manusia. 
Yang membuat aturan untuk manusia adalah yang Memiliki dan Menciptakannya. 

Tauhid Hakimiyah dimasukkan dalam Tauhid Uluhiyah karena ini adalah masalah 
ketaatan. Yang penting kita ketahui bahwa Tauhid Hakimiyah adalah mentauhidkan Allah 
SWT dalam hal menetapkan hukum dan perundang-undangan. 

Jika ada hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Allah maka 
tidak wajib ditaati. Bila kita mematuhi aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, 
maka kita melakukan perbuatan syirik. Selama ini kita berpikir bahwa syirik itu adalah 
menyembah berhala, menyembah pohon, percaya dengan jimat, menyembelih binatang 
bukan karena Allah. 

Kalau ada lembaga yang mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, 
maka lembaga itu adalah lembaga yang musyrik. 

Salah satu fungsi anggota DPR adalah membuat peraturan perundang-undangan. Kalau 
aturan tersebut dengan aturan Allah, maka mereka musyrik. Kalau kita tidak setuju, kita 
harus walk-out. Kita sudah masuk da’wah politik. 

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 
enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang 
yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan 
bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan 
dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al- 
A'raaf, 7: 54) 

Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah -lah yang berhak memerintah. 

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang 
kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 
keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia 
telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. Yusuf, 12: 40) 

Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. 

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah- 
daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari 
tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang 
dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dialah Yang Maha cepat hisab-Nya. (Q.S. Ar-Ra'd, 
13: 41) 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang 
ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maaida, 5: 1) 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. 
Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); 
kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang 


INFORMASI KAPUAS 2019 


247 


penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun 
bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu- 
Nya dalam menetapkan keputusan". (Q.S. Al-Kahfi, 18: 26) 

Dan Dia tidak mengambil seorang pun mengambil sekutu-Nya ... 

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman 
kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum 
kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah 
mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) 
penyesatan yang sejauh-jauhnya. (Q.S. An-Nisa, 4: 60) 

Sebab turunnya ayat: Orang Yahudi ingin berhakim kepada Muhammad, tapi orang 
munafik ingin berhakim pada orang Yahudi. Akhirnya mereka berhakim pada dukun. 
Orang yang tidak berhukum pada hukum Allah adalah orang munafik. 

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S. Al-Maidah, 5: 50) 
Pembatal-pembatal keislaman: 

Keempat: berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad SAW lebih 
sempurna atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti: mereka 
yang mengutamakan aturan-aturan thaghut dan. 

Termasuk dalam nomor empat: ■ Aturan buatan manusia lebih utama dari pada syariat 
Islam ■ Syariat Islam tidak tepat untuk abad 21 ■ Islam adalah sebab kemunduran kaum 
Muslimin ■ Islam tidak mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya ■ Hukum 
Allah tidak sesuai lagi dimasa kini 

Penerapan hukum rajam adalah bagi orang yang sudah menikah. Rajam bisa 
dilaksanakan karena dua sebab (1) karena kesaksian; (2) karena pengakuan. Hukuman 
rajam karena kesaksian tidak pernah terjadi, karena saksinya harus melihat, keempatnya 
harus laki-laki. Keempatnya harus sepakat dengan tempatnya. Saksi laki-laki harus 
sepakat waktunya. Keempatnya harus melihat secara pasti dengan mata kepala sendiri, 
kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita. Seperti ember masuk ke dalam 
sumur. 

Orang berzina di Indonesia, cukup taubatan nasuha. Banyak beramal shaleh. 

Allah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. 

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah, 5: 44) 

Kafir disini bukanlah kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya kufur 
nikmat. 

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Maidah, 5: 45) 

Syukur: menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan. 

Penerapan hukum Islam ■ Skala individu ■ Skala keluarga ■ Skala organiasi / lembaga ■ 
Skala pemerintahan 


248 


INFORMASI KAPUAS 2019 



Sosialisasi Program Rujuk Balik Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjuta... 

Pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 
bertempat di Aula Kasongan, Hotel Neo 
Palangka Raya, dilaksanakan kegiatan 
Sosialisasi Program Rujuk Balik (PRB) dan 
Penanganan Pengaduan Fasilitas 
Kesehatan Kesehatan Tingkat Lanjutan 
Mitra BPJS Kesehatan Cabang Palangka 
Raya Tahun 2019. Dalam kegiatan ini 
disampaikan materi oleh Bapak Mukhlis 
Almawan. Setelah presentasi diadakan 
diskusi dan tanya jawab seputar permasalahan PRB dan pengaduan, setelah itu 
dilakukan Quiz untuk melihat sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. 


Tuesday, August 27, 2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


249 










Apa hukum "cryptocurrency" (misalnya Bitcoin) - 
Yasir Qadhi 

Wednesday, August 28, 2019 

Dr. Yasir Qadhi menyimpulkan bahwa untuk saat ini hukum "cryptocurrency" (misalnya 
Bitcoin) sama dengan kegiatan muamalah lain yaitu mubah (dibolehkan). Kesimpulan ini 
diambil oleh Fiqh Council of North America. 


250 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buah dari Pohon Iman - Yasir Qadhi 

Thursday, August 29, 2019 

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. 
(Q.S. Ibrahim, 14: 25) 

Buah dari pohon ini bermacam-macam, tidak cuma satu. Pohonnya berbuah disepanjang 
musim. 

Salah satu buah dari pohon ini adalah iman. Tanpa iman kita tidak akan masuk surga: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga 
Firdaus menjadi tempat tinggal, (Q.S. Al-Kahfi, 18: 107) 

Pohon iman untuk masing-masing orang berbeda. Dia akan mendapatkan ganjaran 
sesuai dengan pohon imannya masing-masing. 

Tingkatan iman. Meskipun hanya memiliki sangat sedikit iman di dalam hatinya, dia akan 
diselamatkan dari neraka (dikeluarkan dari neraka mereka yang di dalam hatinya ada 
iman meskipun hanya sebesar atom atau lebih kecil lagi). Mereka yang tetap dalam 
neraka adalah mereka yang tidak ada imannya. 

Mereka yang melaksanakan rukun Islam dan menghindari dosa besar maka dosa-dosa 
kecilnya akan diampuni. Bila melakukan dosa besar, maka bertaubat sebelum 
meninggal. 

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu 
mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang 
kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (Q.S. An-Nisa, 4: 31) 

Dengan iman, amal saleh akan dibalas Allah: 

Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan 
sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
usahanya dibalasi dengan baik. (Q.S. Al-lsraa', 17: 19) 

Mereka yang tidak memiliki iman, maka amal tidak akan diterima Allah. Mereka yang 
tidak beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasannya di dunia. 
Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. 

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami 
berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan 
mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. (Q.S. Hud, 11: 15) 

Orang beriman, karena imannya akan diampuni. 

Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan 
kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau 
adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik. (Q.S. Al-Mu'minun, 23: 109) 


INFORMASI KAPUAS 2019 


251 


Allah akan melindungi orang-orang yang beriman: 


Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. ... (Q.S. Al-Hajj, 22: 38) 

Semakin bertambah keimananmu maka akan makin mudah kita meningkatkan keimanan 
kita: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka 
diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya ... (Q.S. Yunus, 10: 9) 

Semuanya baik bagi orang beriman: 


Sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin! Sesungguhnya setiap urusannya baginya 
ada kebaikan dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya 
dia diberi dengan sesuatu yang menggembirakan lalu dia bersyukur maka kebaikan 
baginya. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesusahan lalu dia bersabar maka kebaikan 
baginya. (H.R. Muslim) 

Mereka akan diberikan kekuasaan: 

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 
mereka berkuasa dimuka bumi, ... (Q.S. An-Nuur, 24: 55) 

Dalam waktu satu abad, mereka menguasai sebagian dunia. 

Iman memberikan optimisme, kekuatan (jalan keluar): 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (Q.S. Ath-Taalaq, 65: 
2-3) 

Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu: 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. ... (Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11) 

Allah akan meringankan beban kita: 

dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, (Q.S. Ash-Shar, 94: 2) 

Kita mempunyai tujuan hidup 

Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan 
kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah- 
tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam 
gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? (Q.S. Al-An'aam, 6: 122) 
Kehidupan yang baik 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl, 16: 97) 

Digemberikan saat sakaratul maut: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian 
mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka 
dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan 
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Q.S. 
Fussilat, 41: 30) 

Persaudaraan: 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah 
hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujurat, 49: 10) 


252 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mendapat cahaya di akhirat: 

(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang 
cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, ... (Q.S. Al-Hadid, 57: 
12 ) 

Melihat Allah: 

Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah 
mereka melihat (Q.S. Al-Qiyama, 75: 22-23) 

Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) 
Tuhan mereka. (Q.S. Al-Mutaffifin, 85: 15) 

Imam Syafi'i: balasan terbaik bagi orang beriman adalah diangkatnya hijab. 

• Mataharinya iman adalah Our'an dan Sunnah 

• Air untuk menyiram iman adalah amal saleh 

• Predator yang akan memakan iman adalah dosa 


INFORMASI KAPUAS 2019 


253 


Arba'in Nawawi - Hadits ke-21 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc 

Saturday, August 31,2019 

U^iSO _9^>J£i_Hj!-?0 £u IviS £r°J^‘J‘ IviS £i*>jO i_hj'-9iSIu vO.£v-),UJ 

UJo £00 vSliy^iJ UJo,JJ J^S *-9i$ Ulu^Jl^iJI Jl I^U £Oo 1^1 £^3? 

JU: “JJ I^o°o"vUJo.C'^1u jj ^'l9jP ? ’A bu ‘Amr—ada yang menyebut pula 
Abu ‘Amrah—Sufyan bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu , ia berkata, “Aku berkata: Wahai 
Rasulullah katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu 
bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu.” Beliau bersabda, “ Katakanlah: aku 
beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 38] 

Makna Iman 

Kita pernah membahas masalah iman dalam Hadits Jibril. 

Iman menurut bahasa berasal dari: 

• Al-Amnu yang artinya rasa aman 

• At-Tashdiq yang artinya membenarkan / percaya 
Iman menurut istilah: 

• Membenarkan dengan hati 

• Mengucapkan dengan lisan 

• Mengamalkan dengan anggota badan 

Iman tidak cukup hanya dengan percaya. Apa yang kita yakini harus kita ucapkan. Apa 
yang kita ucapkan harus kita amalkan dalam bentuk yang nyata. 

Iblis menjawab: Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali 
hamba-hambamu yang "mukhlis" diantara mereka. 

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada 
Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia 
termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 34) 

Iblis tidak dianggap beriman hanya karena ucapan yang diyakini, dia tidak taat kepada 
Allah. Dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan. 

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: "Semuanya diciptakan oleh Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Zukhruf, 43: 9) 

Apa yang mereka yakini, tidak membuat mereka masuk dalam golongan orang-orang 
yang beriman. 

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari 
kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. (Q.S. 
Al-Baqarah, 2: 8) 

Allah tidak mengakui keimanan mereka karena mereka hanya mengucapkan itu di mulut, 
karena mereka tidak meyakininya dihati. 

Iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah, yang 
paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Malu adalah sebagian dari iman. 
Makna lstiqamah 

• Al-Mustaqim yang artinya lurus 

lstiqamah menurut istilah adalah meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah agama 
yang lurus, agama Islam, tanpa menyimpang sedikitpun ke kanan maupun ke kiri. 
Istigamah menyangkut melakukan seluruh ketaatan kepada Allah baik yang terlihat 


254 


INFORMASI KAPUAS 2019 


maupun tersembunyi dan meninggalkan apa yang terlarang. 

Meninggalkan agama adalah murtad. 

Murtad itu ada dua macam: 

1. Murtad formal, meninggalkan agama secara resmi, pindah agama; 

2. Murtad yang tidak formal atau murtad substansial, agamanya tetap Islam, tapi 
keyakinannya jauh dari agama Islam, meninggalkan hal-hal yang sangat prinsip dari 
ajaran Islam yang oleh para ulama disebut sebagai pembatal keislaman. 

lstiqomah dalam beragama, tidak pernah murtad. lstiqomah dalam hal ketaatan, tidak 
pernah meninggalkan perintah Allah: tetap menuntut ilmu, silaturahim, menjalankan 
shalat lima waktu dan melaksanakan hal-hal sunnah. Melaksanakan perintah Allah dan 
meninggalkan larangannya. 

Qadhi lyad: (1) istiqomah adalah melaksanakan tauhid kepada Allah. Bila dia syirik maka 
dia tidak istiqoman. (2) beriman; (3) tidak menyimpang dari jalan yang lurus; (4) taat 
kepada perintah Allah. 

Beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan mendatangimu (sampai mati). 

Fitnah akhir zaman 

Bersegeralah kalian mengerjakan amal saleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu 
seperti bagian malam yang gelap gulita. Seseorang dipagi hari bisa beriman, akan tetapi 
di sore hari bisa menjadi kafir. Atau di sore hari dia beriman, besok pagi dia kafir. Dia jual 
agamanya dengan dunia. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


255 


Daftar berbagai peraturan yang dicabut dan 
penggantinya oleh Yuniastin 

Sunday, September 01,2019 




256 


INFORMASI KAPUAS 2019 






























































































Hubungan antara perut dan otak 

Monday, September 02, 2019 

Hubungan antara perut dan otak bukan 
sesuatu yang bersifat khayalan; hal ini 
dapat mengaitkan antara kecemasan dan 
masalah perut dan sebaliknya. Pernah 
merasakan "usus seperti disayat-sayat"? 
Apakah ada situasi tertentu yang membuat 
anda "merasa mual"? Pernahkan anda 
merasa ada "kupu-kupu" di perut anda? 
Kita memiliki alasan untuk menggunakan 
ungkapan ini. Saluran pencernaan sensitif 
terhadap emosi. Marah, cemas, sedih, 
kegembiraan - semua perasaan ini (dan perasaan-perasaan lain) dapat mencetuskan 
gejala pada perut. 

Otak memiliki efek langsung pada perut dan usus. Contohnya, memikirkan tentang 
makan dapat mengeluarkan getah lambung sebelum makanan tiba. Hubungan ini 
berlangsung dua arah. Usus yang bermasalah dapat mengirim sinyal ke otak, 
sebagaimana otak yang bermasalah dapat mengirimkan sinyal ke perut. Oleh karena itu, 
perut seseorang atau masalah usus dapat menjadi penyebab atau hasil dari kecemasan, 
stres atau depresi. Hal ini terjadi karena sistem otak dan saluran pencernaan 
berhubungan erat. 

Hal ini dapat dilihat pada kasus dimasa seseorang mengalami masalah saluran 
pencernaan tanpa penyebab fisik yang jelas. Untuk gangguan saluran pencernaan yang 
demikian, sulit untuk mencoba menyembuhkan perut yang bermasalah tanpa 
mempertimbangkan peran stres dan emosi. 

Kesehatan perut dan kecemasan 

Mengingat eratnya interaksi antara perut dan otak, membuat kita mudah untuk 
memahami mengapa anda merasa mual sebelum memberi presentasi, atau merasa 
nyeri usus selama stres. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa kondisi fungsional 
saluran pencernaan dibayangkan atau "semuanya dalam kepala anda." Psikologi 
dikombinasikan dengan faktor fisik untuk menyebabkan nyeri dan gejala usus lainnya. 
Faktor psikososial mempengaruhi fisiologi aktual dari perut, sebagaimana juga gejalanya. 
Dengan kata lain, stres (atau depresi atau faktor psikologis lainnya) dapat menyebabkan 
gerakan dan kontraksi dari saluran pencernaan, membuat peradangan memburuk, atau 
membuat anda lebih rentan terhadap infeksi. 

Sebagai tambahan, penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang dengan gangguan 
saluran pencernaan fungsional merasakan nyeri lebih akut dibandingkan dengan orang 
lain karena otak mereka lebih responsif terhadap sinyal nyeri dari saluran pencernaan. 
Stres dapat membuat nyeri yang sudah ada menjadi lebih buruk. 

Berdasarkan pada pengamatan ini, anda mungkin mengharapkan bahwa paling tidak 
sebagian pasien dengan kondisi saluran pencernaan fungsional mungkin membaik 
dengan terapi untuk mengurangi stres atau terapi cemas atau depresi. Dan tentu saja, 
tinjauan terhadap 13 penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mencoba pendekatan 
berbasis psikologi memiliki perbaikan yang lebih besar dalam gejala pencernaan mereka 
dibandingkan dengan pasien yang hanya menerima terapi pengobatan konvensional. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


257 









Hubungan antara perut dan otak, kecemasan dan 
pencernaan 

Apakah masalah perut atau usus anda - seperti nyeri di ulu hati, keram perut, atau tinja 
cair - berkaitan dengan stres? Perhatikan gejala-gejala stress berikut ini dan diskusikan 
dengan dokter anda. Bersama dokter anda dapat menyusun strategi untuk membantu 
anda berhadapan dengan stresor dalam kehidupan anda, dan juga meringankan 
ketidaknyamanan pada saluran pencernaan anda. Gejala-gejala fisik 

• Otot kaku atau tegang, terutama pada leher dan bahu 

• Sakit kepala 

• Masalah tidur 

• Bergetar atau tremor 

• Kehilangan keinginan terhadap seks 

• Penurunan atau peningkatan berat badan 

• Tidak bisa diam 
Gejala-gejala perilaku 

• Menunda-nunda waktu 

• Mengunyah gigi 

• Kesulitan mengerjakan tugas kantor 

• Perubahan dalam makanan yang anda konsumsi 

• Merokok, atau merokok lebih banyak daripada biasanya 

• Meningkatnya keinginan untuk bersama atau menjauh dari orang lain 

• Seringkali berbicara tentang situasi yang penuh dengan kecemasan 
Gejala-gejala emosional 

• Menangis 

• Merasa kewalahan dengan ketegangan atau tekanan 

• Kesulitan untuk rileks 

• Gugup 

• Mudah marah 

• Depresi 

• Sulit berkonsentrasi 

• Kesulitan untuk mengingat sesuatu 

• Kehilangan rasa humor 

• Penuh dengan keragu-raguan 
Sumber: HEALTHbeat 30 Agustus 2019 


258 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Dari Jalan Kolonel Sugiono ke Ponpes Al-Amin 
Kapuas lewat Jalan Jepang 

Thursday, September 05, 2019 

Perjalanan ini menempuh jarak yang agak lebih panjang dari rute lewat jalan Tambun 
Bungai. Waktu tempuh sekitar 36 menit. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


259 


Catatan Tafsir Nouman Ali Khan tentang Surat 
Al-Baqarah ayat 130 

Thursday, September 05, 2019 

_9iOu |*o,Jo !JI fiO ^3 ^*£ IJ-^GiS^ ^3 !go 

l -9iS UljtAJpG U^U&Su 

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh 
dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di 
akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 130) 

^ 0 J6_— jika ada cenderung, condong atau tertambat pada sesuatu 

Saya mulai dari bagian terakhir IJIj^^J^G U^U^iSu - dan sesungguhnya 

dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Allah berfirman: 

3fi u i5-b£,IJJo '- 9 I 3 JCSGJ fit ]JjiSG lu£(0 IJJo tJ^So/) fiCi UuviSiSG 

^U^jiSjiSOiUuijo^lcjfJ^Tj^u * L 3tu jj o bJcSiA< j'-SiSjl 

Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama 
dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para 
shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah 
teman yang sebaik-baiknya (Q.S. An-Nisaa, 4: 69) 

Allah membagi orang yang diberi nikmat itu ke dalam empat kelompok: 1. Nabi 2. 
Shiddiiqiin 3. Syuhada 4. Orang-orang yang saleh 

Dalam daftar ini, orang-orang saleh berada dalam urutan terakhir. Ibrahim adalah ulul 
azmi, namanya sering diulang-ulang dalam Our’an, beliau merupakan orang tua bagi 
kaum Muslimin, mengapa beliau disebut sebagai orang-orang saleh, bukan masuk dari 
kalangan Nabi? Hal ini karena beliau ingin bersama dengan keturunannya. 

Pada ayat 129, Allah menyebutkan tentang karakteristik Rasul yang akan diutus pada 
akhir zaman. Kemudian pada ayat 130, Allah tidak menyebutkan bahwa barang siapa 
yang berpaling dari ajaran Nabi tersebut maka .... Tapi Allah memberi ungkapan alternatif 
yaitu: 

3 fio\sj°t^to°fijoj^jo^fi - Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim 
Ayat sebelumnya tidak bicara tentang agama Ibrahim, tapi tentang Rasulullah SAW. Jadi 
Allah ingin mengatakan bahwa apa yang Rasulullah SAW bawa adalah agama Ibrahim. 
Jadi siapa yang benci kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama artinya dia 
benci kepada agama Ibrahim. 

Jadi ketika Bani Israil membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sama artinya dia 
benci kepada agama Ibrahim. Mereka yang membenci agama Ibrahim adalah: 

Ijf fio melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, 

Kata bodoh bukan pertama kali muncul. Kata ini pertama kali muncul pada ayat: 
iu3°fi£> ^fi\ \fiu IJ^tjolc*- ... "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang 
bodoh itu telah beriman?"... (Q.S. Al-Baqarah, 2: 13) 

Ucapan ini diucapkan oleh orang-orang munafik dan Bani Israil. Jadi ayat ini 
mengingatkan kembali mereka akan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kata 
ini muncul kembali ketika membicarakan masalah pemindahan kiblat: Uu^ofc 

fiC> UuLmg - Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata ... (Q.S. 
Al-Baqarah, 2: 142) 

artinya light (ringan). Mudah menerima pendapat yang satu, kemudian 
menerima pendapat yang lain tanpa banyak berpikir. Teguh, kritis dan mengambil 
kesimpulan serta tidak berpindah kepada kesimpulan lain kecuali ada bukti yang jelas, ini 
adalah lawan dari bodoh. 

Impulsive consumer adalah terjemah bahasa Arab klasik untuk 
Bentuk lain - adalah menganggap diri lemah, tidak berdaya 


260 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Arti lain adalah meletakkan diri dalam kegelapan dan menolak untuk berpikir. Takut 
berpikir, takut belajar. Orang Yahudi mempercayai Rabi secara membabi buta (taqlid 
buta). 

Ada yang menterjemahkan “sufaha” dengan menghancurkan diri sendiri karena kurang 
berpikir, baikdidunia maupun di akhirat. 

Ibrahim mengajarkan “basic decency”. Kita kembali ke normal. Ketika biasa minum soda, 
pepsi, maka minum air mineral jadi aneh. 

Kalau kita makan yang tidak alami, maka enaknya segera dirasakan, tapi efek 
sampingnya belakangan. 

I JjovsT - dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia 
Selama ini Bani Israil merasa bahwa mereka adalah umat pilihan. Allah mengingatkan 
bahwa mereka jadi umat pilihan karena mengikuti Ibrahim, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Yusuf ketika di dalam penjara: 

3 ) 0 v£°o ^JblvkSiS IvjfoiS," v ■ Dan aku pengikut agama bapak-bapakku 

yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub ... (Q.S. Yusuf, 12: 38) 

Karena Ibrahim banyak ujiannya, maka Allah mengajarkan bahwa setiap ujian adalah 
pelajaran. Itulah sebabnya “ibtila” artinya ujian dan nikmat pada saat bersamaan. Ibrahim 
mendapat ujian yang luar biasa dan beliau mendapat karunia yang luar biasa juga. 

Itulah sebabnya umat ini banyak mendapat ujian. Karena orang yang dipilih akan diuji. 

^JuvJjJCiOjO 3 vuAj.- 

U^lvjiSu 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 155) 

Kata memilih dalam bahasa Arab selain “istifa” adalah “ijtiba” atau “ikhtiyar”. “Istifa” 
berasal dari kata “shafwa” yang artinya suci. “Istifa” dapat berarti seseorang itu dipilih 
karena kesucian yang dimilikinya. Bisa juga berarti pilihan tersebut tidak dipengaruhi oleh 
orang lain. Misalnya kita memilih sendiri baju dan lain-lain. 

IJJo^V/JksO'o/o-J 3 ^'lJoU.- Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari 
malaikat dan dari manusia; (Q.S. Al-Hajj, 22: 75) 

Kalau Allah memilih Ibrahim, mengapa kamu meributkan ketika Allah memilih 
Muhammad SAW. 

- dalam bentuk lampau, karena memang ini terjadi pada masa lalu. 
Kemudian \iiS IJ^oIsI mengapa di dunia? Karena Allah ingin agar umat manusia 
mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim selama hidup di dunia. 
Pelajaran berharga dari Ibrahim adalah: Hidup ini adalah ujian. 

- dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar 

termasuk orang-orang yang saleh 

Jadi orang-orang yang lulus dari ujian dalam kehidupan dunia maka akan bersama 
dengan orang-orang saleh di akhirat. 

Kalimat ini dalam bentuk “jumlah ismiyah” yang menggambarkan bahwa ketentuan ini 
bersifat permanen. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


261 


Kafir dan Musyrik - Ustadz Abrar Harun 

Saturday, September 07, 2019 

J J I Ks£3l IJJo ^ <- 9 fo 03J3I J>fo UJo Jl <S£v UJI<- 9 jiSO 

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Q.S. Ali Imran, 3: 32) 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim, 14: 7) 

Perbuatan-perbuatan syirik: 


• Waktu pengantenan tapi memberi sesajen untuk jin 

• Menaruh jimat pada badan 

Syirik khafi : ketika dia melakukan sesuatu, dia kehilangan ikhlas. Pemahaman ikhlas 
yang paling gampang: memberi sesuatu karena ingin diperhatikan oleh orang lain. Ikhlas 
itu seperti orang buang air besar yang tidak mengenang apa yang sudah dikeluarkan. 
Allah tidak akan melihat pada orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian tersebut. 
Apa yang kita lakukan tidak diperhitungkan Allah SWT. 

Syirik kecil: riya. Ketika shalat sendiri cepat. Kalau sudah dilihat orang lain, lebih lambat 
daripada biasa. 

Ketika kita melakukan syirik kecil, akan menghantarkan pada syirik besar. Syirik akan 
membatalkan amal. 

Kitab Ma'alim Fi Thariq: syirik itu ada 3: ketika berdo'a kepada Allah melalui para wali; 
berdo'a kepada Allah, Allah bersanding dengan yang lain; berdo'a kepada Allah, Allah 
bersama yang lain. 

Jo^u Uoli_j iJ _£- > !34 JJ?<-SO I^>u3l Uv$<>3 J 3U?<-SO IlWj Jl 3 1 ^ 

JJiiSu U^iSu 13 U 3 I IajI Ou^livS £ ?JJ vlu 3 j°v^CiI 3^0,° Jl 

Jvj30 


Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap 
orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan 
sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang 
yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". 
Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) 
terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 
menymbongkan diri. (Q.S. Al-Maidah, 5: 82) 


lols lu4jJ°o^3o,^>ij\3v°Jlw'UJbTj 4 P i so'JoV £ ST v Tj 1 s 1 o ... Sesungguhnya 


aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak 
dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (Q.S. 
Ibrahim, 14: 22) 


iSl iiSol IJiiSO 1,003! Jl 0(33 J3I jl£of 3^33 J3I loJojuI3LH-V&3 1 ^ 3JJJKJjiSO £ilv Ui Sfi 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 
"Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang 
kafir siksaan yang pedih. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 104) 


3 JT ojjl.9 p\ J^So^ j J vP_£j|0 £ !o IJo jj |0£ 3 Uvu^j 3ljl-93b JJ ^JcsJ Jlo £Oo 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. (Q.S. Al-lsra, 17: 36) 


3 I 0 £ 0 ^ 0,0 1JI o^3^u ju J^3l 'J*!-? IJuSoT^lS !-JfoJ£3l JJp po IJo^oTc^^O/OvS 3 ^ 'Jh—' 
3_j>—*^£ " ' *— 9 jo £J*o,o ijl o£.}J3l *—93^£^4 I3 ,of ,oJiJo i^ioIoJjO £ ?JJ Uoi-S ijl o£3J3l (y^iitu) 


262 


INFORMASI KAPUAS 2019 


orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat, dan 
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu 
bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. (Q.S. Ibrahim, 14: 3) 
iJsT l<-SoT UuviS iJJ 3 vg1gJ SOij^lzJJpSpOiSO iS^GiSG £.J<SOG fiCi 2.JfviSvPG £ 

i J J b°o(s Ig°<S£j'-9°g ^-9 Jf 3 ^\o \ J Jo" ^~9sJ Hai Nabi, katakanlah kepada 

isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya 
mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab, 33: 59) 

Tanya Jawab: 

Masjid Dhirar 

^IJiiSG v<SG U^JpGiSG JpO UJo 

3JGP3J 0 pO i 3 vJ 1 ~ 3 J^S£.Jp-®g !g Lpg^ IJI IJ^g^g^s ^ 3 ^JJ° !o o f° JJb*_^ 3 G Dan 
(di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk 
menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk 
memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang 
yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya 
bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa 
sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (Q.S. At-Taubah, 9: 
107) 

J)TJgJJI£jIv T|°uT ^ J) J Jfi G3i«G3l 3 JJg 133 J 3 I \ p p\ G->£JJ JI^s^Ig >-9iS 
JjJ S'-r'^p 3lG IJJo 3 jg° 3 J° Jl GJggIjO fiij \tp\Jdp ijiiiStsT 0 lo IJJo £'-® 3 j 

j^s^ Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu 
belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke 
dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan 
mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang". (Q.S. Al-Hujurat, 49: 14) 

\dp\ \Jp3pOSO IJoiSG I^031 v UJ °^9ju^3 Jp_4>i° Jp <5jgTv 3I 3cJ 0 P3l ^IpS^Jpp 3^0'-^u iJ 9p 
G^viSJJJJo/ I 3 JCSJ 0 J 3 IJ l _y 3 b l _ 93 o Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu 
hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka 
pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Hujurat, 49: 15) 

Iman akan subur kalau orang memiliki kepekaan sosial. 


— -J> o — J» J» J» lU — ^ O — = _a _a O LU e_ o ^ ^ J> .» — m J - i9 

Jl *SjlJ gGiSIgo,*» IJJjjs '—*G3^ i3J3*—'P.P !JI Ig G(3-b£ i3J3gO^> 3^JJ^ £Jj?r° 


Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal 
keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah, 9: 110) 


INFORMASI KAPUAS 2019 


263 


Kabut asap di Bandara Syamsudin Noor 

Thursday, September 12, 2019 



Saat menunggu di Bandara Syamsudin Noor pada hari Kamis, 12 September 2019 
sekitar pukul 05.45 WITA, kabu asap makin tebal dan agak menyesakkan nafas. 


264 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas ikut Festival 
Ekonomi Syariah di Ba... 


Saturday, September 14, 2019 



Bapak Giyar (kanan) bincang-bincang 
dengan Bapak Wuryanto (kiri) dari Bank 
Indonesia 

Pada hari Kamis-Sabtu, 12-14 September 
2019 bertempat di Duta Mali, Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, dilaksanakan kegiatan 
Festival Ekonomi Syariah untuk kawasan 
Indonesia Timur. Bapak Giyar, S.Pd selaku 
bendaraha Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas menghadiri pertemuan tersebut. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


265 

















Lokalatih dan Simulasi Pelayanan Kesehatan 
Saat Darurat Palang Mera... 

Thursday, September 19, 2019 

Pada hari Senin - Jum'at, 16-20 September 2019 bertempat di Hotel Grand Mercure 
Yogyakarta dan Pusdiklat Palang Merah Indonesia Provinsi Yogyakarta dilaksanakan 
kegiatan Lokalatih dan Simulasi Pelayanan Kesehatan Saat Darurat Palang Merah 
Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dengan 
dukungan dana dari International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC). 

Kegiatan ini diikuti oleh 22 orang staf Palang Merah Indonesia tingkat provinsi dan 
kabupaten se-lndonesia. Para narasumber berasal dari PMI Pusat, PMI Kabupaten 
Bantul, PMI Kota Bogor, PMI Kabupaten Wonogiri dan PMI Kabupaten Kapuas. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses adaptasi pelatihan Public Health in 
Emergency yang pernah diselenggarakan oleh IFRC. 


266 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Shalat Minta Hujan (lstisqa) di Kuala Kapuas 


Thursday, September 19, 2019 



Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 


Shalat Istisqa di Masjid Agung Al- 
Mukarram Amanah Pada hari Kamis, 19 
September 2019 bertempat di halaman 
Masjid Al-Mukarram Amanah, Jalan 
Tambun Bungai, Kuala Kapuas, Kalimantan 
Tengah dilaksanakan kegiatan Shalat 
lstisqa. Kegiatan ini merupakan tindak 
lanjut dari himbauan Gubernur Kalimantan 
Tengah dan Bupati Kapuas. Kegiatan ini 
dihadiri oleh Bupati Kapuas. Shalat lstisqa 
dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Al- 
Mukarram Amanah, K.H. Ahmad Fauzi. 
Khutbah Shalat lstisqa disampaikan oleh 
Kapuas, K.H. Nurani Sarji. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


267 




Bentuk jantung dipengaruhi oleh emosi 

Wednesday, September 25, 2019 

X 

Sandeep Jauhar dalam presentasi ini menjelaskan bahwa ada kelainan jantung yang 
disebut sebagai "kardiomiopati takotsubo" atau "sindrom patah hati". Saat menderita 
kelainan ini, bentuk jantung pasien berubah menyerupai bentuk dari "takotsubo" (pot 
jepang). Kondisi ini terjadi karena jantung mengalami pelemahan secara cepat akibat 
stres atau kesedihan seperti sesudah putus pacar atau meninggalnya orang yang 
dicintai. 


268 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Hikmah terlambatnya keberangkatan pesawat 
Lion Air 


Thursday, September 26, 2019 

Pada hari Ahad, 22 September 2019, saya dijadwalkan terbang dari Yogyakarta ke 
Makassar dengan Pesawat Lion Air (JT0640K) waktu naik pesawat 15.45 WIB, kemudian 
dari Makassar ke Banjarmasin dengan pesawat Lion Air (JT0523K) dengan waktu naik 
pesawat 19.25 WITA. 

Saya baru "take off" dari Yogyakarta pada pukul 18.30 WIB, padahal pada jam yang 
sama, pesawat dari Makassar sudah mulai memasukkan penumpang. Ketika saya 
sampai di Makassar, pesawat ke Banjarmasin sudah berangkat. 

Kami diinapkan di Hotel Dalton, dekat Bandara Internasional Hasanuddin. Kesempatan 
ini saya gunakan untuk mengunjungi keluarga di Makassar. 

Keesokan harinya, Senin, 23 September 2019 kami diberangkatkan dengan pesawat 
Lion Air ke Balikpapan. Di bandara saya sempat memanfaatkan voucher Indihome untuk 
menikmati Blue Lounge yang ada di bandara tersebut. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


269 


Jalan lstiqamah (1) - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Saturday, September 28, 2019 

Masih dalam pembahasan Arba'in Nawawi ke-21 


• Menuntut Ilmu 

Syaikh Muhammad Hassan: tidak ada suatu amal ibadahpun di zaman ini yang lebih 
besar keutamaannya daripada menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu. 

Syaikh Yusuf Oardhawi dalam buku Rasul dan Ilmu: dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu 
yang paling utama adalah ilmu agama, sebab dengan ilmu agama itu manusia mengenal 
akan dirinya, mengenal akan tuhannya, manusia mengetahui tujuan hidupnya, 
mengungkap jalan hidupnya, dia mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang 
hamba dan ilmu-ilmu lainnya, setiap ilmu yang dapat membimbing manusia pada 
kebenaran, atau mendekatkan manusia pada kebaikan, atau dapat memberi 
kemaslahatan atau hakikat yang dapat mencegah manusia dari kerusakan. 

Dalam ilmu agama yang paling utama adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. 

Wasiat Abu Darda': jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang senantiasa 
mencari ilmu atau paling tidak orang yang paling suka mendengarkan ilmu. Jangan jadi 
orang yang keempat yaitu tidak berilmu, tidak menuntut ilmu dan tidak mendengar ilmu, 
dia akan binasa. 

Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan 
memfaqihkannya (mengerti) dalam agama. Orang yang Allah tidak kehendaki kebaikan 
padanya, maka dia tidak mengerti agama. 

Fiqih dalam agama: 

1. Orang yang mengenal dirinya. Pepatah: celakalah orang yang tidak mengenal 
kadar dirinya. Contohnya adalah Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun di 
luar Mesir akan bermunculan. Celakanya mereka tidak mengenal kalau dirinya 
Fir'aun. "Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa dia diciptakan dari nutfah, 
kemudian dia menjadi penentang yang nyata?" 

2. Orang yang mengenal siapa Tuhannya. Tidak sedikit manusia yang menuhankan 
jabatan, uang, dunia, makhluk? Itulah sebabnya mengenal Allah sangat penting. 

3. Mengenal agama. Tidak semua orang yang berbicara saya Muslim mengerti 
agama. KTP-nya Islam tapi tidak mengenal agama. Kita sampai pada zaman 
dimana manusia tidak mengenal Islam kecuali namanya. Dalam seminar 
kesalahpahaman Barat terhadap Islam, disebutkan bahwa salah satu penyebabnya 
adalah kesalahpahaman kaum Muslimin terhadap agamanya. 

4. Mengenal tujuan hidupnya. Ada yang menganggap bahwa tujuan hidup mereka 
cuma berfoya-foya, melampiaskan nafsu, melampiaskan syahwat. Orang yang fikih 
dalam agama mengenal ayat Allah yang berbunyi: "Tidaklah aku ciptakanjin 
manusia kecuali untuk beribadah kepadaku" 

5. Mengenal kewajibannya sebagai seorang hamba. Dia tidak hanya menuntut hak. 

Hai Mu'adz tahukah engkau apakah hak Allah yang harus ditunaikan hamba dan 
hak hamba yang wajib ditunaikan Allah. Hak Allah terhadap hamba adalah tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. 

6. Mengenal kebenaran dan kebatilan. Tidak ada kebenaran yang relatif. Ada syubhat 
dalam perkataan bahwa hanya Allah yang mengenal kebenaran. Kebenaran itu juga 
diketahui oleh manusia melalui firman Allah yang disampaikan oleh rasulnya. Ya 
Allah perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar dan berilah 
kami kekuatan untuk mengikutinya. ... 


270 


INFORMASI KAPUAS 2019 


7. Mengenal jalan Allah dan jalan setan. Dalam Shalat kita membaca Al-Fatihah. Kita 
membaca: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang- 
orang yang engkau beri nikmat kepadanya yaitu para Nabi, para Shiddiqin, para 
syuhada dan orang-orang yang shalih. Jadi ada jalan para Nabi dan jalan orang 
biasa (Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin). Manusia yang berada di garis terdepan 
dalam golongan Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin adalah para sahabat. 

Ibnu Mas'ud - mengapa para sahabat menjadi manusia terbaik. Kalau mau mencontoh, 
maka contohlah mereka karena mereka sudah mati. Mereka adalah generasi terbaik dari 
umatnya. Karena para sahabat adalah mereka hatinya paling bersih, ilmu palingnya 
paling dalam, taqallubnya paling sedikit, Allah memilih mereka untuk menyertai Nabi 
untuk mendirikan agamnya, ikutlilah langkah mereka, berpegang teguhlah kalian dengan 
akhlak dan pribadi mereka, karena mereka berada di jalan Allah. 

• Bergaul dengan orang-orang yang shalih 

Ada sahabat yang seperti obat - diperlukan seperlunya. Ada sahabat yang seperti 
makanan, yang senantiasa diperlukan. 

Secara bahasa shalih artinya baik. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang- 
orang yang shalih. Secara istilah, shalih adalah orang yang menunaikan hak Allah dan 
hak manusia. Jadi tidak ada istilah kafir dan shalih. Kafir pasti tidak shalih. 

Jangan terjebak dengan paham dualisme yang memisahkan antara jiwa dan raga (fisik 
dan ruh). Mereka mengatakan fisiknya bisa berbuat maksiat tapi hatinya baik seperti 
koruptor yang dermawan, PSK yang shalih. Nggak apa-apa pakaiannya seadanya, yang 
penting artinya bersih. Ini semua tidak benar. Tidak mungkin orang musyrik disebut 
shalih karena dia menyekutukan Allah. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


271 


Brosur Seminar Kesehatan Haji 


Sunday, September 29, 2019 



terdapat di brosur. 


Insya Allah akan diadakan lagi Seminar Kesehatan Haji 
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kesehatan Haji 
Indonesia (AKHI) Cabang Kabupaten Kapuas pada hari 
Ahad, 20 Oktober 2019. 

Seminar ini menghadirkan Bapak Wakil Bupati Kapuas 
Drs. H. M. Nafiah Ibnor, MM , Ketua AKHI Cabang 
Kabupaten Kapuas dr. Muhammad Ichsan S. SpS, 
Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI dr. Melzan 
Dharmayuli, MHM dan beberapa narasumber lain yang 
berkompeten di bidang kesehatan haji. 

Seminar ini merupakan salah satu pertimbangan untuk 
seleksi calon petugas kesehatan haji dan sangat 
bermanfaat untuk calon jamaah haji agar dapat 
melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat dan 
bugar. 

Pendaftaran seminar silakan menghubungi kontak yang 


272 


INFORMASI KAPUAS 2019 






One Day with Our'an - Al-Amin Kapuas 

Monday, September 30, 2019 

Pada hari Sabtu, 28 September 2019 bertempat di Gedung Serba Guna Al-Amin Kapuas 
dilaksanakan kegiatan One Day with Our'an. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswa sekolah 
dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas se-Kuala 
Kapuas dan sekitarnya. Ada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan ada 
kegiatan yang dilaksanakan secara terpisah antara siswa-siswi sekolah dan sekolah 
lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas. 

Narasumber kegiatan ini adalah para guru dan pembina Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. 
Cuplikan video diatas menggambarkan kegiatan Tafsir Our'an Surat Yusuf. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


273 


Penyambutan Tim Surveyor Akreditasi Rumah 
Sakit di Rumah Jabatan Bu... 


Monday, September 30, 2019 

Pada hari Ahad, 29 September 2019 bertempat di rumah jabatan Bupati Kapuas 
dilaksanakan kegiatan penyambutan Tim Surveyor RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas. Penyambutan dilakukan oleh Wakil Bupati Kapuas. Adapun 
Tim Surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang disambut adalah: 

1. Dr. dr. Purwadi, SSt Mk, MS, MARS 

2. H. Akhmad Zarkasi, S.Kep, Ners, M.Kes 

3. dr. Cindererla A.N. Rieuwpassa, Sp.OG (K) 

4. dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, Sp.OG (K), MM 


274 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Penyambutan Tim Surveyor Akreditasi RSUD dr. 
H. Soemarno Sosroatmod... 

Monday, September 30, 2019 

Pada hari Senin, 30 September 2019 bertempat di halaman parkir RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dilaksanakan kegiatan penyambutan Tim 
Surveyor Akreditasi Rumah Sakit. Tim Surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit 
(KARS) yang datang adalah: 

1. Dr. dr. Purwadi, SSt Mk, MS., MARS 

2. H. Ahmad Zarkasi, S.Kep., Ners, M.Kes 

3. dr. Cinderela A. N. Rieuwpassa, Sp.OG (K) 

4. dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, Sp.OG (K) 

Penyambutan dilakukan dengan prosesi Pantan Bahalai dimana ketua tim akreditasi 
melepaskan ikatan kain yang diletakkan dalam gerbang kecil. Setelah itu tim surveyor 
diberi pupur oleh Putri Pariwisata. Setelah itu tim disambut dengan tari penyambutan 
yang dibawakan oleh Sanggar Tari Tingang Menteng Panunjung Tarung. Setelah itu tim 
menyempatkan diri untuk foto bareng dengan para penari. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


275 


Pembukaan dan presentasi direktur pada survei 
akreditasi rumah sakit 


Wednesday, October 02, 2019 

Pembukaan survei akreditasi rumah sakit dan presentasi direktur ini dilaksanakan pada 
hari Senin, 30 September 2019 di aula RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala 
Kapuas, Kalimantan Tengah. Presentasi dibawakan oleh dr. Agus Waluyo, MM. 


276 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Antang Archery Kapuas - Kapuas TV 

Monday, October 07, 2019 

• Usia : 1 tahun 

• Ketua : Muhammad Hafis 

• Jumlah anggota : 19 orang 

• Nama sebelumnya : Uhud Archery 

• Lokasi latihan : halaman Telkom Kuala Kapuas, Jalan Tambun Bungai, Kuala 
Kapuas, Kalimantan Tengah. 

• Waktu latihan : Senin - Sabtu: 15.30 - 17.00 WIB. Ahad: pagi dan 15.30 - 17.00 WIB. 

• Terbuka untuk umum 


INFORMASI KAPUAS 2019 


277 


Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan 
berkunjung ke Ponpes Al-Ami... 


Wednesday, October 09, 2019 



Pada hari Selasa, 8 Oktober 2019, Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas mendapat 
kunjungan dari staf Kementerian Kelautan 
dan Perikanan yang didampingi oleh staf 
Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan 
Tengah serta Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Kapuas dalam 
monitoring pemanfaatan kolam bioflok. 

Menurut staf kementerian kelautan, 
pengelolaa bioflog di Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas cukup baik. Tempat-tempat 
lain yang mendapatkan bantuan yang 
sama, sudah tidak lagi menggunakan 
bioflok. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Pak Giyar 


278 


INFORMASI KAPUAS 2019 











Direktur baru Bank Indonesia Palangka Raya 
kunjungi Pondok Pesantre... 


Wednesday, October 09, 2019 



Pada hari Rabu, 9 Oktober 2019, direktur 
baru Bank Indonesia Palangka Raya 
berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Amin 
Kapuas. Beliau melakukan peninjauan 
terhadap kolam pembimbitan bantuan 
Program Sosial Bank Indonesia. 

Foto dan berita dikirim oleh Pak Giyar 


INFORMASI KAPUAS 2019 


279 








Penyerahan bantuan dari Prokami Muda 
Nasional untuk Manggala Agni K... 

Wednesday, October 09, 2019 




Pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 bertempat 
di kantor Manggala Agni DAOPS Kapuas, 
Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan 
penyerahan bantuan dari Prokami Muda 
Nasional. Bantuan ini disalurkan melalui 
Prokami Muda Kalimantan Tengah yang 
diwakili oleh dr. Tri Setyautami, MPHM 
(Kepala Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Prokami Kalimantan 
Tengah) dan Ibu Nurhikmah, S.Si.T, MPH 
(Prokami Kalimantan Selatan). 



280 


INFORMASI KAPUAS 2019 





















Dinas Kesehatan Tanah Laut belajar tentang 
PSC 119 ke Dinas Kesehat... 


Wednesday, October 09, 2019 



Pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 bertempat 
di aula Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas dilaksanakan kegiatan Studi 
Banding Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tanah Laut, Kalimantan Selatan ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas, Kalimantan 
Tengah. Topik yang ingin dipelajari adalah 
masalah Public Safety Center (PSC) 119. 
Kabupaten Tanah Laut masih belum 
memiliki tim PSC 119. Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kapuas sudah mengelola PSC 
119 sejak tahun 2017. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


281 


















IDI Kapuas selenggarakan Update in 
Hypertension and Diabetes Mellitus 


Sunday, October 13, 2019 



Pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 
bertempat di aula Bappeda Kabupaten 
Kapuas dilaksanakan Pertemuan Rutin IDI 
Cabang Kapuas dan Mini Simposium 
dengan tema "Update in Hypertension and 
Diabetes Mellitus. Kegiatan ini diikuti oleh 
seluruh anggota IDI Cabang Kapuas. 
Adapun narasumber dalam pertemuan ini 
adalah: 


• dr. Gusti Hariyadi Maulana, M.Sc, Sp.PD - KGH 

• dr. Nanang Miftah Fajari, Sp.PD-KEMD, Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes, 
SMF Ilmu Penyakit Dalam RS Ulin - FK ULM Banjarmasin 


282 


INFORMASI KAPUAS 2019 







Materi Seminar Kesehatan Haji 2019 


Berikut ini materi Seminar Kesehatan Haji 
yang diselenggarakan oleh Asosisasi 
Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) Cabang 
Kabupaten Kapuas di Aula Bappeda Kab. 
Kapuas hari Ahad, 20 Oktober 2019. 

1. kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 
kabupaten kapuas 

2. penyelenggaraan kesehatan haji 

3. Stroke, Bisakah dicegah? 

4. Sinergi PPIH-TKHI dalam memberikan 

pelayanan yang SHAR'I 

5. komunikasi persuasif bagi TKHI berbasis NLP dan Hypnotheraphy 

6. Asuhan keperawatan pada jamaah di kloter & KKHI 



INFORMASI KAPUAS 2019 


283 





RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala 
Kapuas raih akreditasi madya 


Tuesday, October 22, 2019 



Pada tanggal 30 September - 3 Oktober 
2019 yang lalu, RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas disurvei oleh 
Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Pada 
tanggal 17 Oktober 2019, Komisi Akreditasi 
Rumah Sakit menyatakan bahwa RSUD dr. 
H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 
lulus akreditasi rumah sakit tingkat Madya 
(bintang tiga). 


284 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Muffin - DAPOER.OTA 

Wednesday, October23, 2019 



Muffin Rp 20.000 satu box (isi 6). Varian 
rasa keju, chocochip, almont, boleh 
campur. Pengantaran mulai jam 1 siang. 
Bebas ongkos kirim di sekitar Kecamatan 
Selat (Kuala Kapuas). Yang berminat 
silakan pesan ke nomor WA berikut ini: 
+6282354990876 



INFORMASI KAPUAS 2019 


285 















Salad Buah - DAPOER.OTA 

Wednesday, October23, 2019 



aneka 

buahnya 




mantap 

saosnya 


manis 

kecut 

rasanya 


mau yg seger seger ???. 

Cobain deh ini... 

SALAD BUAH 

by DAPOER.QTA 


harga 

cup S 10.000 
cup M 15.000 

kaP aaS ^ CU P L 25 000 


pemesanan: 082354990876 


286 INFORMASI KAPUAS 2019 











Bolu Gulung Pelangi - DAPOER.OTA 

Wednesday, October23, 2019 



Bolu Gulung Pelangi. Bebas ongkos kirim 
di Kecamatan Selat (Kuala Kapuas). 
Pengantaran mulai siang. Yang berminat 
bisa WA ke nomor berikut: 0823-5499- 
0876. 




INFORMASI KAPUAS 2019 


287 


























Yusuf berdakwah di penjara - Dr. Hisham Al- 
Awadi 


Friday, October25, 2019 

Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah 
salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras 
anggur". Dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa 
roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung". Berikanlah kepada kami tabirnya; 
sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan 
mimpi). (Q.S. Yusuf, 12: 36) 

Yusuf tidak dimasukkan ke dalam sel yang sendirian. Dia bisa bergaul dengan orang lain. 
Allah mengkhususkan dua orang pemuda ini karena terkait dengan pembebasannya dan 
tafsir mimpi. 

Mengapa Yusuf lebih banyak bicara di penjara? 


Di dalam penjara kita melihat Yusuf lebih banyak bicara. Ketika bersama dengan 
saudaranya, dia banyak diam. Ketika bersama dengan Bapaknya dia hanya bicara 
singkat karena dia sedang dalam tahap mendengar dan belajar. Ketika dia menjadi 
budak, dia diam karena dia tidak ingin kembali ke Palestina. Di istana, dia bicara singkat 
karena dia sangat sibuk. 

Ada yang mengatakan bahwa sekarang dia bicara karena dia adalah seorang Nabi. Jadi 
sekarang merupakan tugas baginya untuk bicara. Alasan lain adalah kondisi di penjara 
lebih kondusif baginya untuk bicara dibandingkan dengan kondisi di istana. 

Di istana, tuannya sibuk. Istri tuannya berusaha untuk merayunya, sehingga tidak pas 
baginya untuk mengajak mereka kepada Allah. 

Di penjara, orang-orangnya ada yang depresi, ada yang akan digantung pada hari 
berikutnya, orang-orangnya lebih bisa menerima, umur mereka rata-rata sama, orang 
yang mungkin juga merupakan budak sebagaimana dirinya, dan berbagai kondisi yang 
membuat mereka mudah menerima dakwah. 

Dakwah memang merupakan kewajiban, tapi kita harus melihat kondisi kapan dakwah itu 
tepat untuk disampaikan. Kadang-kadang orang tidak akan mendengar tapi melihat, 
pada saat seperti itu anda bertindak. Kadang-kadang orang tidak akan mendengar, tapi 
mereka akan membaca, maka anda menulis. Kadang-kadang orang tidak mau 
mendengar karena mereka marah, misalnya 9/11 maka pada waktu itu anda diam dan 
setelah situasinya mereda barulah anda berbicara. 

Apa yang membuat kedua orang pemuda itu datang ke Yusuf? 

Kedua pemuda itu sudah memperhatikan Yusuf sejak lama. 

Ingat kisah Yusuf yang menceritakan mimpinya kepada ayahnya (Ya'qub). Dia mengenal 
ayahnya, dia mempercayai ayahnya, dia mencintai ayahnya. Itulah sebabnya dia 
menceritakan mimpinya kepada ayahnya. 


288 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Anda tidak akan pergi ke jalan, kemudian menceritakan mimpi anda kepada orang yang 
anda temui di jalan. 

Kedua pemuda tersebut memperhatikan Yusuf, berinteraksi dengannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Setelah merasa yakin dengan kepribadiannya, maka mereka 
mempercayakan penafsiran mimpi itu kepadanya. 

Da'wah harus diawali dengan membangun kepercayaan dengan masyarakat dimana kita 
tinggal didalamnya. Saya tidak akan bisa mengajak masyarakat pada Islam kalau saya 
dianggap sebagai seorang teroris. Karena secara psikologis orang tidak ingin mendengar 
saya. Saya harus menunjukkan bahwa saya adalah orang yang memiliki perhatian 
kepada masyarakat, saya adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi masyarakat, 
saya bukan teroris, saya tidak menganjurkan penggunaan kekerasan, itu semua perlu 
waktu. 

Yusuf tidak melakukannya dengan membuat pamflet dan menyebarkan dibawah pintu sel 
tahanan. Beliau tidak banyak bicara. Beliau berbuat. Itulah sebabnya, pada akhirnya 
mereka mengatakan: 

... kami melihat engkau sebagai orang yang baik. (Q.S. Yusuf, 12: 36) 

Mereka tidak bilang bahwa beliau adalah orang yang tampan, orang yang enak untuk 
dilihat. Sekarang mereka melihat beliau dari sudut pandang yang bukan dari aspek 
keindahan. Mereka melihat pada perilaku, kesopanan, dan keterusterangan. 

Yusuf tidak hanya orang yang rajin ibadah, tapi beliau adalah orang yang disukai, mudah 
bersosialisasi, yang berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai macam agama. Yusuf 
akan mengunjungi orang-orang yang depresi. Beliau berusaha untuk menenangkan 
mereka dan menyembuhkan mereka. Kalau ada tahanan yang sakit, beliau akan 
mengunjunginya. Yusuf membangun rasa hormat. Rasa hormat ditunjukkan oleh 
kedatangan kedua pemuda yang mengakui bahwa beliau adalah orang yang baik. 

Menjadi Muslim yang rajin ibadah saja hanya akan memberi manfaat kepada diri sendiri. 
Kita juga harus membangun kepribadian yang menyenangkan, kepribadian yang ramah, 
yang pada akhirnya akan dihormati oleh masyarakat, baik mereka Yahudi, Kristen, 
Hindu, Budha, bahkan Atheis. 

Itulah sebabnya Rasulullah bersabda: 

Jika seseorang melamar, kemudian kamu senang dengan agama dan akhlaknya, 
nikahkan anak perempuanmu dengannya. 

Dalam hadits ini Rasulullah membedakan antara agama dan akhlak. Akhlak adalah apa 
yang akan didapatkan oleh istri dari suaminya, bukan agamanya. Memang seharusnya 
ada hubungan, tapi tidak selalu yang satu berkorelasi dengan yang lain. 

Ada kisah nyata dimana seorang istri mengeluhkan suaminya yang relijius tapi pelit. Dia 
tidak mau membelikan istrinya es krim, Mc Donald. Ketika istrinya minta dibelikan celana 
panjang, suaminya bilang menunggu kalau ada "sale" (obral). Sang istri mengeluh pada 
ibunya. Ibunya bicara pada suaminya. Suaminya mengatakan kepada istrinya: Ingat, dulu 
waktu saya melamar, kamu menanyakan kepada saya tentang agama saya. Saya 


INFORMASI KAPUAS 2019 


289 


sampaikan kepada kamu bahwa saya shalat, saya puasa dan saya pergi haji. Kamu tidak 
menanyakan akhlak saya. Kalau kamu tanya, maka saya akan jawab bahwa saya pelit. 
Tapi kamu tidak pernah bertanya. 

Pernikahan tidak hanya urusan jenggot dan hijab. Hijab tidak akan ada di tempat tidur 
atau di dapur. Yang ada di dapur adalah teriakan anak-anak, popok yang tersebar 
dimana-mana di rumah. Pernikahan memang baik, tapi anda harus dilatih tentangnya. 

Yusuf berkata: "Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan 
kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum 
makanan itu sampai kepadamu ... (Q.S. Yusuf, 12: 37) 

Nabi Yusuf menunjukkan pada mereka bahwa beliau bisa menafsirkan berbagai macam 
hal. Beliau berusaha untuk memberi kesan kepada mereka, beliau ingin membangun 
kepercayaan mereka. Di Mesir pada saat itu, jabatan elit disana adalah penafsir mimpi, 
penyembuh, politisi, dan ekonomis. 

Bagi Yusuf, menafsirkan mimpi bukan hal yang besar. Beliau mengupayakan untuk bisa 
menarik perhatian mereka, sehingga mereka siap untuk mendengarkan. Beliau 
membangun suasana konsentrasi dan suasana menghargai. 

Beliau menyampaikan bahwa kemampuan yang beliau miliki, bukan karena beliau 

sekolah di universitas terkenal, bukan karena saya tampan, bukan karena saya anak. 

Kemampuan yang saya miliki ini diberikan oleh Allah. 

... Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. 
Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. (Q.S. Yusuf, 12: 37) 

Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut 
bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian 
itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi 
kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya). (Q.S. Yusuf, 12: 38) 

Mengapa beliau tidak menyampaikan masalah ini kepada para wanita, kepada al-aziz, 
kepada saudaranya, kepada orang yang mengangkatnya dari sumur? Beliau memang 
sudah memiliki pengetahuan tersebut, tapi kurang bijaksana bagi beliau untuk 
menyampaikannya pada saat itu. 

Jadi disini kita bisa membedakan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Antara tahu 
dengan sesuatu dan kapan harus menyampaikannya. Beliau menyampaikan hal-hal 
prinsip dalam agama. Beliau tidak menjelek-jelekkan kondisi sebelumnya. Beliau 
berkonsentrasi pada Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya dan lain-lain. 

Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam 
itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? (Q.S. Yusuf, 12: 39) 

Beliau bertanya kepada mereka berdua. Dengan menggunakan kata "wahai sahabatku" 
maka beliau menunjukkan bahwa mereka memiliki latar belakang yang sama yaitu sama- 
sama penghuni penjara. 

Kita perlu pendekatan Yusuf ketika berhadapan dengan masyarakat. Dia tahu berbagai 


290 


INFORMASI KAPUAS 2019 



jawaban dan kapan menjawabnya pada konteks tertentu. 


Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang 
kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 
keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia 
telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, 
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. Yusuf, 12: 40) 

Setelah itu, barulah beliau menafsirkan mimpi: 

Hai kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang diantara kamu berdua, akan 
memberi minuman tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan 
disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang 
kamu berdua menanyakannya (kepadaku)". (Q.S. Yusuf, 12: 41) 

Apakah orang yang akan dihukum mati itu menjadi Muslim? Sebagian ahli tafsir 
mengatakan ia masuk Islam. Ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa keduanya masuk 
Islam. Ahli tafsir terbaik mengatakan bahwa kita tidak tahu. Allah ingin mengatakan 
kepada kita bahwa ajakan kepada Islam adalah prinsip, apapun konsekuensi dan 
hasilnya. Bukan urusan anda apakah mereka beriman atau tidak. Itu ditangan Allah. 
Anda hanya diminta untuk mengajak mereka. 

Rasulullah berusaha untuk mengislamkan pamannya, tapi pamannya tidak mau. Jadi kita 
memberi pelayanan kepada orang lain tanpa syarat. Beliau tidak mensyaratkan mereka 
untuk masuk Islam sebelum menginterpretasikan mimpi mereka. 

Nabi Yusuf menjadikan dirinya sebagai orang yang harus memberikan kontribusi bagi 
negeri Mesir dengan menafsirkan mimpi dari mereka yang memerlukannya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


291 


"Sunday Market" di Bundaran Besar Palangka 
Raya 

Sunday, October27, 2019 

Pagi ini, Ahad, 27 Oktober 2019, saya 
berjalan dari Wisma Thamrin 11 Palangka 
Raya ke Bundaran Besar. Saya mengambil 
rute memutar dari Jalan Thamrin ke G. 
Obos lalu ke Imam Bonjol kemudian masuk 
ke Yos Sudarso. 

Target hari ini adalah mencari teh hangat. 
Biasanya saya makan nasi padang dengan 
rendang di "Sunday market" ini, tapi karena 
sudah makan di wisma, disini cari minuman saja. 

Saat menunggu minuman disiapkan, saya melihat bayi di "baby walker" (kereta bayi) 
sedang diajak bicara oleh saudaranya. Sang bayi senang diajak bicara, sesekali dia 
menimpali ucapan saudaranya dengan senyuman bayi yang manis. Saya tanya sama 
ibunya berapa bulan usia anaknya. Beliau bilang dua bulan. Ini merupakan anak 
pertama. Sang ayah sedang asyik menikmati makanan pesanan mereka. 

Di jalan saya melihat ada beberapa anak yang sedang bermain pasir berwarna yang 
diletakkan dalam kotak-kotak pembatas. Di masing-masing kotak itu ada sekopnya. 
Kemudian ada berbagai macam cetakan yang bisa digunakan bersama. Sang anak asyik 
bermain dan para orang tua menunggu dengan sabar di belakang mereka. Ada orang tua 
yang mengajak anaknya bermain pasir bersama. Ada orang tua yang memberikan 
minuman pada anaknya menggunakan sedotan sambil mereka bermain. Tampak wajah 
kebahagiaan pada wajah mereka. 

Ada juga anak yang bermain pancing memancing. Ekspresi sang anak sangat alami 
sehingga sangat bagus kalau direkam videonya. 

Ada istri yang menyuapi suaminya es krim. Ada anak yang gembira karena ayahny 
membelikan balon dengan bentuk boneka. Ada anak yang ketika jatuh, keluarganya 
langsung mengalihkan perhatiannya agar tidak menangis, tapi dia tidak mau jalan lagi 
dan akhirnya digendong. Ada kakek, nenek sedang duduk sama cucunya. 

Saat melihat ekspresi kebahagiaan di wajah para keluarga yang berada disini, 
nampaknya sedikit keluarga yang mengalami masalah serius dalam keluarga mereka. 
Semoga suasana rileks dan santai yang dirasakan oleh para keluarga di "Sunday 
market" ini akan berdampak positif dalam pekerjaan mereka pada keesokan harinya. 



292 


INFORMASI KAPUAS 2019 









Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas ikuti Kirab 
Hari Santri Nasional 2019 


Tuesday, October 29, 2019 



Pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 
bertempat di Pondok Pesantren Al- 
Muhajirin Antang dilaksanakan kegiatan 
Kirab Hari Santri Nasional. Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas mengirimkan 
300 orang peserta dalam kegiatan tersebut. 
Hadir dalam kegiatan tersebut pembina dan 
ketua yayasan serta para dewan guru. 



Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kapuas 
dan dilanjutkan dengan kegiatan ramah 
tamah. Ustadz Giyarto dari Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas ditunjuk 
sebagai juru bicara Forum Komunikasi 
Pondok Pesantren se-Kabupaten Kapuas 
untuk menyampaikan permohonan kepada 
Bupati Kapuas agar para ustadz dan 
ustadzah di pondok pesantren diberikan 
jatah sebagai tenaga kontrak Pemerintah 
Kabupaten Kapuas. Permohonan tersebut 
dikabulkan oleh Bupati Kapuas. 



Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Giyarto. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


293 
















294 


INFORMASI KAPUAS 2019 








































INFORMASI KAPUAS 2019 


295 

























Presentasi Proposal Rancangan Aktualisasi - 
Latihan Dasar CPNS 2019 

Tuesday, October 29, 2019 

Pada hari Senin, 28 Oktober 2019 bertempat di Asrama Haji Al-Mabrur Palangka Raya 
dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 
dilaksanakan kegiatan Presentasi Proposal Rencana Aktualisasi dalam rangka Pelatihan 
Dasar CPNS Golongan II Angkatan IV Provinsi Kalimantan Tengah. 

Para CPNS diminta menyajikan presentasi mereka, kemudian diminta masukan dari para 
mentor serta penguji. Setelah perbaikan, mereka akan mengimplementasikan rancangan 
aktualisasi tersebut di tempat kerja masing-masing. 


296 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Ilmuwan pun kagum dengan jamur 

Thursday, October31, 2019 

Toby Kiers membicarakan bagaimana transaksi yang terjadi antara jamur yang ada 
disekitar akar tanaman dengan tanaman itu sendiri. Terjadi pertukaran bahan-bahan 
kimia antara mereka berdua. Pertukaran tersebut sama dengan prinsip ekonomi yang 
kita kenal saat ini. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


297 


Apakah saya berisiko menderita Diabetes? 


Apabila anda ingin tahu risiko anda 
terhadap penyakit diabetes, maka anda 
dapat mencoba alat berikut ini untuk 
memperkirakannya: 

https://www.idf.org/type-2-diabetes-risk- 

assessment / 

Agar prosesnya berjalan lancar, sebaiknya 
anda mempersiapkan data-data berikut ini: 


Monday, November 04, 2019 


v j 

world diabetes day 


TEST2PREVENT 

KNOW YOUR RISK OF TYPE 2 DIABETES 


4 - LOW 

ESTIMATED1 IN 100 WILL DEVELOP 
DISEASE 

You can't do anything aboutyour ageoryour 
genetic predisposition. Other factors 
predisposing to type 2 diabetes, such as being 
overweight, abdominal obesity.sedentary 
lifestyle, eating habits and smoking, are up to 
you. Your lifestyle choices can prevent type 2 
diabetes or at least delay its onset until a much 
greater age. 

if there is diabetes in your family, you should be 
careful not to put on weight over the years. 
Growth of the waistline, in particular, increases 
the risk of type 2 diabetes, whereas regular 
moderate physical activity will lower the risk. You 
should also pay attention toyour diet: take care 
toeatplentyof fibre-rich cereal products and 
vegetables every day. Omit excess hard fats from 
your diet and favour soft vegetable fats. 




1. Umur 

2. Berat badan (kg) 

3. Tinggi badan (cm) 

4. Lingkar pinggang (cm) 

Nanti hasil yang akan keluar memberikan perkiraan risiko yang akan anda alami apakah 
rendah (low), sedang (moderate) atau tinggi (high). Alat ini juga akan memberikan saran 
terkait hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah agar kita tidak menderita 
diabetes. 


298 


INFORMASI KAPUAS 2019 






Forum Kemitraan Kabupaten Kapuas Tahap II 
Tahun 2019 


Pada hari Senin, 4 November 2019 
bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten 
Kapuas dilaksanakan Forum Kemitraan 
Kabupaten Kapuas Tahap II Tahun 2019. 
Dalam pertemuan dibahas masalah 
pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 
Pertemuan ini dihadiri oleh Bapak Andreas 
(Sekda), Bapak Aswan (Kepala BKD), 
Bapak Ale (Kepala BPKAD), Bapak Apendi (Kepala Dinas Kesehatan), Bapak Budi 
(Kepala Dinas Sosial), Bapak Raison (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja), Bapak Ahmad 
Haspiani (Ketua IDI Kapuas), Bapak Gede Karmawan (Pimpinan Puskesmas Melati) dan 
Bapak Jum'atil Fajar (Kabid Yanmed RSUD). 


Monday, November 04, 2019 



INFORMASI KAPUAS 2019 


299 








Peringatan Maulid di TPA AI-Furqon Mambulau 

Monday, November 18, 2019 

Pada hari Ahad, 17 November 2019 bertempat di TPA Al-Furqan, Mambulau, Kecamatan 
Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam kegiatan diantaranya 
adalah pembacaan hafalan surat Ar-Rahman. Setelah itu dilanjutkan dengan 
penyampaian hikmah maulid dan diakhiri dengan pembacaan do'a khatam Our'an. 


300 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Peringatan World Diabetes Day 2019 di Kuala 
Kapuas 

Monday, November 18, 2019 

Pada hari Sabtu, 16 November 2019 bertempat di halaman parkir RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas dilaksanakan kegiatan Peringatan World 
Diabetes Day 2019. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Persatuan Diabetes Indonesia 
(Persadia) Cabang Kuala Kapuas. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tanggal 15 November 
2019. Kegiatan peringatan ini diisi dengan berbagai macam lomba seperti lomba 
menggiring bola tenis lapangan, lomba meniup balon, lomba menyusun gambar Garuda 
Pancasila dan lomba senam diabetes. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


301 


Kabut asap kembali selimuti Pulau Petak 

Monday, November 18, 2019 

Pada hari Rabu, 13 November 2019 saat menuju ke Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas, 
di tengah jalan saya kembali melihat adanya kabut di daerah Desa Bunga Mawar. Pada 
awalnya kabut tersebut tidak berbau asap, tapi menurut keterangan para guru di pondok 
pesantren, bau asapnya mulai terasa. Hujan lebat yang turun beberapa hari sebelumnya 
belum bisa menuntaskan keberadaan kabut asap ini. 


302 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Perjalanan dari ujung Mambulau ke Jembatan 
Barito 


Monday, November 18, 2019 

Pada awalnya video ini ingin merekam adanya kabut asap di perjalanan melewati 
Mambulau pada hari Jum'at, 8 November 2019. Rekaman ini berakhir di jembatan Barito 
yang menampilkan matahari terbit. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


303 


Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2019 di 
Kuala Kapuas 


Monday, November 18, 2019 



Pada hari Ahad, 17 November 2019 bertempat di 
Lapangan Tembak Parikesit Kodim 1011 Kuala 
Kapuas, Kalimantan Tengah, dilaksanakan kegiatan 
peringatan Hari Kesehatan Nasional. Dalam kegiatan 
ini dilaksanakan berbagai macam kegiatan 
diantaranya senam, pemeriksaan kesehatan yang 
meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar 
perut, periksaan kadar C02, pemeriksaan gula darah 
dan kolesterol. Kegiatan ini dibarengi dengan kegiatan 
peresmian lapangan tembak serta peluncuran 
Program Ketupat Kuning yaitu Ketuk Pintu Sehat 
Kurangi Stunting Sebagai Aksi Bersama Menuju 
Kapuas Bebas Stunting. 




304 


INFORMASI KAPUAS 2019 




























INFORMASI KAPUAS 2019 


305 

















Sosialisasi World Antibiotic Awareness Week di 
SMK Al-Amin Kapuas 

Friday, November 22, 2019 

Pada hari Rabu, 20 November 2019 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Amin 
Kapuas dilaksanakan kegiatan Sosialisasi World Antibiotic Awaress Week (WAAW). 
Bahan yang digunakan untuk sosialisasi ini diambil dari Centerfor Diasease Control-nya 
Amerika. Sosialisasi ini disampaikan kepada siswa-siswi kelas X, XI dan XII. Dalam 
kegiatan ini disajikan video-video, poster, tabel yang berkaitan tentang masalah 
antibitotika. Sosialisasi disampaikan oleh dr. Jum'atil Fajar, MHIthSc sebagai guru Ilmu 
Kesehatan Masyarakat di sekolah tersebut. 


306 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Whisper - Nouman Ali Khan 


Saturday, November 23, 2019 



Pada hari Sabtu, 23 November 2019 
bertempat di Balai Kartini, Nouman Ali 
Khan menyampaikan kuliah dengan judul 
"Whisper". Kegiatan ini diikuti oleh para 
penggemar Nouman Ali Khan yang berasal 
dari berbagai daerah dan negara. Admin 
sempat berbincang dengan peserta dari 
Belanda. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


307 



Menelusuri jalan baru ke Bandara Internasional 
Syamsudin Noor 

Sunday, November 24, 2019 

Pada hari Sabtu, 23 November 2019, saya mencoba jalan baru menuju ke Bandara 
Internasional Syamsudin Noor dari Jalan Gubernur Syarkawi. Pada awal minggu ini saya 
baca di Banjarmasin Post bahwa jalan tersebut masih belum sepenuhnya diaspal, 
rupanya memang benar. Ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal. 

Yang paling menarik adalah ketika saya sampai di dekat bandara, ternyata saya tidak 
diizinkan masuk, karena bandaranya belum beroperasi. Padahal pada koran yang saya 
baca tersebut diberitakan bahwa diusahakan pada hari Jum'at, 22 November 2019 yang 
lalu, bandara akan dibuka. Rupanya target tersebut belum tercapai. 


308 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Napak tilas Stasiun Tebet dan Stasiun Depok 

Sunday, November 24, 2019 

Pada tahun 1986-1989, saya pernah menggunakan rute Depok - Tebet untuk menjalani 
pendidikan di SMA Negeri 8 Jakarta. Jadi pada hari Ahad, 24 November 2019, saya 
menyengaja untuk naik kereta dari Stasiun Tebet ke Depok. Ada perubahan besar pada 
stasiun ini karena sudah memakai stasiun standar, namun perubahan itu cuma pada 
bagian depan saja. Tempat menunggu kereta tidak banyak berubah. Tadinya saya 
berpikir got yang ada di pinggir stasiun ini sudah ditutup, ternyata tetap ada. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


309 


RSUD Kapuas jadi "Role Model" untuk pelayanan 
publik yang baik 

Tuesday, November 26, 2019 



AVAGUNAAN APARATUR f 


NYAMPAIAN HASIL EVALUASI 
iDAN PEMBERIAN PENGHARGAAN 
PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II 


JAKARTA, 22 NOVEMBER 2019 



Pada hari Jum'at, 22 November 2019, 
RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas menerima Piagam 
Penghargaan dari Deputi Bidang Publik 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai 
Role Model Penyelenggara Pelayanan 
Publik Kategori Baik Tahun 2019 di Hotel 
Redtop Pecenongan, Jakarta. 
Penghargaan ini diterima oleh direktur 
rumah sakit, dr. Agus Waluyo, MM 
didampingi oleh penanggung jawab 
pelayanan publik Elvina Togalami, S.Kep, 
MM. 


310 


INFORMASI KAPUAS 2019 


















Merindukan Surga - Hadits ke-22 Arba'in Nabawi 
- Ustadz Suriani Jid... 


Saturday, November 30, 2019 

Setiap kaum Muslimin pasti merindukan surga karena kehidupan dunia ini sementara. 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat 
sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan 
ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain 
hanyalah kesenangan yang memperdayakan 
(Q.S. Ali Imran, 3: 185) 

At-takatsur adalah perlombaan dan kompetisi mengejar dunia. 

Hadits: Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan 

Hadits: Ada dua nikmat yang kebanyakan kita terpedaya olehnya yaitu nikmat kesehatan 
dan nikmat kesempatan. 

Hadits: Maka barangsiapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam 
surga, maka dia adalah orang yang beruntung. 

Kesuksesan di dunia tidak bisa dijadikan sebagai ukuran karena dunia adalah 
kesenangan yang semu. 

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan 
kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia 
mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 
beribadat kepada Tuhannya". (Q.S. Al-Kahfi, 18: 110) 

Syarat bagi orang yang merindukan surga: 

• beramal saleh 

• tidak menyekutukan Allah dalam beribadat kepada Tuhannya 

Hadits: barangsiapa yang mau berjumpa dengan Allah, maka Allah juga mau berjumpa 
dengannya. Maka barangsiapa tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak mau 
berjumpa dengannya. 

Rasulullah menjelaskan dua kondisi manusia saat digotong ke kubur. Jenazah yang kita 
gotong berbicara, semua mendengar kecuali manusia. Jika yang kita gotong adalah 
orang yang beriman, saleh, yang merindukan surga berkata: Ayo segera, ayo segera. 
Kenapa mau cepat, karena dia mau istirahat dari lelahnya dunia, beratnya fitnah dunia. 
Dalam riwayat lain, Rasulullah menjelaskan ketika beliau sedang duduk bersama dengan 
para sahabat. Ketika lewat orang yang menggotong jenazah, beliau berkata: kira-kira 
jenazah yang tadi, jenazah yang mau istirahat atau makhluk yang ditinggalkannya yang 
istirahat. 

Ada tiga makhluk yang mau istirahat kalau ditinggalkan manusia: manusia, hewan, 
tumbuhan. 

Orang yang beriman akan beristirahat. Orang yang fajir, maka kita yang istirahat dari 
keonarannya. 

Yang kedua, manusia durjana, durhaka, dia berkata: hei kalian semua yang membawa 
saya, mau dibawa kemana saya. Kalau manusia mendengar, mereka akan pingsan 
mendengarnya. 

Agama menganjurkan kepada kita semua, maka segera kita urus jenazahnya, jangan 
ditunggu-tunggu. Kita berbaik sangka dia termasuk orang yang saleh yang mau istirahat. 
Untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh orang-orang yang saleh. Telah aku siapkan 
bagi hamba-hamba-Ku yang saleh, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang 
tidak pernah di dengar oleh telinga. Itulah kenikmatan surga. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


311 


Imam Ibnu Qayyim: meminta surga dan berlindung dari neraka adalah jalan para nabi, 
para aulia, orang-orang saleh. 

Ada orang yang mengatakan bahwa dalam beramal tidak boleh menginginkan surga, 
karena dianggap beramal meminta imbalan dan itu tidak ikhlas. Benarkah demikian. 
Itulah yang dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim diatas. 

Kita menginginkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kita beramal memang 
mengharapkan surga. 

Rasulullah SAW berdo'a minta surga: Ya Allah, aku memohon kepada engkau surga dan 
segala sesuatu yang mendekatkanku ke surga itu dan aku berlindung kepada Engkau 
yang Allah dari siksa neraka dan apa-apa yang mendekatkanku dari neraka tersebut. 
Yang berdo'a adalah Rasulullah yang sudah dijamin surga. Dosa yang belum dilakukan 
pun sudah diampuni. Rasulullah adalah ahli surga. Ada jaminan surga secara pasti 
kepada beliau. 

Rindunya kita kepada surga dan takut kepada neraka tidak menafikan keikhlasan. 
Keikhlasan adalah beribadah kepada Allah yang telah menjanjikan kenikmatan surga dan 
menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak 
beribadah kepada Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak menyombongkan diri maka 
dia akan masuk ke dalam neraka. 

Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika 
ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, 
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum 
yang zhalim. (Q.S. At-Tahrim, 66: 11) 

Isteri Fir'aun bertahun-tahun menyembunyikan keimanan. Ketika diketahui dia beriman, 
dia diazab dengan siksa yang luar biasa. Disaat dia menghadapi siksa yang begitu berat, 
dia berdo'a agar diberikan rumah di surga. Lalu Allah membuka hijab surga. Dia tidak lagi 
merasakan beratnya siksaan tersebut. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum karena 
melihat surga. 

Apakah iman orang yang beramal tidak mengharapkan surga, lebih baik imannya dari 
Asiyah yang sanggap menghadapi siksa yang luar biasa. 

Orang yang beriman melihat surga (kenikmatan) atau perkara-perkara gaib yang 
disebutkan Allah dalam Our'an, bukan dengan mata fisik tapi mata bashirah. Mata kita 
semakin sehat, semakin bisa melihat apa yang ada dihadapannya. Kalau mata kita sakit 
atau bermasalah, maka semakin kabur pula apa-apa yang ada didepannya. 

Begitu juga bashirah, yang bisa melihat hal-hal yang ghaib. Orang yang bashirahnya 
sehat, melihat kenikmatan surga seperti melihat apa-apa yang ada disekitar mereka. 
Ketika kami duduk di majelis Rasulullah, mereka mengatakan bahwa mereka seperti 
melihat surga di hadapan kami. Ketika Rasulullah menjelaskan neraka, seolah-olah 
melihat neraka di depan mata. 

Seorang sahbat di Perang Uhud, ketika kaum Muslimin mengalami kekalahan. Banyak 
yang mundur, ada yang malah maju. Ketika ada yang bertanya mengapa dia maju, dia 
mengatakan bahwa dia mencium aroma surga dari balik bukit tersebut. Ini adalah 
bashirah. 

Setelah peperangan selesai, para sahabat mencari jenazah sahabat tadi, tubuhnya 
sudah tercabik-cabik oleh tusukan pedang. 

Kita melihat surga dan neraka dengan mata hati. Sifat pertama orang yang bertakwa 
adalah beriman kepada yang ghaib. Inilah yang memotivasi kita untuk senantiasa 
beramal. 


312 


INFORMASI KAPUAS 2019 


21 jam tanpa listrik 

Tuesday, December 10, 2019 

Perumnas Pulau Telo selama 21 Jam mati listrik dari jam 20.00 WIB tanggal 9 Desember 
sampai jam 17.00 WIB tanggal 10 Desember 2019. Mati lampu ini karena rusaknya 
Gardu Listrik di Jalan Kasturi sehingga pasokan listrik untuk Perumnas Pulau Telo jadi 
terganggu. Dari pantauan penulis PLN dari pagi sampai sore berusaha memperbaiki 
kerusakan tersebut. 

Berita dikirimkan oleh M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2019 


313 


Insan Latif Syaukani Mokoginta di Masjid Al- 
Ihsan Kuala Kapuas 

Wednesday, December 11,2019 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, 
mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang menyerah diri?" (Q.S. Fussilat, 41: 33) 

Penting mengajak orang masuk Islam: 

... Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang- 
orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". ... (Q.S. Ali Imran, 3: 20) 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (Q.S. Al-Anbiya, 21: 107) 

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai 
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tiada mengetahui. (Q.S. Saba, 34: 28) 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang- 
orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat- 
ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali Imran, 3: 19) 
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
(agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Ali 
Imran, 3: 85) 

Bagaimana meyakinkan bahwa kitab suci semua manusia adalah Our'an 
Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan 
mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh 
keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi 
mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang 
besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 79) 
Bagaimana meyakinkan Nabi mereka adalah Rasulullah SAW 

(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bahwa mereka tiada 
mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), 
dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar (Q.S. Al-Hadid, 57: 29) 
Nabi Isa diutus untuk Bani Israil. Nabi-nabi terdahulu adalah nabi-nabi lokal. 

Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. Dan 
(sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku 
telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu 
aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka 
ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta 
sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang 
mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa 
yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu 
tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. (Q.S. Ali 
Imran, 3: 48-49) 

Allah yang menurunkan Our'an dan menjaganya. 

dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra 
Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 
menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi 
mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, 
benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 


314 


INFORMASI KAPUAS 2019 


keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (Q.S. An-Nisa, 4: 
157) 

Ayat yang sering digunakan untuk memojokkan Islam sebagai teroris: 

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari 
tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari 
pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika 
mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), 
maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah, 
2: 191) 

Jawabannya: Dibaca dari ayat 190, jelas bahwa ini konteksnya adalah peperangan. 
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir ( di medan perang) maka pancunglah 
batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah 
mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan 
sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan 
membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan 
sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan 
menyia-nyiakan amal mereka. (Q.S. Muhammad, 47: 4) 

Jawabannya: Baca yang diarsir kuning. 

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 
Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain 
Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, 
Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala 
Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang 
Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul 
Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Hasyr, 59: 22-24) 


INFORMASI KAPUAS 2019 


315 


Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) 
Muda Kabupaten Kapuas Tahu... 

Thursday, December 12, 2019 




Pada hari Kamis, 12 Desember 2019 bertempat di Sanggar Pramuka, Kuala Kapuas 
dilaksanakan kegiatan pembukaan Pemantapan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Muda 
Kabupaten Kapuas Tahun 2019. 

Kegiatan ini diikuti oleh Tagana Muda yang berasal dari berbagai kalangan, dari STAI, 
dari SMK, dan dari Swasta. Ketua panitia, Bapak Rahmadi, menyampaikan bahwa 
kegiatan ini adalah angkatan ke-6 yang diawali tahun 2006. Beliau juga menyampaikan 
bahwa kegiatan ini pertama kalinya berasal dari dana Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. 
Bapak Budi, kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas berjanji untuk mendorong semua 
unsur di Dinas Sosial termasuk Tagana. 


316 


INFORMASI KAPUAS 2019 
















Senam Massal dalam rangka Hari Relawan PMI, 
Hari Ibu dan Hari Juang... 


Sunday, December22, 2019 



Pada hari Ahad, 22 Desember 2019 
bertempat di depan Stadion Panunjung 
Tarung, Kuala Kapuas dilaksanakan 
kegiatan Senam Massal dalam rangka 
memperingati Hari Relawan PMI, Hari Ibu 
dan Hari Juang TNI-AD. Kegiatan ini 
diselenggarakan oleh PMI Kabupaten 
Kapuad dan diikuti oleh masyarakat 
Kapuas yang mengikuti Car Free Day. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


317 





Ngobrol Asyik tentang cinta, romansa dan 
harmoni dalam keluarga 

Monday, December30, 2019 

Kelas Konsultasi Keluarga SaMaRa yang diketuai oleh Ibu Hj. Nor Awalia, S.TP 
mengadakan kegiatan kegiatan Ngobrol Asyik pada hari Ahad, 29 Desember 2019 
bertempat di Gedung Serba Guna Al-Amin Kapuas dengan tema Cinta, romansa dan 
harmoni dalam keluarga. Pembukaan disampaikan oleh Ibu Siti Suparti, dilanjutkan 
dengan pembacaan ayat suci oleh Ibu Fitri Astutik dan sambutan oleh Ibu Nor Awalia. 
Narasumber kegiatan ini adalah dr. Tri Setyautami, MPHM, ketua Pengurus Wilayah 
Perhimpunan Indonesia Madani (Imani) Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 
pasangan suami istri dan remaja di Kuala Kapuas. 


318 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Modifikasi kotak penyimpanan kantung darah - 
UTD RSUD Kapuas 

Tuesday, December 31,2019 

Bagian akhir video diatas menunjukkan kreatifitas dari staf Unit Transfusi Darah RSUD 
dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas untuk menjaga agar suhu kotak 
penyimpanan kantung darah tetap stabil dan termonitor suhunya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


319 


Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah 
Indonesia Kapuas 

Wednesday, January 01, 2020 

Pada hari Ahad, 22 Desember 2019 bertempat di Gedung Wanita Lawang Kameloh, 
diselenggarakan kegiatan Musyawarah Kerja Kabupaten Palang Merah Indonesia 
Kapuas. Kegiatan ini diikuti oleh para pengurus, pembina PMR, anggota Korps Sukarela 
dan anggota Palang Merah Remaja, serta lintas sektor terkait seperti Kepala Dinas 
Pendidikan, Bapak Suwarno; Kepala Dinas Sosial, Bapak Budi. 


320 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Simulasi Pertolongan Pertama oleh Palang 
Merah Remaja 

Wednesday, January 01, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


321 


Bid'ah dalam agama - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Monday, January 13, 2020 

Ceramah ini disampaikan oleh Ustadz Suriani Jiddy, Lc pada kegiatan mabit yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Islam Al-Amin Kapuas pada hari Jum'at, 10 Januari 2020 
di Masjid Al-Amin, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. 


322 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Arbai'in Nawawi - Hadits ke-23 - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc 

Monday, January 13, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


323 


Kesehatan Reproduksi Pra Nikah - Kelas 
Konsultasi Remaja 

Monday, January 13, 2020 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 di Ballroom Hotel Permata 
Inn, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini digagas oleh Kelas Konsultasi 
Remaja yang dipimpin oleh Ibu Siti Suparti. Narasumber kali ini adalah dr. Tri 
Setyautami, MPHM, Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Indonesia Madani 
Kalimantan Tengah. 


324 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Kabupaten 
Kapuas -13 Januari... 

Tuesday, January 14, 2020 

Camat 

1. Dodo, SE - Camat Kapuas Tengah 

2. Mujiono, S.Pd, SE - Camat Mandau Talawang 

3. Yubderi, S.Pd, MA - Camat Timpah 

4. Rustamaji, S.Pd, MA - Camat Tamban Catur 

5. Karya Jaya, S.Sos - Camat Dadahup 

6. Slamet Riyadi, SE- Camat Basarang 
Sekretaris dan Kepala Bidang 

1. Joko Labadijunjung, SH, MAP - Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah 

2. Agustin, S.Pd - Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan 

3. Martje, S.Pd - Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan 

4. Syamsudin Nor, ST, MT - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR 

5. Frans Yulian, SE - Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan 

6. Selamat Sentosa, SH - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

7. Yunda - Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

8. Ivan Yulius, S.Pt - Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 

9. Fajril Munir, S.AP, M.AP - Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

10. Yan Sapriansyah, S.TP, M.Si - Kabid Kelembagaan Masyarakat Desa dan 
Kelurahan Dinas PMD 

11. Teguh Yunianto, SP - Sekretaris Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 

12. Randu Ramba, SH - Inspektur Pembantu Wilayah Satu Inspektorat Daerah 

13. Muhammad Ali Hanafiah, SE, MA - Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas 
Pendidikan 

14. Pandit, SKM, MM - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 

15. Jamaludin, SKM, MM - Kepala Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik RSUD 
dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas 

16. Damai, SE - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

17. Drs. Yun Triatmaka - Sekretaris Camat Kecamatan Selat 

18. Yatel, S.Pd, SE - Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 

19. Suraji, S.IP - Sekretaris Camat Kecamatan Dadahup 

20. Freddy Jaya Handriono, SKM, MPH - Sekretaris Dinas Sosial 

21. Syaiful Fajri, S.STP - Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 

22. Deni.. Hutapea, M.STP - Sekretaris Camat Kecamatan Pulau Petak 

23. Yoan, SE, MPd - Sekretaris Camat Kecamatan Basarang 
Kepala Seksi 

1. Voni Sahalatua Panjaitan, SE - Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi Dinas 
Pertanian 

2. Sugiana, SE - Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Dinas Ketahanan 
Pangan 


INFORMASI KAPUAS 2019 


325 


3. Eva Sondang Saragih, S.ST, M.Pd - Kepala Seksi Peserta Didik Bidang SMP 
Dinas Pendidikan 

4. Hengki Apriyadi, SE - Kepala Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA Dinas 
PUPR 

5. Radius, SE - Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, Koperasi dan UKM 

6. Novianto, SE - Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPRPKP 

7. Sandokan Pandiangan, ST, MT - Kasubbag Penyusunan Program Setda 

8. Perry Warna, S.IP - Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 

9. Rahayu Kristianto, MM - Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan 
Dinas PMD 

10. Win Purnama Sari, SP, MA - Kepala Seksi Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian 

11. Noveta, SE - Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan 
Dinas PMD 

12. Toto Indaryanto, SE, MA - Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan 
Teknologi Tepat Guna Dinas PMD 

13. Didik Sulistiono, SE - Kepala Seksi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa 
Dinas PMD 

14. Teguh Satriadi, SE - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan 
Kebakaran Satpol PP dan Damkar 

15. Subur, SE - Kasubbid Pemerintahan Bappeda 

16. Auben ... SH - Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan 
Partisipatif Dinas PMD 

17. Yani - Kepala Seksi Pengembangan Potensi Daerah DPMPTSP 

18. Mustaqim, S.Sos - Kepala Seksi Perencanaan dan Penanaman Modal DPMPTSP 

19. M. Ronika Sinaga, SE - Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Tenaga Kerja 

20. Sapto, S.AP - Kasubbag Tata Usaha Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian 

21. Ari Kurniawan, SE - Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Satpol PP dan Damkar 

22. Dea Sintani, S.IP - Kasubbag Analis dan Formasi Jabatan Bagian Organisasi 
Setda 

23., SE - Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP 

24. Riyanto, SE, MA - Kepala Seksi Pameran dan Media Sosial DPMPTSP 

25. Taufiqurrahman, S.Sos, MA - Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset 
DPMPTSP 

26. Yuli Nova, S.Hut - Kepala Seksi Media Cetak dan Media Elektronik DPMPTSP 

27. Novi Andesti, ST - Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 
DPMPTSP 

28. dr. Edward Situmeang - Kepala UPT Puskesmas Mandomai 

29. Suryani, SKM - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Sei Hanyu 

30. Suryani, A.Md. Kep - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Sei Pinang 

31. Darma - Kepala UPT Puskesmas Pujon 

32. Ridho, A.Md. Kep - Kasubbag Tata Usaha UPT Puskesmas Pujon 

33. Yohanes Fransiskus, S.Kep - Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas Panamas 

34. Nopelman, ST, MM - Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan Dinas Transmigrasi 

35. Saptono, S.Pd, MA - Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian 

36. Nurul Huda, SE - Kepala Seksi Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan 

37. Pujiati, SE - Kepala Seksi Logistik BPBD 

38. Nuning, SKM, MA - Kepala Sub Bagian Umum BPBD 

39. Yengki Hariantoni, Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD 

40. Riswanto, SE - Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD 

41. Siti, SE - Kepala Sub Bagian Keuangan BPBD 


326 


INFORMASI KAPUAS 2019 



42. Helia Seniawati, S.Pi, MA - Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan 
Pangan Dinas Ketahanan Pangan 

43. Ma'ruf, SE - Kepala Sub Bidang Kepangkatan BKPSDM 

44. Iriansyah, S.Sos - Kepala Sub Bagian Umum dan Perbantuan 


INFORMASI KAPUAS 2019 


327 


Katulus Cinta - Ir. H. Burhanudin Ali & Hj. Ruslian 

Wednesday, January 15, 2020 

Lagu ini diciptakan oleh Hariason Au dan arrangement oleh Ulau HS. Dibawakah oleh Ir. 
H. Burhanudin Ali dan Hj. Ruslian. 


328 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mizan, Tahmid dan Tasbih - Hadits ke-23 Arba'in 
Nawawi - Suriani Ji... 


Saturday, January 18, 2020 

Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah wal hamdulillah, keduanya akan 
memenuhi antara langit dan bumi. 

Allah menjadikan seluruh perbuatan dan perkataan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang 
dan dilihat. Hal ini dimulai dari kubur dan hari kiamat. 

Hadits dari Al-Barra bin Azib. Hadits tentang perjalanan ruh setelah kematian. Sesudah 
mayat dikubur, bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Munkar dan Nakir, tiba-tiba 
ada suara dari atas - Hamba-Ku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, 
bukakan pintu surga untuknya, dia mendapatkan angin dan wanginya surga. Kubur 
menjadi seluas mata memandang. Kemudian datang orang yang wajahnya bagus, 
pakaiannya bagus, baunya wangi yang mengatakan kabar gembira bagimu dengan 
surga yang seluas langit dan bumi. Siapa engkau? Saya amal salehmu. 

Kebaikan apa pun yang kita lakukan. Jangan remehkan kebaikan, meskipun hanya 
bermanis muka, menampakkan keceriaan, tersenyum kepada saudaramu. 

Makhluk yang menjelma dari kebaikan kita, akan menemani kita di alam kubur. 

Begitu juga dengan ruh orang kafir. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia tidak tahu. 
Setelah itu datang makhluk yang sangat menakutkan dan berbau busuk yang luar biasa. 
Ketika ditanya siapa dia. Dia menjawab bahwa dia adalah amal buruknya yang dilakukan 
di dunia. 

Di hari kiamat, amal yang menjelma menjadi makhluk, disebutkan dalam hadits Muslim: 
Bacalah Qur’an, karena Our’an akan datang kepada orang yang membacanya, 
memahami dan mengamalkannya, untuk memberikan syafa’at. 

Hadits lain: bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena kedua surat itu akan datang 
hari kiamat dengan dua tumpuk awan yang akan melindungi pembacanya atau kedua 
kelompok burung yang melindungi pembacanya. 

Ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan tapi sangat berat dalam 
timbangan, dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yaitu subhanallahi wabihamdihi, 
subhanallahil adziim. 

Al-Mizan (timbangan) 

Ketika Rasulullah mengatakan ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ulama 
menjelaskan tentang mizan. Ada makhluk yang Allah jadikan yaitu mizan (timbangan) - 
menurut bahasa. Istilah : sesuatu yang Allah letakkan untuk menimbang amal hambanya. 
7: 8-9 

Orang yang beruntung adalah orang yang amal kebaikannya berat. Orang yang ringan 
timbangannya, dirinya rugi, dia mengingkari ayat-ayat kami. 

21: 47 

Timbangan cermat, teliti, akurat, tidak ada salah sama sekali. 

23: 102-103 

Berat timbangannya adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang dijauhkan dari 
siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang beruntung. 

Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Apa yang menimpa kita adalah akibat perbuatan 
kita. 

Al-Qariah: 6-11 
Tahmid dan Tasbih 

Ayat-ayat Tahmid 
1:2 
6 : 1 


INFORMASI KAPUAS 2019 


329 


18: 1 

Zikir-Ya Allah, kepada-Mu-lah seluruh pujian 

Orang dipuji karena melakukan kebaikan. Allah kita puji karena perbuatan-Nya yang 
baik. Semua perbuatan Allah adalah baik. Allah tidak pernah melakukan kecuali yang 
baik. Pemahaman ini akan menumbuhkan kepada kita satu sifat yang mulia yaitu berbaik 
sangka kepada Allah SWT. 

Allah - zat Nya baik, nama-Nya baik, sifat Nya baik, perbuatan-Nya baik 

Barang siapa yang ma’rifat kepada Allah, maka dia akan menghilangkan buruk sangka 

kepada Allah. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya. 

Makna Tasbih 

Mengandung pilar agung diantara pilar tauhid. Belum dikatakan beriman bila kita tidak 
bertasbih kepada Allah. Tasbih mensucikan sifat kekurangan dari Allah. 

Tasbih dari kata sabhu yang artinya jauh. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah maka 
kita menjauhkan hati dan pikiran dari pemikiran dan persangkaan yang tidak baik kepada 
Allah dan membersihkan aib yang disandarkan kepada-Nya. 

23: 91 - Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain 
selain-Nya. Bila ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing akan membawa 
ciptaannya. ... Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. 

59: 23 


330 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Dari Tamban Baru Tengah (Kecamatan Tamban 
Catur) ke Tamban Luar (Ke... 

Saturday, January 18, 2020 

Video diatas adalah rekaman perjalan pulang dari Terusan Baru Tengah (Kecamatan 
Tamban Catur ke Tamban Luar (Kecamatan Bataguh). Video ini direkam pada hari 
Kamis, 16 Januari 2020. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


331 


6 tip untuk peregangan yang aman 

Tuesday, January 21, 2020 

1 . Pemanasan dulu. Sama seperti gula-gula, otot lebih mudah meregang bila hangat. 
Itu dapat dilakukan dengan jalan ditempat dengan lengan direntangkan selama lima 
menit atau menari mengikuti beberapa lagu. Kompres panas lembab atau mandi air 
hangat juga langkah pertama yang efektif juga. 

2. Jangan sampai nyeri. Peregangan hanya sampai pada titik ketegangan ringan, 
jangan sampai nyeri. Jika peregangan menyakitkan, segera berhenti! Perbaiki posisi 
anda dengan hati-hati, kemudian coba lagi. Dengan berjalannya waktu dan latihan, 
fleksibilitas Anda akan membaik. 

3. Beri perhatian pada posisi dan bentuk yang baik. Posisi penting saat anda duduk, 
berdiri atau bergerak. Bentuk yang baik diterjemahkan sebagai menjadi lebih 
fleksibel dan kecil risikonya untuk cedera saat meregangkan otot paha. 

4. Fokus pada otot yang sedang diregangkan. Anda akan mengetahui bahwa satu sisi 
dari tubuh anda seringkah lebih ketat dari yang lain. Upayakan untuk 
menyeimbangkannya dari waktu ke waktu. 

5. Napas. Bernapaslah dengan nyaman selama peregangan. Apapun yang Anda 
lakukan, jangan tahan napas Anda ketika sedang melakukan peregangan. 

6. Sering-seringlah berlatih. Anda akan mendapatkan manfaat yang paling baik jika 
anda sering melakukan peregangan - setiap hari, atau sebanyak mungkin dalam 
satu minggu yang memungkinkan. Paling tidak lakukan peregangan dua atau tiga 
kali seminggu. 

HEAL THbeat 3 Januari 2020 


332 


INFORMASI KAPUAS 2019 


World Special Days 

Tuesday, January 21, 2020 

24 March World TB Day 
07 April World Health Day 

14 April World Chagas Disease Day 

25 April World Malaria Day 

24-30 April World Immunization Week 
31 May World No Tobacco Day 
14 June World Blood Donor Day 

14 Sept World First Aid Day 

17 Sept World Patient Safety Day 

15 Oct Global Handwashing Day 

16 Oct World Restart A Heart Day (WRAH) 
19 Nov World Toilet Day 

12-18 Nov World Antibiotic Awareness Week 
01 Dec World AIDS Day 


INFORMASI KAPUAS 2019 


333 


Mengenal makanan ultra olahan 

Tuesday, January 21, 2020 

Minimal olahanOlahanUltra-olahan Jagung Jagung kaleng Keripik jagung Apel Jus apel 
Pai apel Kentang Kentang panggang Kentang goreng Wortel Jus wortel Kue wortel 
Gandum Tepung gandum Kue gandum 
Sumber: Harvard Health Blog 


334 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pentingnya olahraga bila Anda penyandang 
diabetes 


Wednesday, January 22, 2020 

Bagi penyandang diabetes - atau hampir bagi setiap penyakit-penyakit lain, manfaat 
olahraga tidak dapat diabaikan. Olahraga membantu mengontrol berat badan, 
menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol LDL yang berbahaya dan trigliserida, 
meningkatkan kolesterol HDL yang menyehatkan, memperkuat otot dan tulang, 
mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kondisi umum Anda. Manfaat tambahan bagi 
penyandang diabetes: olahraga menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan 
sensitivitas tubuh terhadap insulin, menghambat resistensi insulin. 

Berbagai penelitian menunjukkan hal ini dan manfaat lain dari olahrga. Berikut ini adalah 
beberapa sorotan bagi hasil-hasil itu: 

For people who have diabetes—or almost any other disease, for that matter—the 
benefits of exercise can't be overstated. Exercise helps control weight, lower blood 
pressure, lower harmful LDL cholesterol and triglycerides, raise healthy HDL cholesterol, 
strengthen muscles and bones, reduce anxiety, and improve your general well-being. 
There are added benefits for people with diabetes: exercise lowers blood glucose levels 
and boosts your body's sensitivity to insulin, countering insulin resistance. Many studies 
underscore these and other benefits from exercise. Following are some highlights of 
those results: 

• Olahraga menurunkan nilai HbAlc sebanyak 0,7 persen poin pada orang dari 
berbagai kelompok etnis dengan diabetes yang meminum berbagai obat dan 
mengikuti berbagai diet dan perbaikan ini terjadi meskipun mereka tidak kehilangan 
berat badan. 

• Semua bentuk olahraga - aerobik, daya tahan, atau keduanya (olahraga kombinasi) 

- sama-sama baik dalam menurunkan nilai HbAlc pada orang dengan diabetes. 

• Latihan ketahanan dan olahraga aerobik, keduanya membantu menurunkan 
resistensi insulin pada orang tua yang dulunya jarang bergerak dengan kegemukan 
perut yang berisiko diabetes. Mengkombinasikan dua jenis olahraga terbukti lebih 
bermanfaat dibandingkan dengan melakukan salah satunya. 

• Orang dengan diabetes yang berjalan paling tidak dua jam setiap minggu lebih kecil 
kemungkinanannya untuk meninggal karena penyakit jantung dibandingkan dengan 
mereka yang jarang berolahraga, dan mereka yang berolahraga tiga sampai empat 
jam seminggu memotong risiko mereka lebih besar. 

• Wanita dengan diabetes yang menggunakan waktu empat jam semingu melakukan 
olahraga sedang (termasuk berjalan) atau olahraga yang bertenaga memiliki risiko 
lebih rendah sebanyak 40% menderita penyakit jantung dibandingkan dengan 
mereka yang tidak berolahraga. Manfaat ini bertahan meskipun sesudah peneliti 
menyesuaikan dengan faktor yang membingungkan, meliputi Indeks Masa Tubuh, 
merokok dan faktor risiko penyakit jantung lainnya. 

Secara umum, waktu terbaik untuk berolahrga adalah satu sampai tiga jam sesudah 
makan, saat kadar gula darah anda sedang tinggi. Jika anda menggunakan insulin, 
penting untuk memeriksa gula darah Anda sebelum berolahraga. Jika kadar sebelum 
berolahraga dibawah 100 mg/dL, maka sepotong buah atau makan snack akan 
meningkatkan kadar gula dan membantu Anda menghindari rendahnya kadar gula dalam 
darah. Periksa alagi 30 menit kemudian akan menunjukkan apakah kadar gula darah 
Anda stabil. Juga merupakan ide yang baik untuk memeriksa gula darah Anda sesudah 
latihan atau aktivitas yang melelahkan. Jika Anda menggunakan insulin, risiko Anda 


INFORMASI KAPUAS 2019 


335 


mengalami rendahnya kadar gula darah darah mungkin pada enam sampai 12 jam 
sesudah olahraga. Para ahli juga memberi peringatan terhadap olahraga jika gula darah 
Anda terlalu tinggi (diatas 250), karena olahraga kadang-kadang dapat meningkatkan 
gula darah. 

Karena bahaya yang terkait dengan diabetes, selalu gunakan gelang peringatan medis 
yang mengindikasikan bahwa Anda penyandang diabetes dan apakah Anda 
menggunakan insulin. Juga simpan permen atau tablet glukosa dengan Anda saat olah 
raga, sewaktu-waktu gula darah anda turun dengan drastis. 

Sumber: HEALTHbeat23 November 2019 


336 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Analisis Permenkes 43 Tahun 2019 tentang 
Puskesmas oleh Yuniastin 

Saturday, January 25, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


337 


Novel Coronavirus (2019-nCoV) nasehat untuk 
masyarakat dari WHO 

Saturday, January 25, 2020 

Rekomendasi standar WHO bagi masyarakat umum untuk mengurangi paparan dan 
penularan terhadap berbagai penyakit sebagai berikut, yang meliputi kebersihan tangan 
dan pernapasan, dan praktik keamanan pangan: 

• Sering-sering mencuci tangan menggunakan cairan cuci tangan berbasis alkohol 
atau sabun dan air; 

• Bila batuk dan bersih tutupi mulut dan hidung dengan siku yang ditekuk atau tisu - 
buang tisu segera dan cuci tangan. 

• Hindari kontak erat dengan orang yang demam dan batuk. 

• Jika anda demam, batuk dan sulit bernapas segera berobat dan ceritakan tentang 
riwayat perjalanan terakhir Anda kepada petugas kesehatan; 

• Bila mengunjungi pasar hewan di daerah yang mengalami kasus novel coronavirus, 
hindari kontak langsung yang tidak dilindungi dengan hewan dan permukaan yang 
kontak dengan hewan; 

• Hindari konsumsi produk binatang yang mentah atau setengah matang. Daging, 
susu atau organ binatang mentah harus ditangani dengan hati-hati, untuk 
menghindari kontamisasi silang dengan makanan yang tidak dimasak sebagaimana 
praktek keamanan makanan yang baik; 

Sumber: Novel Coronavirus (2019-nCoV) advice for the public 


338 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Shalat = cahaya - Hadits ke-23 - Arba'in Nawawi 
oleh Ustadz Suriani... 


Sunday, January 26, 2020 

Shalat adalah cahaya atau shalat itu sebagai cahaya 

Jawaami’ul kalim - perkataan yang ringkas tapi maknanya dalam. Ini adalah mu'jizat 
yang diberikan Allah berikan secara khusus, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi 
sebelum beliau. 

Fungsi cahaya: 

• Membedakan antara manfaat dan bahaya. Tanpa cahaya, kita tidak tahu apakah 
benda dihadapan kita berbahaya atau tidak. 

• Penerang jalan. Kalau kita menuju tujuan, tapi jalannya gelap, tentu kita tidak akan 
sampai. 

• Menerangi tempat. Sangat tidak enak berada di tempat yang gelap. Satu-satunya 
tempat dimana kita nyaman dengan kegelapan adalah saat tidur. 

Shalat 

• Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang senantiasa mendirikan 
shalat senantiasa memiliki sifat furqon - kemampuan untuk membedakan yang 
benar dan salah. Mana yang bermanfaat dan bahaya. Orang yang tidak shalat, tidak 
punya sifat furqon. Orang kafir tidak membedakan yang halal atau haram. Khamr 
yang buruk untuk kesehatan dikonsumsi oleh orang kafir. 

• Kita sedang menuju pintu kubur / kematian. Kita sedang antri menunggu jadwal 
kematian. Kita menuju negeri akhirat (surga). Kalau kita berada di tempat yang 
gelap, maka tidak akan sampai ke tujuan. Di dunia pun, kita mencari kebahagiaan. 
Kita tidak akan hidup bahagia tanpa agama. Kita tidak akan bahagia tanpa Islam. 
Umar bin Khattab - kita ini adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam, maka 
ketika kita berusaha mencari kemuliaan diluar Islam, maka kita tidak akan dapatkan. 

• Shalat sebagai cahaya di dunia dan akhirat. Dalam kubur, nikmatnya hanya 
dirasakan oleh orang-orang saleh. Ketika kita membawa amal saleh, maka kubur 
kita akan terang. 

Shalat = Cahaya 
Cahaya itu apa saja: 

• Allah - Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat Allah 
sebagai cahaya. 

• Rasulullah. Bait qasidah (syair) - anta syamsun anta nuurun (engkau adalah 
matahari, engkau adalah cahaya) 

• Our’an 

• Sunnah Nabi 

• Islam 

• Kebenaran 

• Ilmu 

Imam Syafi'i pernah mengadu kepada waqi’ - mengadukan susah menghapal. Nasehat 
gurunya: meninggalkan maksiat. Dia sampaikan kepadaku bahwa ilmu itu adalah 
cahaya. Cahaya Allah tidak akan didapatkan oleh orang yang berbuat maksiat. 

Bila terjerumus pada maksiat maka segeralah bertaubat. 

Ungkapan “shalat itu cahaya” sama dengan “haji itu adalah Arafah”. Dalam kondisi 
apapun, orang secara fisik hadir di Arafah, baik sedang sakit, haid. Sama juga dengan 


INFORMASI KAPUAS 2019 


339 


ungkapan “agama adalah nasehat”. 

Sayid Sabiq - tidak ada satu ibadah pun dalam Islam yang kedudukannya melebihi 
shalat. 

Kedudukan Shalat 

Ada fenomena di tengah masyarakat yang menganggap bahwa shalat itu bukan sesuatu 
yang istimewa. Itu sudah Allah isyaratkan sejak turunnya Qur’an. 

19: 59 - generasi pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan 
hawa nafsu 

Ada hubungan antara orang yang meninggalkan shalat cenderung memperturutkan hawa 
nafsu. 

Orang yang tidak shalat suka berbuat keji dan mungkar. 

Menyia-nyiakan shalat 

• Menganggap sia-sia (tidak ada manfaatnya) 

• Meninggalkan, meremehkan 

Bentuk menyia-nyiakan shalat 

• Menganggap shalat tidak wajib. Salah satu kriteria aliran sesat dari MUI - meyakini 
tidak wajibnya shalat. Orang yang mengaku dirinya bersatu dengan Tuhan tidak mau 
shalat. 

• Penganut pluralisme agama. Ketika dia mengatakan bahwa semua agama benar, 
maka baginya shalat adalah sia-sia. Ulama NU bilang bahwa orang yang pluralisme 
adalah maling aqidah. Buya Yahya menyebut “kaum sifilis” sebagai munafik. 

• Orang yang malas mengerjakannya. Bisa karena kekuasaan, jabatan, harta, bisnis. 

Dari Rasulullah SAW ketika dia menyebutkan pentingnya shalat dan dia menyebutkan: 
Barang siapa memeliharanya, maka dia mendapatkan cahaya, bukti nyata, keselamatan. 
Dan orang yang menyia-nyiakannya dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti nyata 
dan keselamatan. Dan nanti pada hari kiamat, orang yang menyia-nyiakan shalat 
dikumpulkan bersama Oarun, Haman, Fir’aun, Ubai bin Khalaf. 

Oarun adalah orang yang sangat kaya. Termasuk keluarga Nabi Musa. 

Haman - salah seorang pejabat penting dalam kerajaan Fir’aun. 

Fir’aun - tidak ada orang yang mau disebut sebagai Fir’aun. Jadi icon kezalliman, 
kediktatoran. 

Ubai bin Khalaf-tokoh penting dalam suku Ouraisy. Orang yang sangat memusuhi Nabi, 
pebisnis. 

Orang bisa meninggalkan shalat karena disibukkan oleh harta. Hartanya terlalu banyak. 
Ada orang yang tidak tahu jumlah perusahaannya karena sangat banyak. Dia nanti akan 
dikumpulkan bersama Oarun. 

Orang yang meninggalkan shalat karena jabatan maka akan dikumpulkan bersama 
dengan Haman. 

Orang yang disibukkan oleh kekuasaan untuk shalat maka akan dikumpulkan dengan 
Fir'aun. 

Orang yang disibukkan mengurus bisnis sehingga lupa shalat, maka akan dikumpulkan 
dengan Ubai bin Khalaf. 


340 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Shalat Jum'at di Masjid Nurul Iman 24 Januari 
2020 

Sunday, January 26, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


341 


Bagaimana kucing buta turun dari setang motor 

Sunday, January 26, 2020 

Ketika sampai di rumah pada hari Rabu, 22 Januari 2020, admin melihat kucing buta 
sedang menaiki setang motor dan melakukan eksplorasi. Sampai akhirnya dia turun dari 
setang tersebut dengan kaki belakangnya. Padahal bagi kucing yang bisa melihat, dia 
tinggal melompat ke tempat duduk. 


342 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Menyusul rangkaian truk di Kecamatan Pulau 
Petak 


Sunday, January 26, 2020 

Saat pulang mengajar di SMK Al-Amin Kapuas pada hari Rabu, 22 Januari 2020, admin 
melihat ada sekumpulan truk melintasi admin yang sedang membeli rambutan di pinggir 
jalan. Admin berusaha untuk melewati rangkaian truk ini satu per satu. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


343 


Rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas 
Timur 


Tuesday, January 28, 2020 

Pada hari Senin, 27 Januari 2020 bertempat di aula Kantor Kecamatan Kapuas Timur 
diselenggarakan kegiatan rapat pembentukan PMI Kecamatan Kapuas Timur. Kegiatan 
ini dihadiri oleh para kepala desa, tokoh masyarakat, petugas dari berbagai dinas dan 
instansi yang berada di lingkungan kecamatan Kapuas Timur. Kegiatan ini merupakan 
tindak lanjut dari permintaan PMI Kabupaten Kapuas yang ditujukan kepada Camat 
Kapuas Timur untuk mengajukan pengurus PMI Kecamatan Kapuas Timur. 

Setelah dibentuk tim formatur, maka terpilih kepengurusan PMI Kecamatan Kapuas 
Timur. Nama-nama ini diajukan kepada PMI Kabupaten Kapuas untuk dibuatkan surat 
keputusan yang kelak akan dilakukan pelantikan dan sosialisasi terkait 
kepalangmerahan. 


344 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tes Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan 
Pilkada Gubernur dan... 


Friday, January 31, 2020 



Pada hari Kamis, 30 Januari 2020 
bertempat di aula Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Kapuas dilaksanakan kegiatan 
tes tertulis calon Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala 
Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimantan Tengah Tahun 2020. 

Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang 
berasal dari 17 kecamatan di Kabupaten 
Kapuas. Untuk Kecamatan Selat diikuti 
oleh 59 peserta. 



Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak M. Hipni 


INFORMASI KAPUAS 2019 


345 

























IMANI Kapuas ikuti rapat koordinasi wilayah di 
Pangkalan Bun 

Wednesday, February 05, 2020 



Ibu Fitri Astutik (kanan) 

Ibu Fitri Astutik (tiga dari kanan) dan Ibu 
Zainatul Mualifah (dua dari kanan) 

Foto bersama sesudah acara pembukaan 
Tiga orang pengurus Perhimpunan 
Indonesia Madani Kapuas yaitu Ibu Rina 
Amahorosea (Ketua), Ibu Zainatul Mualifah 
(Sekretaris) dan Ibu Fitri Astutik (Ketua 
Bidang Pemberdayaan) mengikuti kegiatan 
Rapat Koordinasi Wilayah di Aula 
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, 
Pangkalan Bun pada hari Sabtu, 1 Februari 
2020 . 



346 


INFORMASI KAPUAS 2019 















Allah memberikan amanat kepada kita - Nouman 
Ali Khan 


Friday, February 07, 2020 

£§1 Ig IJJo I Gl ,o 1G 03 ^ 3 ^ IJI,oTgTg! i_JloJp^3b^ ^gJ^Gi-o vijSG IJgIg^-^g G^GJ f o3l 

!g IJJo G£,pl v ^ !o IJJo gJIg i^ ju i ,0 iS£^ 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. (Q.S. An=Nisa, 4: 58) 


Cara Allah membuka perintah ini perlu menjadi perhatian. 

Orang yang punya SIM berarti mendapat amanat untuk mematuhi aturan lalu lintas. 
Pemerintah tidak selalu bisa mengawasi pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas. 
Yang harus diingat bahwa amanat itu juga merupakan amanat yang Allah berikan. 


Jangan bermalas-malasan dalam bekerja karena melihat rekan kerja yang lain bermalas- 
malasan. Kita sebagai karyawan atau pegawai sudah ada kontrak yang ditandatangani. 

Para pelajar dan mahasiswa harus menyadari bahwa mereka menerima amanat untuk 
belajar dengan baik. 


Jangan melakukan sesuatu karena takut kepada seseorang, tapi takutlah kepada Allah: 
v9jl 0 ^ 0 ^ 30 ^ 3r^ u ii30iS 

... Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja)... (Q.S. Al- 
Bagarah, 2: 150) 


Jangan ceritakan rahasia orang lain yang dia percayakan kepada Anda. 
Amanat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah Our'an. 


Allah tidak segera menghukum orang yang mengabaikan amanat. Contoh anak yang 
menulis di meja sekolahnya. Ingat Allah selalu bersama kita: 


p\ 13O30 1-0.0 G£9uS oJIooJJI 03 3o = |^JI 03 ,o 3«-H Ugg ^g JjGl3>Jf 

I Jgj j(JI 03 l*3G p! J(g3 

... Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan 
tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada 
bersama mereka di manapun mereka berada... (Q.S. Al-Mujadilah, 58: 7) 


«jsf I<_SoT U^iSG l,°G3l g£3G3I U Jo 3^JjG iJ 3 J -9G£3G3l UTgTg_^3Ig^ G£j,o3Ci 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal, 8: 27) 


INFORMASI KAPUAS 2019 


347 


Mengenal PT. Alam Insan Madani 

Saturday, February 08, 2020 

PT. Alam Insan Madani dibentuk dengan pemegang saham terbesarnya adalah Yayasan 
Islam Al-Amin Kapuas. Perseroan ini dibentuk untuk membantu yayasan mengelola 
berbagai macam kegiatan bisnis yang berlangsung dilingkungan yayasan diantaranya: 

• Penyediaan alat tulis kantor 

• Air isi ulang 

• Kantin 

• Katering 

• Penggilingan padi 

Sekretariat perseroan saat ini berada di komplek Islamic Center Al-Amin Kapuas. Untuk 
keterangan lebih lanjut, bisa melihat blog perseroan ini: 

https://alaminsanmadani.blogspot.com/ 


348 


INFORMASI KAPUAS 2019 



Menatap mendung dari Jembatan Barito dan 
Jembatan Pulau Petak 

Sunday, February 09, 2020 

Video-video diatas diambil karena ketertarikan menyaksikan fenomena alam yang 
menarik. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


349 


Menjadi manusia yang berguna - Ustadz Ahmad 
Fahri bin Syahab 

Sunday, February 09, 2020 

Tausiyah ini disampaikan pada hari Jum'at, 7 Februari 2020 di aula RSUD dr. H. 
Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh Majelis Ta'lim Asy-Syifa. 


350 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Definisi Ahli Bid'ah 


Sunday, February 09, 2020 

Kita sering baku hantam diantara kita sendiri. Salah satu penyebabnya adalah masalah 
bid’ah. Penting untuk menyamakan persepsi lebih dulu. Kita perlu memperluas wawasan. 
Kalau kita sudah mengerti maka tindakan kita sudah betul. Tindakan salah seringkah 
berasal dari pemahaman yang salah. 

Hasan Al-Banna ketika menyusun 20 prinsip, tujuannya adalah untuk menyamakan 
persepsi. Siapakah Ahli Bid’ah 

Orang beriman dan bertakwa. Orang kafir. Orang munafik. Kalau diringkas - iman dan 
kafir karena munafik adalah orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan 
kekufuran. Lawan ahlus sunnah adalah ahlu bid'ah. 

Pertanyaan: ■ Apakah setiap orang yang melakukan bid’ah menjadi AHLI BID’AH ■ 
Seseorang yang melakukan suatu BID’AH apakah secara otomatis dia keluar dari 
AHLUS SUNNAH? ■ Ulama Ahlus Sunnah jika melakukan suatu kesalahan, apakah 
dikatakan dia AHLI BID’AH atau DIA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN 
PAHAMI: ■ Kalimat “KELUAR DARI AHLUS SUNNAH” bukan kalimat sederhana. ■ 
Kalimat ini membawa kepada konsekuensi yang sangat luas 

Syaikh Wahid Abdussalam Bali: Seseorang dianggap sebagai AHLI BID’AH jika ia 
meyakini seluruh atau sebagian besar keyakinan ahli bid'ah. 

Jika ada seorang ulama dari kalangan Ahlus Sunnah yang memiliki kesalahan dalam 
salah satu masalah akidah, atau memiliki kesamaan pemikiran dengan sebagian 
pemikiran ahli bid’ah, menurut mayoritas ulama tidak dianggap sebagai ahli bid’ah, akan 
tetapi ulama itu dianggap telah melakukan kesalahan dalam masalah tersebut. 

Contoh Ulama yang mengikuti mazhab Asy’ari - menta’wilkan sifat tangan. Contohnya 
Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali. 

Kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid’ah. 

Orang kalau wawasannya sempit, mudah menyalahkan orang. 

Syaikh Wahid Abdussalam Bali: Ada pula pendapat yang meyakini bahwa seorang ulama 
jika melakukan suatu kesalahan, walau satu masalah, dalam masalah akidah, maka dia 
dianggap sebagai AHLI BID’AH. saya tidak tahu ada ulama terdahulu yang punya 
anggapan seperti ini. Adapun pada zaman sekarang, yang punya anggapan seperti ini 
adalah Syaikh Rabi’ Al Madkhali dan Syaikh Mahmud Al Haddad. 

Syaikh Rabi’ Al Madkhali dan Syaikh Mahmud Al Haddad mendapat pemikiran seperti ini 
dari seseorang yang bernama Syaikh Aman Al Jami. Al-Jamiah, Al Madakhilah, Al 
Haddadiyah. Pengikut mereka dikenal dengan istilah Salafi (sebagai kelompok). 

Rabi Al Madkhali mengatakan bahwa kriteria itu berlaku pada ulama-ulama kontemporer. 
Mahmud Al Haddad mengatakan bahwa kriteria itu berlaku untuk semua ulama. 

Di Jakarta, kelompok Salafi pecah menjadi 12 kelompok. Diantara mereka saling 
mentahzir, saling membid’ahkan. Masing-masing mereka meng-klaim diri mereka salafi. 
Dialog dengan salafi susah karena diantara mereka sendiri pecah. 

Yang dianggap ahli bid’ah oleh kelompok Madakhali: 1. Syaikh Muhammad Hassan - 
banyak jama’ahnya, dianggap tokoh khawarij internasional 2. Syaikh Muhammad Abdul 
Makhsuf 3. Syaikh Hasan Ya’qub 4. Syaikh Mustafa Al-Adawi 5. Syaikh Salman Al- 
Audah - bukunya Generasi Ghuraba 6. Syaikh Abdurrahman AI-‘Arifi 7. Syaikh Naashir 
Omar 8. Syaikh Aid Al-Qarni 

Ulama Mesir - Syaikh Muhammad Mutawalli Sya’rawi - dianggap “laisa min ahli sunnah” 
Para ulama diatas dianggap KELUAR DARI AHLUS SUNNAH karena: ■ Mengkritik 
pemerintah (misalnya mengkritik Husni Mubarak) ■ Ulama-ulama tersebut membolehkan 
demokrasi ■ Ulama-ulama tersebut membolehkan demonstrasi ■ Ulama-ulama tersebut 
membolehkan partai politik ■ Ulama-ulama tersebut membolehkan pemilu 


INFORMASI KAPUAS 2019 


351 


Jama’ah Dakwah yang dianggap ahli bid’ah ■ Al Ikhwan Al Muslimun dianggap lebih 
berbahaya dari Yahudi. Jama’ahnya dianggap ahli bid’ah ■ Tabligh ■ Hizbut Tahrir 
Menurut Syaikh Madkhali: Al-lkhwanul Muslimin adalah firqah yang berbahaya bagi Islam 
sejak berdirinya. Al-lkhwanul Muslimin adalah pendusta. Dustanya lebih banyak dari 
orang-orang Syi’ah. Ikhwan punya pemikiran kesatuan agama; wihdatul wujud; punya 
pemikiran sekularisme. Orang-orang Ikhwan memakai pakaian Islam, sangat memusuhi 
kelompok salafi melebihi orang Yahudi dan Nasrani. 


352 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Bisakah anda mendengarkan dengungan 
kumbang pada video ini? 

Sunday, February 09, 2020 

Saat berada di dalam rumah, admin mendengarkan suara dengungan dari belakang 
rumah, ketika melihat ke belakang, rupanya kumbang-kumbang sedang mengambil sari 
dari bunga-bunga jambu bol yang sedang berkembang. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


353 


Panduan Wawancara Seleksi Calon Anggota 
Panitia Pemilihan Kecamatan... 

Sunday, February 09, 2020 


354 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mencicipi Pempek WoenKito Nian 

Sunday, February 09, 2020 

Pada hari Ahad, 9 Februari 2020 saat berjalan mengelilingi Stadion Panunjung Tarung, 
admin melihat ada Pempek Woengkito Nian di pinggir jalan. Setelah selesai Jalan Sehat, 
admin bersama istri menikmati pempek ini. Bila ingin melihat akun Facebooknya, bisa 
melihat di alamat berikut: 

https://www.facebook.eom/pempek.woenkitonian.1 


INFORMASI KAPUAS 2019 


355 



Menonton orang panahan di halaman kantor 
Telkom Kuala Kapuas 

Sunday, February 09, 2020 

Saat pulang dari acara Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah Islam 
Terpadu Yayasan Islam Al-Amin Kapuas pada hari Ahad, 9 Februari 2020, admin mampir 
sebentar ke halaman kantor Telkom Kuala Kapuas untuk melihat-lihat orang yang 
sedang panahan. 


356 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Market Day - Milad Yayasan Islam Al-Amin 
Kapuas ke-24 

Sunday, February 09, 2020 

Market Day adalah salah satu kegiatan dalam rangkaian Milad Yayasan Al-Amin Kapuas 
ke-24 yang dilaksanakan di pinggir Stadion Panunjung Tarung Kuala Kapuas pada hari 
Ahad, 9 Februari 2020. Kegiatan ini menampilkan berbagai macam jualan anak-anak 
sekolah dan para gurunya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


357 


Rumah Makan Plaza Kambing - Soft Opening 10 
Februari 2020 


Sunday, February 09, 2020 



Rumah makan ini terletak di Jalan Pemuda, 50 meter dari 
Simpang Lima Camuh, Kuala Kapuas. Menunya adalah: 



ssa 



RUMAH MAHAN 

PLAZA KAMBING 


serba kambing!!! 

SATE MARANGCI 
NASGOR KAMBING 
T0NG5ENG 
GULAI 
KEBULI 


jl. Pemuda (50mtr dr 
simpang lima camuh). 
kuala kapuas 


hub.08125068088 



• Sate Maranggi 

• Nasi goreng kambing 

• Tongseng 

• Gulai 

• Kebuli 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812-506-8088. 


358 


INFORMASI KAPUAS 2019 













Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 

Sunday, February 09, 2020 

Kegiatan pembukaan Milad Yayasan Islam Al-Amin Kapuas ke-24 dilaksanakan di 
pinggir Stadion Panunjung Tarung pada hari Ahad, 9 Februari 2020. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


359 


Jalan Sehat - Milad Yayasan islam Al-Amin 
Kapuas ke-24 

Sunday, February 09, 2020 

Jalan sehat ini dilaksanakan pada hari Ahad, 9 Februari 2020 dengan start di Jalan 
Maluku, samping Stadion Panunjung Tarung, Kuala Kapuas, kemudian menuju ke Jalan 
Tambun Bungai, berputar di depan Kantor Golkar Kapuas, masuk kembali ke Jalan 
Maluku dan berakhir di tempat start. Setelah jalan sehat dilakukan pengundian "door 
prize" untuk peserta jalan sehat. 


360 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Perkenalan dokter internsip di Kabupaten 
Kapuas Periode 2020-2021 

Tuesday, February 11,2020 

Pada hari Senin, 10 Februari 2020 bertempat di halaman parkir RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas, para dokter internsip penempatan Kabupaten Kapuas 
Periode 2020-2021 memperkenalkan diri. Sebagian mereka adalah orang dari 
Kalimantan Tengah yang sekolah di Jakarta, Jawa dan Palangka Raya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


361 


Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Sistem Akun... 


Wednesday, February 12, 2020 



Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 
12 Februari 2020 di aula Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas. Kegiatan ini dibuka 
oleh Sekretaris Daerah Pemerintah 
Kabupaten Kapuas, Bapak Andreas Nuah. 
Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 



362 


INFORMASI KAPUAS 2019 














"Meet Up" pertama pemandu lokal (Local Guide) 
di Kuala Kapuas -15 ... 

Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 
bertempat di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas akan 
dilaksanakan kegiatan pemandu lokal 
(Local Guide) Kuala Kapuas yaitu 
Worldwide Hospital Edit Walk V3.0. 
Kegiatan ini berusaha untuk memperbaiki 
pemetaan tempat-tempat yang biasa 
dikunjungi masyarakat di rumah sakit, serta 
perbaikan pemetaan fasilitas kesehatan 
yang ada di daerah setempat. 

Dalam kegiatan ini direncanakan akan 
dilakukan perbaikan pemetaan di rumah 
sakit serta beberapa praktek dokter yang 
ada di Apotek Mujarab dan Apotek Murah. Untuk bergabung, silahkan kunjungan 
halaman berikut: 

https://maps.google.com/localguides/meetup/edit-faskes-kuala-kapuas 


Thursday, February 13, 2020 



Worldwide Hospital Edit Walk V3.0 


INFORMASI KAPUAS 2019 


363 




Poster-poster Hari Bumi ke-50 

Thursday, February 13, 2020 


364 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara 

Saturday, February 15, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


365 









































Sensus Penduduk 2020 dapat dilakukan secara 
Online 


Saturday, February 15, 2020 





Pagi ini, Sabtu, 15 Februari 2020 ketika 
teman dari Badan Pusat Statistik 
memberikan alamat pengisian sensus 
secara online: 
https://sensus.bps.go.id / 
admin langsung mengisinya. Pada awalnya 
agak kesulitan karena laptop yang 
digunakan sedang mungunggah video ke 
YouTube. Akhirnya admin pindah ke HP. 
Lebih lancar, meskipun masih ada pilihan 
yang harus diisi lagi karena pilihan tidak 
muncul-muncul. Bahkan beberapa kali 
"simpan sementara" gagal karena "server"- 
nya BPS sedang sibuk. 

Setelah mengisi data semua anggota 
keluarga, ada pemberitahuan bahwa 
pengisian sudah lengkap. Barulah isian tersebut dikirim. Setelah dikirim kita bisa 
mengunduh bukti lapor. Silahkan mencoba. 


SENSUS PENDUDUK 2020 
SUDAH DIMULAI! 

Segera catatkan informasi Anda dan keluarga 
untuk data kependudukan yang akurat 


Siapkan NIKdan Nomor KK untuk 
pengisian sensus secara online melalui 


Pastikan Anda mengisi Sensus Penduduk 
Online dengan Iengkapsebelum31 Maret2020. 
Informasi lebih lanjut, hubungi (021) 3841195 ext 2020. 


Mari Bersama, #Mencatatlndonesia 
Badan Pusat Statistik 


366 


INFORMASI KAPUAS 2019 





Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps 

Sunday, February 16, 2020 

Mengedit informasi rumah sakit di Google Maps: Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 para 
Local Guide 'dadakan' dari Kuala Kapuas berkumpul di aula RSUD dr. H. Soemarno 
Sosroatmodjo Kuala Kapuas untuk mengikuti kegiatan Meet Up yang baru pertama kali 
diadakan di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh lima orang 
peserta. Para p... 


INFORMASI KAPUAS 2019 


367 


Shalat Zuhur di Majelis Ta'lim Fathul Arifin 

Sunday, February 16, 2020 

Admin pernah mendengar kabar bahwa dari Jalan Jepang, samping gereja ada jalan ke 
pondok pesantren. Pada hari Ahad, 16 Februari 2020, admin mencoba untuk shalat 
Zuhur di pondok pesantren tersebut. Tapi waktu menempuh jalan tersebut, admin hanya 
menemukan Majelis Ta'lim Fathul Arifin. Ketika admin masuk dan bertanya penjaga 
masjid, ternyata pondok pesantrennya sedang dalam proses pembangunan, asramanya 
sudah dibuat. Mushola-nya malah sudah berdiri dengan megah. Admin ikut shalat Zuhur 
di mushola ini. 


368 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Sedekah Sebagai Bukti Keimanan - Hadits ke-23 
Arba’in Nawawi - Usta... 


Sunday, February 16, 2020 

Sedekah adalah bukti nyata adalah sedekah sebagai bukti keimanan. 

Sedekah berasal dari bahasa Arab - shidiq yang artinya benar, lawannya kazib, dusta. 
Sedekah bukti nyata benarnya iman. Iman yang benar adalah sejalan antara keyakinan, 
ucapan dan perbuatan. 

Secara umum sedekah adalah menginfakkan harta dijalan Allah. 

Zakat itu disebut sedekah. 

Tasbih, tahmid, tahlil, menyuruh kebaikan, melarang keburukan, hubungan intim adalah 
sedekah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang orang yang bangkrut 
(muflis), menurut Nabi mereka adalah orang yang banyak kebaikan, pahala jerih 
payahnya habis karena berbuat kezaliman (mencela, mencaci, membunuh fisik / 
karakter). 

Nabi juga pernah bertanya tentang orang yang paling cerdas, menurut Nabi orang yang 
pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak 
membuat persiapan untuk kematian tersebut. 

Proses deislamisasi bahasa: upaya musuh Islam untuk menjauhkan kaum Muslimin dari 
pemahaman yang benar dengan mengubah istilah Islam menjadi makna yang jauh dari 
makna aslinya. 

Contoh dalam aturan disebutkan bahwa calon kepada daerah harus orang yang 
bertakwa. Dalam definisi Qur’an, takwa ada unsur iman kepada Allah. Namun makna itu 
dalam aturan Cuma berarti percaya pada Tuhan, meskipun tuhannya adalah berhala. 

Ilmu mengantarkan pada Allah, Nabi dan Our’an. Ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa 
oleh para sahabat. 

Ilmu sekarang Cuma dianggap sebagai informasi. Informasi tidak selalu bisa dianggap 
sebagai ilmu. Iman bukan hanya tidak percaya. Sila pertama adalah tauhid. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


369 


Linimasa Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kali... 

Wednesday, February 19, 2020 


IKPU 

I KABUPATEN KAPUAS 


TIMELINE PEMBENTUKAN PPS 
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 


<•> 


15-17 FEBRUARI 2020 


PENERIMAAN 
PENDAFTARAN J8-24 FEBRUARI 2020, 
DI KPU 0 
KABUPATEN/KOTA 


o 


PENGUMUMAN HASIL 

PENELITIAN 

ADMINISTRASI 


® aj-27FEWMHaKL ptHBJTHN /TV 
"administrasi 

Q 2B-29 FEBRUARI 2021^ ^ 


.25-27 FEBRUARI 2020 r 


PEMERIKSAAN HASIL« . M«prT on?0^V 
SELEKSI TERTUUS p ? * MARET 

© 5-7 MARET 2020 p „ 
SEl 

WAWANCARA o '°' l2MnRET?02C ^ 


V 28 FEBRUARI 2020 TANGGAPAN 
J MASYARAKAT 

'1 MARET 2020 tahap i 


MASYARAKAT TAHAP II 



\I5-17MAR£T2020 «"«muumhim ^^15-17 MARET 2020 TANGGAPAN 

1 r ' n l-—--O MASYARAKAT 

9 TAHAP II 


PENGUMUMAN PASCI 
.20-21 MARET 2020. HASIL KLARIFIKASI 
MASYARAKAT TAHAP 


MASA KERJA PPS 2020 

23 MARET-30 NOVEMBER 2020 



370 


INFORMASI KAPUAS 2019 





















Makan Siang di Plaza Kambing Kapuas 21 

Saturday, February 22, 2020 




Sate kambing 

Tongseng kambing Pada hari Ahad, 16 
Februari 2020, kami menyempatkan diri 
untuk makan siang di Plaza Kambing yang 
terletak sekitar 50 meter dari simpang 
camuh (simpang lima) arah Jalan Pemuda. 

Ketika baru duduk, kami sudah disajikan 
"Welcome Drink". Kemudian Ibu Nurhikmah 
memberikan daftar menu yang ada. Saya 
memesan Sate Kambing dan istri 
memesaan Tongseng Kambing. Tidak lama 
kemudian minuman yang kami pesan 
datang. Setelah itu baru pesanan kami 
datang. Rasa sate dan tongsengnya enak. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


371 
















Just in Time Coronavirus lecture - 2019-novel 
Coronavirus (2019-nCo... 

Sunday, February 23, 2020 

Presentasi diatas merupakan presentasi dari Rashid A. Chotani, MD, MPH, DTM, 
FRCPH yang dimuat disitus Supercourse berikut ini: 

http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec56501/001.htm 

Harapannya kuliah ini dapat disebarkan dalam waktu yang cepat ke seluruh dunia 
menggunakan jejaring yang sudah terbentuk dengan Supercourse dulu. Kuliah ini 
menjawab berbagai macam mitos dan kesalahan informasi yang beredar terkait COVID- 
19 ini. 


372 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Sabar adalah Sinar - Hadits ke-23 Arba’in 
Nawawi - Ustadz Suriani J... 


Sunday, February 23, 2020 

Kalimat Nabi tentang Shalat adalah Shalat itu adalah nuur. Sekarang Sabar adalah 
dhiya. 

10:5 - Matahari dhiya (bersinar) dan bulan nuur (bercahaya). Dhiya itu adalah sinar yang 
timbul dari benda itu sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. 

Dalam bahasa Indonesia sinar sama dengan cahaya. 

Kata-kata yang terdapat di dalam Qur’an tidak ada yang sama maknanya, walaupun 
nanti diartikan sebagai sesuatu yang sama. 

Kemu’jizatan Al-Qur’an dapat dilihat dari bahasa aslinya. Terjemahan Our’an tidak bisa 
untuk melihat mu’jizat Our’an. 

Sabar artinya menahan (imsak). Antara sabar dan puasa sangat erat hubungannya. 
Orang yang puasa harus sabar. Ketika sabar disebut sinar, maka itu adalah makna 
istilah. 

Amal ada yang lahir dan batin. 

Amal lahir misalnya shalat, wudhu’, duduk di majelis ilmu, silaturahim, baca Our’an. 

Amal batin letaknya di hati, misalnya niat, keikhlasan, sabar. Amal batin jauh lebih utama 
dari amal lahir. Mestinya kita lebih fokus pada amal batin dari amal lahir. Amal lahir kita 
sebanyak apapun tidak akan bermakna kalau tidak ikhlas. 

Amal lahir dikaji dalam pelajaran fikih, mulai dari thaharah (suci pakaian, badan, tempat). 
Syarat-syarat sahnya shalat: menghadap kiblat, menutup aurat. Dalam fikih tidak 
dibicarakan amal batin. 

Amal batin, ada yang menyebutnya tasawuf, ada juga yang menyebutnya suluk, ada lagi 
yang mengatakan akhlak. Abui a’la al maududi menyebutnya tasawuf. Hamka 
menyebutnya tasawuf. Shalat tidak cukup kebersihan pakaian, tempat, badan, tapi juga 
yang penting adalah kebersihan hati. 

Sabar secara bahasa menahan. Secara istilah sabar adalah menahan diri dari perbuatan 
yang diharamkan. Menahan diri untuk selalu melaksanakan perintah Allah SWT. 
menahan diri dari berkeluh kesah ketika menghadapi musibah atau menerima takdir 
Allah SWT. 

Sabar dibagi 3: 1. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan 2. Sabar dalam menjalankan 
ketaatan 3. Sabar dalam menghadapi musibah 

Maksiat itu enak, buktinya banyak yang melakukannya. Ketika melaksanakan maksiat, 
kita tidak perlu mengadakan perlawanan. Meninggalkan maksiat perlu perlawanan. 

Ali Thanthawi mengumpamakan maksiat itu seperti air, mengalir ke tempat yang rendah. 
Air itu untuk menaikkan ke tempat yang tinggi maka perlu tenaga seperti menimba. 

Surga diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, sedangkan neraka 
diliputi oleh sesuatu yang dicenderungi oleh banyak orang. 

Keutamaan Sabar 

13: 22 - dan orang-orang yang sabar mencari keridhoan Tuhannya 
Menahan diri itu tujuannya adalah mencari keridho’an Allah SWT. 

Maling itu sabar menahan kantuk, menahan dingin. 

Sabar yang bernilai adalah yang mencari ridho Allah SWT. kita tidak berzina bukan 
karena takut penyakit tapi karena takut kepada Allah SWT. 

13:23 balasan bagi orang-orang yang sabar yaitu masuk surga beserta keluarganya 
13: 24 ucapan selamat dari malaikat untuk ahli surga karena kesabaran mereka 
Ulama Mesir mengatakan: kalau dulu manusia belajar maksiat kepada setan, sekarang 
setan belajar maksiat kepada manusia. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


373 


Yusuf Qardhawi menulis buku: Sabar dalam perspektif Qur’an dan Sunnah 

42: 43 - tetapi orang-orang yang sabar dan memaafkan kesalahan orang lain, itu 

merupakan perbuatan yang diutamakan. 

Orang yang sabar atas penderitaan dan memaafkan orang-orang yang menzaliminya, 
maka sabar merupakan hal yang wajib dilakukan. Kewajiban secara hukum secara 
hukum yang harus dilaksanakan. 

Abdullah bin Mas’ud - sabar itu separuh dari keimanan 

Ali bin Abi Thalib - kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala dengan 
badan. 

Kesabaran dan iman tidak bisa dipisahkan. Kalau kesabaran hilang, hilanglah imannya. 
Apabila kesabaran hilang, maka hilanglah keimanannya. 

Orang yang tidak sabar dengan musibah akan berkeluh kesah. 

Hadits Oudsi - siapa yang tidak sabar dengan musibah yang Aku berikan dan tidak ridho 
dengan ketetapan yang Aku berikan, hendaklah dia keluar dari bawah langitKu dan 
carilah Tuhan selain Aku. 


374 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 
2020 di Kuala Kapuas 

Friday, February 28, 2020 

Pada hari Rabu, 26 Februari 2020 bertempat di tempat parkir Stadion Olahraga 
Panunjung Tarung dilakanakan kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. 
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh dinas dan instansi serta berbagai perusahaan 
yang ada di Kabupaten Kapuas. Kegiatan upacara berlangsung singkat, hanya berisi 
arahan dari Bupati Kapuas, Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serta do'a. Setelah itu para 
peserta dibagikan kupon yang bisa ditukar dengan bingkisan bila membawa sampah. 

Setelah itu peserta diarahkan ke Pelabuhan Danau Mare. Dua kelompok menyusur 
sungai Kapuas Murung menggunakan "tag boat" dan klotok. Dua kelompok lagi 
menyusuri Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Feri Ujung Murung dan menyusuri Jalan 
Mawar sampai ke Jembatan Bagong. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


375 


Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se- 
Kabupaten Kapuas Tahun 2020 

Saturday, February 29, 2020 



Pada hari Sabtu, 29 Februari 2020 
bertempat di Ballroom Pertama Inn, Jalan 
Seroja, Kuala Kapuas dilaksanakan 
pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan 
se-Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Tengah Tahun 2020. Acara ini dihadiri oleh 
Bupati Kapuas, Camat se-Kabupaten 
Kapuas dan unsur Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah. 

Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 



376 


INFORMASI KAPUAS 2019 


















Charlie vs. Goliath - Film Dokumenter 


Saturday, February 29, 2020 

Selesai menonton ini, admin kembali bersemangat untuk memperjuangkan hal-hal yang 
mungkin menurut orang lain tidak mungkin untuk dilakukan. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


377 


Controlling Interest - Film Dokumenter 

Saturday, February 29, 2020 

Film diatas menggambarkan pandangan orang Amerika sendiri terhadap perusahaan 
multinasional. Film ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya punya anggota dewan 
yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan perusahaan besar. 


378 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Al-Qur’an adalah hujjah yang membelamu atau 
menuntutmu 


Sunday, March 01,2020 


Hadits ke-23 Arba’in Nawawi - Ustadz Suriani Jiddy, Lc 

Ali bin Abi Thalib: akan datang kepada manusia suatu zaman dimana Islam tidak akan 
tinggal kecuali nama; dan tidak ada yang tersisa dari Qur’an kecuali tulisannya; masjid- 
masjid mereka megah, besar, mewah tapi tidak lagi menjadi petunjuk (cahaya); ulama- 
ulama mereka menjadi makhluk yang paling buruk yang ada di muka bumi, dari mereka 
muncul fitnah-fitnah. 

Interaksi dengan Qur’an: 1. Membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari 
Our’an dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh 
kali. Aku tidak mengatakan alif lam miim itu satu huruf tapi alif itu satu huruf, lam itu satu 
huruf dan miim itu satu huruf. 2. Memahaminya. 3. Mengamalkannya 4. 
Mendakwahkannya 

Bila kita tidak melakukan hal-hal diatas, maka Qur'an akan menuntut kita di hadapan 
Allah SWT. 


Mengamalkan Qur’an (Yusuf Qardhawi) 1. Menjadikan Our’an sebagai panutan 2. 
Menjadikan Our’an sebagai petunjuk hidup 3. Menjadikan Our’an sebagai sumber hukum 
4. Menjadikan Our'an sebagai aturan dakwah 5. Beriman kepada Our'an secara total 6. 
Memberikan perhatian terhadap apa-apa yang disampaikan dalam Our'an 

Menjadikan Our’an sebagai panutan 

JJ-> Ofo Jdfi 1-9)5 JJ°Jop90 2.^00 JfiO Olo iSj£9 UJo^U.SirO uiIJJ o 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab, 33: 21)... 

Contoh dari Our’an adalah Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh ibadah, akhlak, dll. 
Rasulullah menjadi Our’an yang berjalan, Our’an yang hidup. Rasulullah menjadi teladan 
bagi orang yang mengharapkan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. 
Ada hubungannya antara kualitas keimanan dan keteladanan kepada Rasulullah SAW. 

.9 0 O .9 0 -9 0 .9 tO — \U 9 .9 0 0.9.9 LU9—-.0.0--.90 9.9 — .9 0. _ u; 9 

JjJ Cj '£^30 >—9lov£3UiS 'ir'0 p IJJo3*3£ l- ®j JJ,o 3^JJ^ 

£'-A9jj 55-Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Q.S. Ali Imran, 3: 31) 

iSl loj I JJol v_i3o uSvsSP JJ,° Oc*iSjI ,Ojpl Jgcjg£*- 93U pG IJJgI*-/_ 

£G° Jo.. sjJ- ^S^Tcjy^ij lJJo^oij^OpTvVviSo'Hai Ahli Kitab, sesungguhnya 


telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab 
yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. (Q.S. Al-Maidah, 5: 

15 L 

JJjo |*oo IJJo £.JuS IJfoJpO^SO li vS 1 —' pG ,S v -'J3 ^.JiSo^p l<sloo_ 

3<3J Ji30|p 3s?£ J^po, 0 IJ J 3^J£ J fi® 3!p JlG3^ ^G i3vJ J'-JiS J^J^f°viSO = Sungguh 
Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus 
diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka 
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Ali Imran, 3: 164) 

vpJ J J° ,ogJ*G<—'£ v J I Ji^j Jlf°^9sS£j£0f° f°P I J-l^ JfJoJJi^ I Ju3j^vlpOP_ 

3 <?o°.> i so J o°IJ(s ^jfb^^o^iS^Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 
mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 


INFORMASI KAPUAS 2019 


379 


mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang 
dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah, 5: 16) 
Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku (Our’an) maka barang siapa yang mengikuti 
petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka 

Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit. Pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. 
Wahai Tuhanku mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Dulu ketika 
Our’an (peringatan-Ku) datang, kamu abaikan, sekarang kamu kami abaikan. 

Umar bin Khattab mengatakan kita adalah umat yang Allah muliakan dengan Islam, 
maka jika kita coba-coba mencari petunjuk dari luar Islam, dari luar Our’an maka pasti 
Allah akan mengingatkan kita. 

Our’an sebagai sumber hukum 

u9jf3 JV J Jl <53,0030 Li^l v<?0°|0 Jl <?233! ^iS gjgT 


fifil 3< Oi^JiSioT Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak 

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. 
An-Nisa, 4: 65) 


3fi\ Jlo JjPj^OJjJT p3pw°Si\ i30°>-S U J° 3 _>i_k 9 J° l|°_J ta <5030 Jo^> UiOSjo fiw IpjPfP 


3po <S£l>3JJJo Sju^sSo J u^JUT ^viSO^ Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang 

mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang 
urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah 
dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab, 33: 36) 

Ayat ini bersifat umum terhadap berbagai masalah / persoalan. 

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. 
(Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku 
bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.S. Asy-Syura, 42: 10) 

I , _ 9 £oI | o Ij£joJ<s 6 < 5 v£3o u 3^0 l^ooo |00 IJJo_£0,ol J jl 93 | 0 = < 53 1 3030 Apakah hukum 


Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.S. Al-Maidah, 5: 50) 


380 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Jadwal Kegiatan dan Lomba Peringatan Hari Jadi 
Kota Kuala Kapuas ke... 

Tuesday, March 03, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


381 


Logo Hari Jadi Kota Kuala Kapuas ke-214 

Tuesday, March 03, 2020 



382 


INFORMASI KAPUAS 2019 









Seleksi PPS di Kecamatan Selat Tahun 2020 


Wednesday, March 04, 2020 

Pada hari Rabu, 4 Maret 2020 bertempat di 
Aula Kecamata Selat, dilaksanakan Seleksi 
Tertulis dan Wawancara anggota PPS di 
Kecamatan selat yang terdiri dari 8 
kelurahan dan 2 desa. Setiap kelurahan / 
desa terdiri dari 3 anggota PPS. 

Foto dan berita dikirimkan oleh M. Hipni 




INFORMASI KAPUAS 2019 


383 




















Wong Solo Kapuas jajaki produksi lele di Pondok 
Pesantren Al-Amin K... 


Friday, March 13, 2020 



Pada hari Kamis, 12 Maret 2020, karyawan 
dari Rumah Makan Wong Solo Kuala 
Kapuas mengunjungi Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas. Kunjungan ini dilakukan 
untuk mencoba produk perikanan yaitu lele 
untuk dijadikan salah satu menu di rumah 
makan tersebut. Karyawan ini disambut 
oleh Bapak Giyar selaku manajer di PT. 
Alam Insan Madani yang mengelola 
perikanan tersebut. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Bapak 
Giyar. 


384 


INFORMASI KAPUAS 2019 









Balai Budi Daya Air Tawar Mandiangin kunjungi 
Bioflok Pondok Pesant... 


Saturday, March 14, 2020 



Pada hari Jum'at, 13 Maret 2020 staf dari Balai Budi 
Daya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Bapak Wahyu 
dan rombongan berkunjung ke bioflok Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas. Kunjungan ini dilakukan 
dalam rangka memantau kolam bioflok dan 
wawancara tentang pengembangan pemeliharaan 
cacing sutra untuk pakan larva pemijahan ikan 
lele...patin demi kelangsungan pembibitan ikan di 
Pondok Pesantren Al-Amin Kapuas. 

Foto dan berita dikirimkan oleh Pak Giyar. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


385 






















Makna dan Metode Dakwah - Ustadz Suriani 
Jiddy, Lc 

Saturday, March 14, 2020 

Interaksi dengan Qur’an: membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan 
Qur’an 

Mengamalkan Qur’an: panutan, jalan hidup, sumber hukum, aturan dakwah, memberi 
perhatian terhadap apa-apa yang menjadi perhatian Our'an. 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab, 33: 21) 

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah 
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Q.S. Ali Imran, 3: 31) 

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) 
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang 
menerangkan. (Q.S. Al-Maidah, 5: 15) 

Menjadikan Our’an sebagai jalan hidup 

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan 
keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap 
gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka 
ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah, 5: 16) 

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu 
menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada- 
Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 
celaka. (Q.S. Ta-Ha, 20: 123) 

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam 
keadaan buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku 
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah 
berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu 
melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". (Q.S. Ta-Ha, 20: 
124-126) 

Menjadikan Our’an sebagai aturan dakwah 

Seringkah dakwah diartikan sebagai ceramah, tabligh akbar atau khutbah Jum’at atau 
pengajian seperti ini. Dakwah memiliki makna yang luas. Sesuai dengan makna bahasa 
berarti mengajak, memanggil, menyeru. Dakwah menurut istilah agama: mengajak 
manusia dari asalnya tidak mengerti (bodoh, jahil) menjadi mengerti. Dari sesat menuju 
hidayah. Mengajak orang yang berbuat maksiat supaya meninggalkan perbuatan 
tersebut. Dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja. Dakwah itu bukan hanya tugas ulama, 
tuan guru, kyai. 

Sa’id Hawwa pernah mengatakan: setiap kita bisa menjadi guru bagi orang lain. Misalnya 
kita mengajari orang yang tidak bisa membaca Our’an. Mengajarkan orang membaca Al- 
Fatihah. Dakwah bukan pekerjaan yang susah untuk dilakukan. 

Pesan Rasulullah: sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. 

Rasulullah berpesan pada kita: sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Our’an dan 
mengajarkannya kepada orang lain. 

Ulama mengatakan bahwa dakwah adalah ibadah. Setiap ibadah ada pedomannya. 
Ibadah itu ada syaratnya agar diterima dan bernilai ibadah. 


386 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada 
termasuk orang-orang yang musyrik". (Q.S. Yusuf, 12: 108) 

■ Perintah Allah kepada Nabi Muhammad bahwa inilah jalanku (Qur’an, Islam, semua 
yang datang dari Rasulullah), aku berdakwah kepada Allah. 

Kaidah penting dalam dakwah: kita berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Islam, 
bukan kepada yang lain. Dakwah dilakukan kepada Islam. Dakwah tidak boleh ditujukan 
pada kelompok atau partai tertentu. Dakwah kepada Al-Qur’an, Sunnah SAW. Kita tidak 
boleh mengajak orang untuk memuja orang tertentu. 

Yayasan, lembaga, partai adalah sarana, bukan tujuan. Sebagian orang tidak bisa 
membedakan sarana dan tujuan. Kalau kita menjadikan lembaga sebagai tujuan, maka 
kita akan menumbuhkan sifat fanatisme yang berhubungan dengan lembaga. 

Apalagi kalau sampai mengatakan bahwa hanya kelompoknya yang masuk surga, atau 
kelompoknya yang paling benar. 

Salah satu penyebab perpecahan dalam Islam adalah fanatik pada tokoh, ormas, 
lembaga, partai. Jangan sampai saling membid’ahkan, mengkafirkan. 

Makna ‘ala bashiiratin’ (berdasarkan bashirah). Bashirah diartikan sebagai hujah yang 
nyata. Mantan Mufti Saudi, Utsaimin, arti bashirah adalah ilmu / mengetahui cara 
menyampaikan dakwah kepada manusia; mengetahui kondisi obyek dakwah; 
mengetahui kondisi manusia yang dakwah itu akan disampaikan kepada mereka. Kita 
harus memiliki ilmu tentang apa yang akan kita dakwahkan. Faakidu syai laa yu'thi - 
orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. 

Orang yang ingin menyampaikan sesuatu harus memiliki pengetahuan terhadap sesuatu 
tersebut. Kita bisa mengajarkan satu ilmu yang kita miliki yang orang tidak punya. 
Misalnya mengajarkan Our’an kepada orang yang tidak mengetahuinya. Mengajarkan 
tata cara shalat. 

Dakwah tidak boleh hanya dengan modal semangat. Dakwah yang dilakukan tanpa 
dasar ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kita harus memiliki ilmu tentang 
Islam yang kita dakwahkan. 

Kita tidak harus mengetahui semua ilmu. Kita sampaikan ilmu yang sudah kita miliki. 
Jangan beralasan tidak mau berdakwah hanya karena tidak mondok, tidak tahu bahaa 
Arab. 

Metode dakwah juga disebut dalam Our'an: dakwah harus kepada Allah, tidak boleh 
kepada yang lain. Dakwah harus disampaikan dengan: 

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya 
Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang 
dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 
seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang- 
orang yang tidak beriman. (Q.S. An-An'am, 6: 125) 

Hikmah itu artinya sunnah. Hikmah artinya bijaksana, ilmu, menempatkan suatu pada 
tempatnya, menyesuaikan diri, profesional (tidak asal-asalan). 

Dakwah itu dengan nasehat yang baik. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


387 


Peringatan Isra' Mi'raj di Masjid Al-Mukarram 
Amanah Tahun 2020 


Sunday, March 15, 2020 

Peringatan Isra' Mi'raj ini dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2020 dan diikuti oleh 
para pelajar dari MTsN Selat, MAN Kapuas serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat 
Kabupaten Kapuas. 


388 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT serius untuk 
menjadi Calon Gubernur... 

Sunday, March 15, 2020 

Saat berangkat ke SMK Al-Amin Kapuas pada hari Rabu, 11 Maret 2020, admin melihat 
banyak baliho Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT di pinggir jalan. Karena waktu 
berangkat tidak banyak waktu luang, admin melewatkan saja baliho tersebut. 
Sepulangnya dari SMK Al-Amin Kapuas, admin menyempatkan diri untuk melihat secara 
jelas tulisan yang ada dalam baliho tersebut. Rupanya Bapak Ir. Ben Brahim S. Bahat, 
MM, MT serius untuk maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 
2020-2025. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


389 


Menanam padi secara bergotong royong di Pulau 
Petak 


Sunday, March 15, 2020 

Saat lewat di Kecamatan Pulau Petak pada hari Rabu, 11 Maret 2020, admin melihat hal 
yang menarik yaitu para petani sedang menanam padi secara bergotong royong. Admin 
sering melihatnya di Anjir Serapat tapi baru kali ini punya kesempatan untuk meliputnya 
secara langsung. 


390 


INFORMASI KAPUAS 2019 


8 tahun belajar bahasa di Duolingo 


Pada hari ini, Ahad, 15 Maret 2020, admin 
menerima ucapan selamat dari Duolingo 
karena sudah 8 tahun menggunakan 
Duolingo. 

Selama delapan tahun ini admin baru 
belajar dua bahasa dalam waktu yang 
cukup lama yaitu Bahasa Jerman dan 
Bahasa Arab. Untuk Bahasa Jerman sudah 
menyelesaikan seluruh pembelajaran tapi 
baru level 1. Sedangkan untuk Bahasa 
Arab baru memasuki tingkat 3 dari 4 tingkat 
yang ada. Namun untuk Bahasa Arab ini 
sudah menyelesaikan untuk setiap 
pelajarannya sampai level 5. 

Untuk Bahasa Jerman, masih belum bisa digunakan untuk membaca majalah, buku, baru 
bisa menjawab Story yang dibuat oleh Duolingo sendiri. Untuk bahasa Arab masih lama 
lagi proses belajarnya. 


Sunday, March 15, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


391 








Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait COVID-19 
di Kabupaten Kapuas 


Tuesday, March 17, 2020 



Pada hari Selasa, 17 Maret 2020 bertempat 
di aula Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kapuas dilaksanakan 
Rapat Koordinasi Lintas Sektor 
Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan 
Menghadapi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Tingkat Kabupaten Kapuas. 
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. 


Dalam pertemuan ini disampaikan sosialisasi tentang COVID-19 serta kondisi terkini 
penyakit tersebut. Selain itu juga dibicarakan pembentukan Satgas Percepatan 
Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kapuas. 


392 


INFORMASI KAPUAS 2019 






Siaga COVID-19 di Lingkungan Pendidikan 
Provinsi Kalimantan Tengah 

Thursday, March 19, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


393 


Optimalisasi Program Rujuk Balik Pasien 
Diabetes Mellitus dan Hiper... 

Pada hari Kamis, 19 Maret 2020 bertempat 
di Hotel Bahalap, Palangka Raya 
dilaksanakan kegiatan Optimalisasi 
Program Rujuk Balik (PRB) dan Kondisi 
Stabil Peserta Dengan Diagnosa DM-HT di 
Fasilitas Kesehatan Pada Era Jaminan 
Kesehatan Nasional. Kegiatan ini diikuti 
oleh rumah sakit dalam lingkungan BPJS 
Kesehatan Cabang Palangka Raya. 

Dalam sambutannya, Ketua Cabang 
Palangka Raya BPJS Kesehatan, drg. Muhammad Masrur Ridwan, M.Kes, AAAK 
menyampaikan bahwa defisit anggaran JKN adalah 32 triliun rupiah. Beliau 
menyampaikan kekagetan BPJS Kesehatan terhadap keputusan Mahkamah Agung yang 
membatalkan sebagian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden. Beliau mengkhawatirkan bahwa antrian pembayaran klaim ke 
fasilitas kesehatan, antriannya akan makin panjang. Ini akan berdampak pada pelayanan 
yang diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional. 

Tahun 2019, capaian PRB di Cabang Palangka Raya sampai tanggal 6 Desember 2019 
adalah 69% padahal targetnya adalah 100%. RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas sudah mencapai target 1.769 (100,63%). 

Dengan adanya 


Thursday, March 19, 2020 



394 


INFORMASI KAPUAS 2019 










Surat Edaran Bupati Kapuas tentang 
Pencegahan dan Antisipasi Penyeb... 

Thursday, March 19, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


395 


Surat Edaran Bupati Kapuas tentang Libur 
Sekolah Pencegahan COVID-1... 

Thursday, March 19, 2020 


396 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Coronavirus - Fatwa, Fakta dan Fiksi dengan 
Syaikh Ruzwan Muhammed ... 

Friday, March 20, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


397 


Antisipasi Penyebaran Virus Corona jam besuk 
ditiadakan di RSUD Kapuas 

Saturday, March 21, 2020 



398 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Call Center Tanggap COVID-19 Kapuas 

Saturday, March 21, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


399 













Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID- 
19 Kabupaten Kapuas 

Monday, March 23, 2020 


400 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pelantikan dan Bimbingan Teknis PPS se- 
Kecamatan Selat 

Monday, March 23, 2020 



Pada hari Sabtu, 21 Maret 2020, s etelah 
melalui tahapan yang panjang, dari mulai 
tes tertulis, wawancara dan tanggapan 
masyarakat, maka anggota Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Tengah dilantik. Pelantikan dilakukan saat 
Pandemi COVID-19, maka Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) Selat harus 
berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor 
Selat dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas. Setelah mendapatkan izin dengan 
syarat: acara tidak boleh lama, sebelum 
kegiatan Dinas Kesehatan melakukan 
penyemprotan, dan PPK menyiapkan 
masker dan hand hygiene. Setiap peserta 
yang masuk ke aula kecamatan Selat 
diberikan semprotan hand higiene dan 
yang batuk-batuk diberikan masker. Pada 
akhirnya pelaksanaan pelantikan berjalan 
lancar. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


401 























Global COVID-19 Prevention 

Tuesday, March 24, 2020 


402 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tentang Virus Korona & Yang Harus Kamu 
Lakukan 

Wednesday, March 25, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


403 


The lockdown: One month in Wuhan 

Wednesday, March 25, 2020 


404 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Formulir pemantauan risiko COVID-19 
Kabupaten Kapuas 


Wednesday, March 25, 2020 



J3A/viewform 


Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
membuat formulir pemantauan risiko 
COVID-19 bagi warga Kabupaten Kapuas 
dengan alamat dibawah ini: 

https://docs.google.eom/forms/d/e/1FAIpQL 

SeaqQ3l2Cym- 

U8jmRL86ynAYoBsRboEcE6f8TEwiT5JiVq 


INFORMASI KAPUAS 2019 


405 










Nasehat dalam menghadapi Pandemi COVID-19 

Thursday, March 26, 2020 

A message from me and my dad, @Melbrooks. #coronavirus #DontBeASpreader 
pic.twitter.com/Hqhc4fFXbe — Max Brooks (@maxbrooksauthor) March 16, 2020 


406 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pass the message: Five steps to kicking out 
coronavirus 

Thursday, March 26, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


407 


Himbauan IDI dalam upaya percepatan 
penanganan COVID-19 

Thursday, March 26, 2020 


408 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Nasehat Ustadz Adi Hidayat terkait shalat 
berjama'ah di masjid saat... 

Thursday, March 26, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


409 


Simulasi epidemik 

Sunday, March 29, 2020 

Simulasi ini menunjukkan bahwa perlunya kita untuk melakukan isolasi terhadap pasien 
yang infeksius untuk mengurangi penyebaran di masyarakat. Selain itu perlu mengurangi 
jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan. Simulasi juga menunjukkan manfaat dari "hand 
hygiene". 


410 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pelaporan meteran PLN melalui WA dan Email 

Sunday, March 29, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


411 


























Penegasan larangan melakukan kegiatan yang 
mengumpulkan massa - COV... 

Monday, March 30, 2020 


412 


INFORMASI KAPUAS 2019 


[HD] Fatwa MUI Terkait Pedoman Pengurusan 
Jenazah Muslim Terinfeksi... 

Monday, March 30, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


413 


remember it’s not about you - it’s about 
everybody else 

Wednesday, April 01, 2020 

“lf you are irresponsible enough to think that you don’t mind if you get the flu, remember 
it’s not about you - it’s about everybody else.” 

Intensive care specialist Professor Hugh Montgomery explains why this coronavirus is 
different from the ordinary flu. pic.twitter.com/h9sQorHQUv 

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) March 22, 2020 


414 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Cara mudah membuat masker dari kain 

Sunday, April 05, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


415 


Diskusi COVID-19 dengan dr. Zainudin Aziz, 
Sp.P 

Sunday, April 05, 2020 


416 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Animasi bagaimana COVID-19 menjadi 
penyebab kematian tertinggi di N... 

Monday, April 06, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


417 


Rapat koordinasi ulama dan umara terkait 
COVID-19 


Thursday, April 09, 2020 

Pada hari Kamis, 9 April 2020 di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan pertemuan para tokoh agama dan petugas kesehatan untuk membahas 
masalah COVID-19 di Kabupaten Kapuas. 

H. Hamidan 

• Fatwa MUI mengatakan bahwa daerah dengan zona merah dilarang untuk shalat 
Jum'at 

• Edaran dari Kementerian Agama menyerahkan pada keputusan pemerintah daerah 

H. Masrani Wijaya - Pj. Sekda Kabupaten Kapuas - 

• Kapuas masih dalam zona kuning. 

• Bupati sudah mengeluarkan edaran untuk membatasi kerumunan, tidak bersalaman 
dll. 

• Keluarga dari Banjarmasin dipulangkan. 

• Kapuas jangan menjadi zona merah 

• Banjarmasin dinyatakan zona merah - Jum'atan diganti dengan shalat zuhur, tarawih 
di rumah 

• Prediksi BIN sampai bulan Juli 

H. Bahruni - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas 

• Jangan sampai ada keresahan di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas 

• Sebagian masjid sudah tidak melaksanakan shalat Jum'at 

• Pelaksanaan ibadah lain ada yang masih berjalan dengan pengaturan shaf 
H. Nurani Sarji - Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kapuas 

• Pemberi fatwa adalah mufti 

• Fatwa yang dikeluarkan oleh pusat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Fatwa itu 
boleh diikuti atau tidak. Kecuali kalau fatwa itu ditetapkan sebagai hukum dalam 
negara. Fatwa MUI ini ada yang mengikuti ada yang tepat. 

• Bupati menghendaki zona hijau jangan sampai kuning atau merah, akhirnya 
diputuskan Masjid Al-Mukarram tidak shalat Jum'at. Masjid lain dipersilahkan kepada 
masing-masing masjid. 

• Masjid Agung sebenarnya tidak shalat Jum'at dua minggu saja. Ketika Kapuas 
kuning, ditambah lagi untuk tidak shalat Jum'at. 

• Tidak shalat Jum'at 3 kali tidak berdosa karena kondisi darurat. 

• Rukhsah - apabila ketetapan pemerintah berbeda dengan ini, maka abaikanlah isi 
dari surat edaran ini. 

• Jangan minta MUI untuk mengeluarkan fatwa 

• Di Palangka Raya masih ada masjid yang shalat Jum'at meskipun sudah zona 
merah 

K.H. Muchtar Ruslan 

• Baca do'a penangkal bala: Baca Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-lkhlas, Al-Falaq, An-Naas 
dibacakan ke tangan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. 

• Kondisi ini membuat banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak bisa bekerja. 

• Dari pusat ada zona, dari MUI Provinsi ada zona. Apakah kita melaksanakan seperti 
yang zona merah? 

• Mudah-mudahan Ramadhan sudah selesai. 

• Kalau kita khawatir, maka daya tahan kita akan turun 

• Ada tim penyuluhan pencegahan COVID-19 yang akan turun ke kecamatan- 


418 


INFORMASI KAPUAS 2019 



kecamatan sebelum Ramadhan. Untuk pasang surut dan non pasang surut. 

• Yang melarang bukan kita, tapi kita yang bicara. 

• Yang digerakkan adalah kecamatan, KUA, MUI, NU dan Muhammadiyah. 

• Yang melarang adalah mereka bukan kita. 

• Kalau masyarakat di rumah saja, insya Allah cepat hilang. 

Kamarudin - Pengurus Muhammadiyah 

• Masyarakat ada yang mau mengerti dan ada yang tidak mau mengerti 

• Menolak yang tidak baik lebih baik dari mendahulukan kebaikan 

• Pimpinan Cabang Mandomai dilarang shalat Jum'at oleh petugas 
H. Hamidan: 

• Ada 1001 masjid dan mushola di Kabupaten Kapuas. 

H. Hasan - Pondok Pesantren Al-Muhajirin Antang 

• Kita perlu sampaikan - kalau mendengar berita dari media sosial, ada yang betul- 
betul lockdown, mereka tetap melaksanakan kegiatan setiap harinya. 

• Yaman - Hadramaut, belum tersebar sudah lockdown. 

• Berita yang tidak jelas, jangan disebar dulu. 

• Hasil Ustadz Luthfi itu sebenarnya negatif 

• Jangan menyebarkan film-film yang mengerikan 

• Film masalah tha'un akan diputar Ramadhan ini 


INFORMASI KAPUAS 2019 


419 


Himbauan Ulama terkait COVID-19 per 26 Maret 
2020 

Thursday, April 09, 2020 


420 


INFORMASI KAPUAS 2019 


3 cara praktis mencegah penularan virus corona 

Friday, April 10, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


421 


Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H /2020 M 
untuk Kota Kuala Kapuas 

Saturday, April 11,2020 



422 


INFORMASI KAPUAS 2019 



































Komik COVID-19 

Sunday, April 12, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


423 


Buku Saku Desa Tangguh COVID-19 

Sunday, April 12, 2020 


424 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi 
COVID-19 

Wednesday, Aprii 15, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


425 






































Staying Safe When COVID-19 Strikes 

Friday, April 24, 2020 


426 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Hasil Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1441 H - 
2020 M Kabupaten Kapuas 

Sunday, April 26, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


427 







Penyaluran Zakat Fitrah lewat Yakesma 

Sunday, April 26, 2020 


Lembaga Amil Zakat National 

VV YAKESMA Jm 

^ ^ K Al IM ANTAN TENGAH 

a La 

v f u v 

■J Fitrah 

Pahami Syaratnya, Tunaikan Kewajibannya J 

Setiap muslim yang 
mempunyai kelebihan 
dari keperluan keluarga 
yang wajar 

SIAPA p 

YANG 

WAJIB W 

3,5 liter beras yang 
dikonsumsi atau setara 
harga 2,5 kg beras yang 
dikonsumsi 

BESARAN UliJ 

Matahari terbenam 
pada malam hari raya 

Idul Fitri dan sepanjang 
ramadhan 

(D 

WAKTU 

PEMBAYARAN 

P Yakesma Kalteng 

Geser ke kiri »> 





Lembaga Amil Zakat National 

YAKESMA 

KALIMANTAN TENGAH 


Beduk ®’~ 
jfamadhan 


Nilai Zakat Fitrah Tahun 2020 

(SK Kemenag Kabupaten Kapuas Nomor: 1000/Kk.l 5.3.7/BA.03.1/04/202011 

1. Besaran zakat fitrah adalah 3,5 liter (4 Mud) atau 2,5 kg beras 
per jiwa (PMA 52 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 1) 


2. Nilai zakat fitrah per jiwa apabila diganti dalam bentuk uang 
adalah sebagai berikut: 

a. Siam Mayang dan sejenisnya = Rp. 44.000,-/jiwa 

b. Karang Dukuh/Mutiara/Siam Unus/ 

Rojo Lele/Pandang Wangi = Rp. 42.000,-/jiwa 

c. Siam Lantik = Rp. 39.000,-/jiwa 

d. Beras R Kemasan/Poles = Rp. 37.000,-/jiwa 

d. Gadabung (IR)/Dolog = Rp. 27.000,-/jiwa 




3.5 liter x Harga beras 

yang dikonsumsi 




Konfirmasi ke 
WA Center 
' 0821-4976-9036 


Transfer Zakat Fitrah Anda ke Rekening berikut: 


53 BN! 800400889 3 

Syariah an Kesejahteraan Madani Yayasan 

Konfirmasi Donasi: 

08214976 9036 


Layanan Kantor Cabang 

JL Raden Saleh Induk, Pertokoan Trimitra I g} KAteig 

Pintu No. 9 Jekan Raya - Palangka Raya 73111 B 

HR085754714666lwivw.yakesm3.org 0 MnafMWM 


428 


INFORMASI KAPUAS 2019 















WHO Handwashing challenge #SafeHands 

Wednesday, April 29, 2020 

Video diatas dibuat untuk memenuhi tantangan WHO dalam rangka merayakan Hari Cuci 
Tangan Se-Dunia pada tanggal 5 Mei 2020. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


429 


Larangan Mengumpulkan Orang Banyak 

Thursday, April 30, 2020 


430 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mari bantu petani melon dimasa pandemi 
COVID-19 


Thursday, April 30, 2020 



Para petani melon di Kapuas Timur kesulitan menjual hasil 
panen mereka. Bagi peminat melon, bisa menghubungi Ibu 
Siti Fatimah pada nomor telepon +62 858-2299-2917, 
pesanan akan diantar ke rumah. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


431 








Buku cerita anak-anak gratis dalam bahasa 
Indonesia dari berbagai s... 

Thursday, April 30, 2020 

https://digitallibrary.io/id 

Alamat diatas berisi 19 buku online berbahasa Indonesia 

https://reader.letsreadasia.org/?uiLang=4846240843956224&lld=6260074016145408 
Alamat diatas berisi lebih banyak buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa 
daerah di Indonesia. 


432 


INFORMASI KAPUAS 2019 




Suasana Rumah Karantina Handel Pamurus 



Tuesday, May 05, 2020 


Foto-foto dikirim oleh M. Hipni 







INFORMASI KAPUAS 2019 


433 












































THE FACELESS ONES - Bersedekah tanpa 
diketahui orang lain 

Wednesday, May 06, 2020 

Video diatas menggambarkan bagaimana pertunjukan di televisi dapat digunakan untuk 
menggugah orang lain untuk bisa menjadi orang-orang yang bersedekah tanpa orang 
yang dibantu mengetahui siapa yang membantunya. 


434 


INFORMASI KAPUAS 2019 


NATURE TELLS LIS THAT ALLAH EXISTS! 


Wednesday, May 06, 2020 

Video diatas menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki tingkat perhitungan yang 
sangat teliti. Semua ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya Allah yang mampu 
melakukannya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


435 


Kucingpun turut berjemur menghadapi Pandemi 
COVID-19 

Wednesday, May 06, 2020 

Bukan cuma manusia saja yang suka berjemur. Kucing pun suka berjemur di masa 
pandemi COVID-19 ini. 


436 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Buku cerita anak tidak harus rumit 


Sunday, May 10, 2020 

Buku ini sangat mengesankan bagi saya karena hanya dengan gambar dan sedikit 
tulisan, kita sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Inilah kekuatan gambar. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


437 


Kamu Pahlawanku - cara anak-anak menghadapi 
COVID-19 

Sunday, May 10, 2020 

Buku ini lebih tepatnya dibacakan kepada anak-anak karena tulisannya kecil-kecil. 


438 


INFORMASI KAPUAS 2019 


THE PROOF OF CREATION # 13 THE PROOF 
OF GIVING SUSTENANCE 

Saturday, May 16, 2020 

Video diatas menunjukkan bahwa tidak mungkin dunia ini ada tanpa adanya pencipta. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


439 


MELIHAT KE DALAM RUMAH NABI 
MUHAMMAD SAWjfisfc * 

Monday, May 25, 2020 


440 


INFORMASI KAPUAS 2019 


25 Mei 2020 - Kabupaten Kapuas dinyatakan 
sebagai daerah transmisi... 

Tuesday, May 26, 2020 


Saat mendapat WA dari teman yang 
mengatakan bahwa Kapuas sudah menjadi 
daerah transmisi lokal, saya langsung 
berkunjung ke halaman COVID-19 
Kementerian Kesehatan: 
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ 
Ternyata memang betul, Kapuas menjadi 
daerah transmisi lokal ketiga setelah 
Palangka Raya dan Murung Raya. Ketika 
dijadikan sebagai daerah dengan transmisi 
lokal jumlah kasus positif Kapuas sebanyak 
62 orang, sebagaimana ditampilkan oleh 
situs Media Center Gugus Tugas COVID-19 Kalimantan Tengah: 
https://corona.kalteng.go.id/ 

Hal ini punya implikasi luas. Setiap orang yang memiliki gejala demam atau batuk atau 
pilek atau sakit tenggorokan, maka dia sudah bisa dianggap sebagai Orang Dalam 
Pengawasan (ODP), sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kementerian kesehatan. 



INFORMASI KAPUAS 2019 


441 
























Pengalaman diambil swab untuk pemeriksaan 
COVID-19 


Wednesday, May 27, 2020 

Sebagai petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit dan pernah beberapa kali 
menangani jenazah-jenazah pasien COVID-19, admin diminta untuk diperiksa status 
COVID-19-nya apakah positif atau negatif. 

Pada hari Rabu, 27 Mei 2020 bersama dengan petugas kesehatan yang lain, admin 
mengikuti pengambilan swab di Ruang Dahli, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 
Kuala Kapuas. 

• Kami diminta untuk mengisi formulir yang berisikan identitas 

• Kami antri untuk pemeriksaan 

• Saat nama saya dipanggil, saya masuk ruang tunggu. Di ruang tersebut saya bila 
melihat dari balik plastik tebal pasien lain yang sedang diambil swab-nya. Pasien 
tersebut diminta untuk menengadahkan kepalanya sehingga lidi swab bisa mudah 
masuk ke dalam hidung. Setelah memasukkan lidi swab ke lubang hidung yang 
satu, dimasukkan lagi ke lubang hidung yang lain. Setelah itu menggunakan lidi 
swab berbeda dilakukan pengambilan sampel untuk tenggorokan. 

• Ketika saya diminta masuk, saya duduk di kursi periksa dan saya langsung 
menengadahkan kepala ke atas sehingga mudah bagi dokternya untuk 
memasukkan lidinya ke dalam hidung saya. Ketika ujung lidi tersebut menyentuh 
bagian dalam hidung saya, kemudian diputar, "pedes" rasanya. Setelah dari satu 
hidung ke hidung yang lain. 

• Untuk swab tenggorokan hampir tidak terasa. 

Menurut keterangan dokter yang memeriksa, reaksi masing-masing orang berbeda-beda 
terhadap prosedur yang dilakukan tersebut. 

Memang ketika saya menunggu diluar, teman-teman yang diperiksa, menunjukkan mimik 
yang berbeda-beda saat selesai diperiksa, ada yang biasa saja, ada yang batuk-batuk, 
ada yang berlinang air mata, ada yang pura-pura menangis biar yang lain merasa kaget. 
Tadi ada anak kecil yang ikut diperiksa dan waktu ditanya kepada orang tuanya, anaknya 
tidak menangis waktu diperiksa. Anak tersebut dipegang dengan cara memegang anak 
bila akan dilakukan pemeriksaan THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan), cara 
memegang yang khusus. 


442 


INFORMASI KAPUAS 2019 


28 Mei 2020 - Kapuas resmi melaksanakan 
Pembatasan Sosial Berskala ... 


Thursday, May 28, 2020 

Pada tanggal 28 Mei 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan Nomor 
HK.01.07/Menkes/339/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 
Wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Bila kita melihat peraturan menteri kesehatan diatas maka kita lihat bahwa sebagian 
besar kegiatan PSBB sudah dilaksanakan seperti penutupan sekolah, pelaksanaan 
ibadah di rumah dan lain-lain. Adanya keputusan menteri diatas memberi wewenang 
lebih besar kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan PSBB ini sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


443 


Infografik seputar Pembatasan Sosial Berskala 
Besar di Kapuas 

Saturday, May 30, 2020 




POLRES KAPUAS'l-SMILE' 

Integrity - Sprightly - Modem - limovativc - Loyality to t 

PENERAPAN PSBB 
BUKAN MELULU TENTANG 
PENINDAKAN 

Tapi kelkutsertaan masyarakat untuk mematuhi 
anjuran Pemerintah sehingga penularan 
COVID-19 bisa ditekan bersama-sama. 

PSBB ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan 
keselamatan sehingga tindakan humanis lebih 
dikedepankan, masyarakat harus ikut serta 
mensukseskan PSBB ini agar pandemi cepat 
berlalu 


AKBPMA 


duty - Emphaty to Humanity 


IPL 




444 


INFORMASI KAPUAS 2019 






























Bagaimana Anda dapat membantu memerangi 
epidemi tembakau 

Saturday, May 30, 2020 

Terjemahan gambar: Rahasia terbongkar. 
Jika produk Anda membunuh 8 juta orang 
setiap tahun, Anda juga sudah 
menargetkan generasi muda. 



• Selebriti dan tokoh masyarakat - Tolak tawaran dari "duta rokok" dan tolak setiap 
bentuk sponsor dari perusahaan rokok. 

• Perusahaan media sosial - Larang iklan, promosi dan sponsor dari perusahaan 
rokok dan larang tokoh masyarakat mempromosikan rokok 

• Perusahaan produksi film, televisi atau drama - Berjanji untuk tidak menampilkan 
penggunaan rokok atau rokok elektrik. 

• Orang tua dan keluarga - Didik anak-anak dan remaja tentang bahaya rokok dan 
konsumsi rokok dan berdayakan mereka untuk menolak manipulasi perusahaan 
rokok. 

• Perawat dan petugas kesehatan - Berikan anak-anak, remaja, anak muda dan 
orang tua mereka informasi terkini tentang risiko yang berhubungan dengan 
penggunaan produk tembakau dan berdayakan perokok untuk berhenti melalui 
tawaran nasehat berhenti merokok singkat. 

• Sekolah - Tingkatkan kesadaran terhadap bahaya memulai merokok, terapkan 
kawasan tanpa rokok di sarana pendidikan, tolak semua bentuk sponsor dari 
perusahaan rokok, dan larang perwakilan perusahaan rokok untuk berbicara di 
kegiatan-kegiatan sekolah, kemah sekolah, dan lain-lain. 

• Kelompok Pemuda - Laksanaka kegiatan lokal untuk mengajak dan mendidik 
teman-teman Anda dan membangun gerakan generasi bebas rokok. Dorong 
penerapan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif dalam komunitas Anda 
untuk membatasi dan mencegah manipulasi dari perusahaan rokok. 

• Pemerintah Pusat dan Daerah - Dukung penerapan kebijakan pengendalian 
tembakau yang menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam WHO Framework 
Convention on Tobacco Control. Ini dapat membantu mencegah perusahaan rokok 
menghindari kebijakan pengendalian tembakau dan eksploitasi celah peraturan, 
melindungi anak-anak dan remaja dari manipulasi perusahaan rokok dan mencegah 
generasi muda untuk memulai merokok. 

Sumber: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no- 
tobacco-day-2020/call-to-action 


INFORMASI KAPUAS 2019 


445 







Pesan-pesan kunci Hari Tanpa Tembakau 
Sedunia 2020 


Sunday, May 31,2020 

Pesan-pesan kunci: 



• Rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun. Perusahaan rokok harus 
terus menemukan pelanggan baru untuk mengganti orang-orang yang sudah 
dibunuh oleh produk mereka untuk mempertahankan pendapatan. 

• Perusahaan rokok menggunakan dana lebih dari Rp 131.890.050.000.000,00 (131 
triliun rupiah) untuk memasarkan dan mengiklankan dan dunia kehilangan 8 juta 
orang karena penyebab yang berkaitan dengan penggunaan rokok dan paparan 
perokok pasif. 

• Taktik perusahaan rokok untuk memasarkan pada anak-anak dan remaja meliputi: 

• Lebih dari 15.000 rasa, sebagian besar menarik anak-anak dan remaja 

• Mempengaruhi dan memasarkan melalui media sosial 

• Mensponsori kegiatan dan pesta 

• Beasiswa sekolah 

• Desain ramping dan seksi 

• Penempatan produk pada media hiburan 

• Contoh produk gratis 

• Satu batang rokok membuat ketagihan lebih terjangkau 

• Menjual produk pada sudut pandang mata anak-anak 

• Penempatan dan iklan rokok dekat sekolah 

• Kita ingin menciptakan generasi yang bebas dari rokok dan perokok pasif dan dari 
kematian dan penyakit yang mereka sebabkan. 

• Putuskan hubungan dengan rokok dan manipulasi perusahaan rokok dengan 
mengetahui taktik mereka dan bahaya yang disebabkan oleh produk mereka. 

• Penggunaan rokok bertanggung jawab terhadap 25% dari semua kematian akibat 
kanker secara global. Penggunaan nikotin dan produk tembakau meningkatkan 
risiko kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah dan paru-paru. 

• Lebih dari 1 juta orang mati akibat paparan perokok pasif setiap tahun. 

• Anak-anak dan remaja yang menggunakan rokok elektrik memiliki kemungkinan 
dua kali lebih besar untuk merokok di kemudian hari. 

• Penggunaan rokok elektrik meningkatkan risiko Anda menderita penyakit jantung 
dan kelainan paru. 


446 


INFORMASI KAPUAS 2019 














• Nikotin dalam rokok elektrik adalah obat yang sangat membuat ketagihan dan dapat 
merusak otak anak yang sedang berkembang. 

• Konsumsi shisha sama berbahayanya dengan bentuk penggunaan tembakau 
lainnya. 

• Lebih sedikit asap bukan berarti lebih sedikit bahayanya. 

• Merokok itu mahal, dan Anda membayarnya dengan penampilan dan kesehatan 
Anda. Rokok menyebabkan bau napas yang tidak enak, gigi kuning, kulit keriput, 
paru-paru yang tidak sehat dan daya tahan yang buruk. 

• Asap shisha adalah racun, la mengandung bahan yang dapat menyebabkan 
kanker. 

• Mengunyah tembakau dapat menyebabkan kanker mulut, gigi ompong, gigi coklat, 
bercak putih dan penyakit gusi. 

• Kami mendorong setiap orang untuk mengetahui, menyebarkan informasi ini dan 
menciptakan generasi yang bebas rokok. 

• Perusahaan rokok menghujani anak-anak dan remaja dengan pesan-pesan media 
sosial yang dilihat lebih dari 25 miliar kali. Pesan media sosial seperti itu mengajak 
pada kematian. 

Sumber: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no- 
tobacco-day-2020/key-messages 


INFORMASI KAPUAS 2019 


447 



Perbandingan cukai rokok dengan harga rokok 

Sunday, May 31,2020 

Sumber: Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
152/PM K. 010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 
tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan pada BAB V 
poin Ekonomi menyebutkan: 

Mendukung revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya 
mengenai cukai rokok, sehingga diharapkan tingkat cukai rokok minimal 70 % dari harga 
jual eceran. 

Kalau melihat tabel diatas, maka rata-rata cukai rokok dibandingkan dengan harga jual 
eceran terendah adalah 31%. 

Target peta jalan pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan adalah tahun 
2024. Jadi pemerintah masih punya waktu 4 tahun lagi untuk mengupayakan agar cukai 
rokok dapat mencapai minimal 70%. Jadi diharapkan setiap tahunnya harga cukai rokok 
dapat naik sebesar 9,75% sampai tahun 2024. 

Mari kita kawal bersama pelaksanaan aturan ini. 


448 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Anak-anak dan remaja menjadi sasaran iklan 
rokok 


Sunday, May 31,2020 

Video diatas menggambarkan bagaimana hebatnya pengaruh iklan rokok terhadap anak- 
anak dan remaja. Perusahaan rokok menggunakan berbagai cara untuk menarik anak- 
anak dan remaja untuk mulai merokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 
diharapkan bisa menghentikan iklan rokok di Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan 
Kapuas sebagai daerah yang bebas rokok. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


449 


Infografik World No Tobacco Day 2020 

Sunday, May 31,2020 





d Inden*** 


- tfd S ..I’d 'i■ ’t - , 1. ot hdVHW 

IMANI n , ord*OA*l 


1 M A r. I Po ' nn M xinan Pntfoslcnal 

Hari Berhenti Merokok Sedunia 

31 Mei 2020 

Setiap asap Rokok yang anda 
hisap Meningkatkan Risiko 14x 

Terjadinya Komplikasi Berat 

Pada Infeksi COVID-19 


STOP ROKOK 

HINDARI COVID-19 

PEROKOK LEBIH RENTAN TERHADAP COVID-19 

Merokok menekan fungsi sistem imun yang 

W w memicu peradangan saluran nafas 

aL a[ xJa* .L 


Kapasitas paru - paru perokok berkurang 
sehingga meningkatkan penyakit serius 

4 m A 


Perokok berisiko tinggi terkena penyakit 
jantung dan pernafasan 

Berhenti Merokok 


Merokok dapat menularkan virus dari tangan 

V V ke mulut, karena jari menyentuh bibir 

#Sekarang Juga 


Merokok meningkatkan reseptor ACE2 yang 

W n w juga menjadi reseptor virus corona 

Sumber : greencrescentindonesia 


Sumber i greencrescentindonesia 

ffl Imanlprokaml (p) Imanl-prokaml Q prokamlTV ■—) www.lmanl-prokaml.or.ld 


ffj imaniprokaml (p) Imanl-prokami Q prokamITV ) www.lmanl-prokami.or.ld 


450 


INFORMASI KAPUAS 2019 













Saya ingin jenazahnya dimandikan 

Monday, June 01,2020 

Permintaan tersebut disampaikan oleh keluarga dari pasien COVID-19 yang meninggal 
kepada pihak rumah sakit. 

Bila merujuk pada Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (COVID- 
19) Revisi ke-4 maka tidak ada petunjuk tentang bagaimana tatacara memandikan 
jenazah COVID-19. Pengetahuan itu selama ini diperoleh dari video-video yang di share 
melalui Whatsapp. 

Syukurlah CDC memiliki panduan terhadap masalah tersebut. CDC menyebutkan bahwa 
bila kita ingin memandikan jenazah COVID-19 maka petugas yang memandikannya 
harus menggunakan alat pelindung diri seperti goggle atau face shield, masker, apron 
dan sarung tangan, sehingga terlindung dari percikan air yang kemungkinan 
mengandung virus SARS-CoV-2. 

Setelah dimandikan, jenazah dikafani, kemudian dibungkus dengan plastik atau kantong 
mayat untuk menghindari keluarnya air yang mengandung virus. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


451 


Wash Your Lirics - Situs yang kreatif 
mempromosikan cuci tangan pak... 

Tuesday, June 02, 2020 

Ketika membaca email dari Children for Health, saya 
penasaran dengan salah satu tautan yang mereka 
berikan yaitu Wash Your Lirics. Ketika saya masuk ke 
situsnya, pengunjung diminta untuk memasukkan Song 
Title (Judul Lagu) dan Song Artist (Penyanyi) yang 
diinginkan. Saya lalu buka Youtube dan mencari lagu 
dari Maher Zain. Saya lihat ada lagu Antassalam. Lalu 
saya masukkan Judul Lagu: Antassalam dan Penyanyi: 
Maher Zain. Ketika saya klik Generate, maka 
disampingnya langsung muncul poster orang cuci 
tangan dengan Judul Lagu dan Penyanyi sesuai dengan 
apa yang saya masukkan. 

Ketika saya download (unduh) dan buka poster tersebut 
di komputer, kemudian saya perbesar gambarnya, saya 
kaget, rupanya disetiap gerakan cuci tangan ada lirik 
lagu tersebut. Wah keren juga nih. Saya lalu pastikan, 
apa benar liriknya benar. Saya lalu buka YouTube berikut: 

Setelah saya ikuti lagunya dan menyesuaikan dengan lirik yang ada di poster. Ternyata 
lirik yang ada sesuai dengan lagu aslinya. Hebat juga nih programnya. Silahkan dicoba. 
Poster ini bagus untuk mempromosikan cuci tangan di masa pandemi ini. 



452 


INFORMASI KAPUAS 2019 































Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar di Kabupaten K... 

Wednesday, June 03, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


453 


4-17 Juni 2020 - Masa pemberlakuan 
Pembatasan Sosial Berskala Bes... 

Wednesday, June 03, 2020 


454 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
buka kembali tanggal 29... 

Wednesday, June 03, 2020 


PENGUMUMAN 

MENINDAKLANJUTI PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NO. 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PSBB 
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019, DISAMPAIKAN BAHWA: 

1. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DITIADAKAN 
SEJAK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 19 JUNI 2020. 

2. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIBUKA 
KEMBALI TANGGAL 22 JUNI 2020. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kapuas, 

- ~ Dra. RUSENI 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19601210 198602 2 003 


INFORMASI KAPUAS 2019 


455 




Protokol Jual Beli di Pasar selama Pembatasan 
Sosial Berskala Besar... 

Wednesday, June 03, 2020 



456 


INFORMASI KAPUAS 2019 















Waktu operasional pelaku usaha selama 
pelaksanaan Pembatasan Sosial... 

Wednesday, June 03, 2020 


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

WAKTU OPERASIONAL PELAKU USAHA SELAMA PELAKSANAAN 
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) 

DI KABUPATEN KAPUAS 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 02 Juni 2020 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 


NO 

JENIS KEGIATAN PERDAGANGAN 

JAM BUKA 

JAM TUTUP 



PasarSubuh 

03:30 WIB 

07:00 WIB 


2 

Pasar Harian 

08:00 WIB 

14:00 WIB 

3 

Pasar Tradisional Kocamatan/Kolurahan/'dcsa 

08:00 WIB 

12:00 WIB 


5 

Pelaku usaha di seluruh bidang usaha lainnya 

09:00 WIB 

15:00 WIB 


i 

Pelaku Usaha Kuliner dan Makanan/minuman olahan hanya 

07:00 WIB 

19:00 WIB 

W ■ > 

7 

Jenis Usaha dengan kontak fisik (Usaha Panti Pijat, 

Refleksi, SPA, Salon, Wamet/Games Online, Gedung 
Olahraga Futsal, Baskot dan/atau olahraga lainnya), 
selama dilaksanakan PSBB dan StatusTonggap Darurat 
Bencana COVID-19. 

Tutup 

Selama PSBB 

Tutup 

Sementara 

Selama PSBB 


8 

Apotek dan Pelayanan Kesehatan 

Tidak Dibatasi 

Tidak Dibatasi 

latatan : Selama Operasional Tetap Melaksankan Protokol Kesehatan dan . 

Protokol Jual Beli 

Hnas DagperinkDp dan DKM Kab. Kapuas 


INFORMASI KAPUAS 2019 


457 


























Hari Pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar 
di Kabupaten Kapuas 

Thursday, June 04, 2020 

Pagi ini, Kamis, 4 Juni 2020 ketika melewati Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Ahmad Yani 
dan Jalan Tambun Bungai, Kuala Kapuas, terasa sekali sepinya. Kantor-kantor yang ada 
di pinggir jalan Tambun Bungai tampak sepi karena tidak ada pegawai yang masuk. 


458 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Rekomendasi terbaru WHO terkait penggunaan 
masker 


Sunday, June 07, 2020 

Rekomendasi yang tidak berubah: 

• WHO terus merekomendasikan bahwa orang yang sakit dengan gejala COVID-19 
harus tetap di rumah, dan harus berkonsultasi dengan petugas kesehatan. 

• Orang yang positif COVID-19 harus diisolasi dan dirawat di fasilitas kesehatan dan 
orang yang kontak dengan mereka harus dikarantina 

• Jika orang yang sakit atau kontak harus meninggalkan rumah, mereka harus 
memakai masker bedah 

• WHO terus menyarankan agar orang yang merawat orang yang terinfeksi di rumah 
harus menggunakan masker bedah ketika mereka berada di ruang yang sama 
dengan orang yang sakit. 

• WHO terus menyarankan agar petugas kesehatan menggunakan masker bedah 
dan alat pelindung diri lainnya bila berhadapan dengan pasien yang diduga atau 
dikonfirmasi COVID-19. 

Rekomendasi yang baru: 

1. Di daerah dengan transmisi lokal, WHO menyarankan penggunaan masker bedah 
untuk semua orang yang bekerja di daerah klinis di fasilitas kesehatan, tidak hanya 
petugas yang berhadapan dengan pasien yang positif COVID-19. 

2. Di daerah dengan transmisi lokal, kami menyarankan orang yang berumur 60 tahun 
atau lebih, atau mereka dengan penyakit penyerta, harus menggunakan masker 
bedah pada situasi dimana jaga jarak tidak dimungkinkan. 

3. WHO menyarankan agar pemerintah harus mendorong masyarakat umum untuk 
memakai masker dimana transmisi lokal dan jaga jarak sulit dilakukan, seperti di 
transportasi umum, di toko-toko atau lingkungan tertutup atau padat. 

Hal-hal lain yang disampaikan: 

1. Berdasarkan penelitian terbaru, WHO menasehatkan bahwa masker buatan pabrik 
harus terdiri paling sedikit tiga lapisan bahan berbeda. 

2. Masker saja tidak akan melindungi Anda dari COVID-19 

3. Masker bukan pengganti jaga jarak, cuci tangan dan aturan kesehatan masyarakat 
lainnya. Masker hanya bermanfaat sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh 
dalam peperangan melawan COVID-19. 

4. Upaya terbaik dari setiap negara adalah untuk menemukan, mengisolasi, mengetes 
dan merawat setiap kasus, dan melakukan telusur kontak dan mengarantina setiap 
kontak. 

Sumber: 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the- 

media-briefing-on-covid-19—5-june-2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


459 


Tulisan dr. Muhammad Ali Faisal, MSc, SpM 
tentang COVID-19 

Tuesday, June 09, 2020 


460 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Tes cepat massal COVID-19 bagi staf Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kapuas 


Tuesday, June 09, 2020 



Pada hari Selasa, 9 Juni 2020 bertempat di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas 
dilaksanakan kegiatan tes cepat massal 
untuk COVID-19. Kegiatan ini diikuti oleh 
staf dinas kesehatan. 

Sumber.Foto dan video dikirim oleh M. 
Hipni 



INFORMASI KAPUAS 2019 


461 







10 Tahun Informasi Kapuas (10 Juni 2010 -10 
Juni 2020) 

Thursday, June 11, 2020 

Berikut lini masa Informasi Kapuas selama 
10 tahun terakhir: 



• 10 Juni 2010 - tulisan pertama di blog ini tentang Puskesmas di Kabupaten Kapuas 

• 23 Juni 2010 - mendaftarkan domain baru: www.kabupatenkapuas.info 

• Juli 2010 - membuat halaman Facebook: Informasi Kapuas 

• Juli 2010 - membuat akun Twitter: Informasi Kapuas 

• 10 Agustus 2010 - video pertama di saluran Informasi Kapuas di YouTube: 
Pengukuhan PMR Wira PMI Kabupaten Kapuas 2010 

• 14 Oktober 2010 - mendapat izin dari Basel Mission untuk membuat foto-foto 
mereka di Informasi Kapuas 

• 1 November 2010 - membuat buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) 

• 11 Februari 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas di unggah ke Scribd.com 

• 2 Mei 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Google Books 

• 10 Mei 2011 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Archive 

• 2 September 2011 - mengganti domain: www.kapuas.info 

• 4 Mei 2012 - membantu menayangkan penutupan MTQ Kalteng XXVI bekerja sama 
dengan Telkom Speedy dan Jorong Production. 

• 20 Juni 2012 - dihubungi oleh Dokter Klokke 

• 19 September 2015 - buku elektronik Informasi Kapuas (Jilid 1) tampil di Issuu 


Informasi Kapuas dari tahun ke tahun: 

• Satu tahun Informasi Kapuas 

• 2 tahun Informasi Kapuas 

• Informasi Kapuas Dalam Angka 2013 


462 


INFORMASI KAPUAS 2019 









Persaingan Informasi Kapuas dengan situs resmi 
Pemerintah Kabupaten... 

Thursday, June 11, 2020 


Sejak awal, keberadaan Informasi Kapuas 
selain untuk memberikan informasi seputar 
Kabupaten Kapuas, juga untuk memberi 
motivasi kepada situs resmi Pemerintah 
Kabupaten Kapuas untuk terus berbenah 
diri. Pada saat ini kita lihat di tangan para 
generasi muda perkembangannya sangat 

cepat. 

Situs pemerintah yang lama yaitu http://kapuaskab.go.id/ hanya sekedar untuk menjadi 
pajangan saja. Situs yang aktif adalah https://kip.kapuaskab.go.id /. 

Gambar diatas menggambarkan bagaimana di tangan anak-anak muda, situs baru 
Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan kunjungan yang sangat luar biasa. Hanya 
dalam waktu dua tahun, situs ini bisa mengalahkan hampir semua sisi dari Informasi 
Kapuas. 


Per 11 Juni 2020 

www.kip.kapuaskab.go.id 

www.kapuas.info 

| Kunjungan Hari ini 

1.149 

266 

1 Kunjungan Bulan ini 

242.064 

18.087 

Total Kunjungan 

1.677.765 

2.400.000 

Suka Halaman Facebook 

4.977 

2.841 

Pengikut Twitter 

123 

1.381 

Pelanggan YouTube 

2.110 

5.620 

Pengikut Instagram 

3.574 


Usia situs 

2 tahun 

10 tahun 


INFORMASI KAPUAS 2019 


463 




















Coffee Morning dalam rangka penegakan disiplin 
protokol kesehatan 

Pada hari Jum'at, 12 Juni 2020 bertempat 
di aula Komando Distrik Militer 1011/KLK 
dilaksanakan kegiatan Coffee Morning 
dalam rangka percepatan penanganan 
serta mobilisasi pendisiplinan protokol 
kesehatan guna mendorong serta menekan 
penyebaran wabah virus corona di wilayah 
Kodim 1011/KLK. Kegiatan ini diikuti oleh 
satuan organisasi perangkat daerah terkait 
serta tokoh adat, tokoh masyarakat dan 

tokoh agama. 

Dandim 1011/KLK, berterima kasih kepada berbagai lembaga yang membantu 
penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. Beliau melihat bahwa masih 
ada masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker. Masih ada rumah 
makan yang tidak menyediakan sarana pemeriksaan suhu dan tempat cuci tangan. 

Persit Kartika Candra Kirana sudah melakukan pembagian masker. Sudah dibantu oleh 
Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan "rapid test". 

Menurut kepala Dinas Kesehatan, Apendi, SKM, MM, ada 106 pasien yang positif 
COVID-19 sampai hari ini. Justru sumbangan dari Orang Tanpa Gejala (OTG) lebih 
banyak untuk pasien positif COVID-19. Meninggal sekarang 14 orang. Masalahnya 
adalah terlambat datang ke rumah sakit. Kita harus mengurangi stigma masyarakata. 
Masyarakat takut berobat karena kalau diperiksa rapid reaktif, maka mereka akan 
dikarantina. 

Masyarakat yang tidak jujur dengan gejala penyakitnya bisa menyebabkan penularan 
kepada petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang positif COVID-19 dikucilkan oleh 
masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk bisa kooperatif dalam pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kepala BPBD Kabupataen Kapuas melaporkan bahwa dana yang digunakan untuk 
penanggulangan pandemi lebih dari 63 milyar rupiah. 


Friday, June 12, 2020 



464 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Maklumat Majelis Ulama Indonesia terkait 
Rancangan Undang-Undang Ha... 

Sunday, June 14, 2020 

MAKLUMAT DEWAN PIMPINAN MUI PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN MUI PROVINSI 
SE INDONESIA Nomor: Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 

Mencermati dengan seksama terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi 
Pancasila (RUU HIP), setelah melalui berbagai kajian dan diskusi, maka kami Dewan 
Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-lndonesia menyampaikan 
maklumat sebagai berikut: 

1. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang 
PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI 
ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK 
MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM ATAU AJARAN 
KOMUNIS/MARXISME-LENINISME, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta 
sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis 
Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap 
pengkhianatan bangsa tersebut; 

2. Bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, 
sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. 
Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang 
tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, 
adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi 
Pancasila; 

3. Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, 
adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari 
Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila 
Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) 
UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan 
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga 
bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut; 

4. Meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang 
memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama 
peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan 
Tahun 1965 khususnya. Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah 
melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan 
memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari 
agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun; 

5. Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yg ingin 
membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut 
diusut oleh yang berwajib; 

6. Meminta dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar tetap waspada dan 
selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan 
metode licik yang mereka lakukan saat ini; 

7. Mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, jika 
ternyata ada indikasi penyebaran faham komunis dengan pelbagai cara dan kedok, mari 


INFORMASI KAPUAS 2019 


465 


segera laporkan kepada pos atau markas TNI terdekat; 

8. Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami Pimpinan 
MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-lndonesia menghimbau Umat Islam 
Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi 
garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang 
dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jum’at, 20 Syawal 1441 H. /12 Juni 
2020 M. ATAS NAMA DEWAN PIMPINAN MUI PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN MUI 
PROVINSI SE INDONESIA DEWAN PIMPINAN MUI Wakil Ketua Umum, 

KH. MUHYIDDIN JUNAIDI 
Sekretaris Jenderal, 

Dr. H, ANWAR ABBAS, MM., M.Ag diikuti oleh: 1. Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta; 
2. Ketum DP MUI Provinsi Sumatera Barat; 3. Ketum DP MUI Provinsi Jawa Timur; 4. 
Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Tengah; 5. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi 
Tenggara; 6. Ketum DP MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur; 7. Ketum DP MUI Provinsi 
Kepulauan Riau; 8. Ketum DP MUI Provinsi Papua; 9. Ketum DP MUI Provinsi Papua 
Barat; 10. Ketum DP MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 11. Ketum DP MUI 
Provinsi Sulawesi Tengah; 12. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi Barat; 13. Ketum DP 
MUI Provinsi Sulawesi Utara; 14. Ketum DP MUI Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Ketum 
DP MUI Provinsi Gorontalo; 16. Ketum DP MUI Provinsi Maluku; 17. Ketum DP MUI 
Provinsi Maluku Utara; 18. Ketum DP MUI Provinsi Sumatera Utara; 19. Ketum DP MUI 
Provinsi Sumatera Selatan; 20. Ketum DP MUI Provinsi Riau; 21. Ketum DP MUI Provinsi 
Bengkulu; 22. Ketum DP MUI Provinsi Jambi; 23. Ketum DP MUI Provinsi Lampung; 24. 
Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Utara; 25. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Timur; 
26. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Barat; 27. Ketum DP MUI Provinsi Nusa 
Tenggara Barat; 28. Ketum DP MUI Provinsi Bali; 29. Ketum DP MUI Provinsi Banten; 
30. Ketum DP MUI Provinsi Kalimantan Selatan; 31. Ketum DP MUI Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung; 32. Ketum DP MPU Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 33. Ketum DP 
MUI Provinsi Jawa Tengah 34. Ketum DP MUI Provinsi Jawa Barat Narahubung : 1. KH. 
Munahar Muchtar HS : +62 812-8050-565 (Ketum DP MUI Provinsi DKI Jakarta) 2. Buya 
Gusrizal Gazahar, Lc., M.Ag. : +62 811-6692-124 (Ketum DP MUI Provinsi Sumatera 
Barat) 3. H. Ainul Yaqin, S.Si., M.Si.Apt : +62 851-0155-9047 (Sekum DP MUI Provinsi 
Jawa Timur) 


466 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Pak Catur Feriyanto dan Pak Septedy maju ke 
tahap berikutnya dalam ... 

Wednesday, June 17, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


467 























Pembatasan Sosial Berskala Besar diperpanjang 
di 7 kecamatan di Kab... 

Friday, June 19, 2020 

Pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali mengeluarkan 
surat keputusan Bupati Kapuas terkait perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di 7 kecamatan di Kabupaten Kapuas yaitu: 

1. Kecamatan Kapuas Timur 

2. Kecamatan Tamban Catur 

3. Kecamatan Kapuas Hilir 

4. Kecamatan Selat 

5. Kecamatan Pulau Petak 

6. Kecamatan Basarang 

7. Kecamatan Timpah 


468 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Lelang keramik Masjid Pondok Pesantren Al- 
Amin Kapuas 

Monday, June 22, 2020 



Masjid Halimah Abdu Musa Al Badri (Ummu Khalid) yang terletak di Pondok Pesantren 
Al-Amin Kapuas, Jl. Pemuda Km. 20, Desa Anjir Palambang, Kecamatan Pulau Petak, 
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah masih memerlukan keramik sebanyak 65 dus 
dengan harga per dus Rp 60.000. Bila para donatur berkenan dapat menyumbang 
melalui Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 788 8500884 a.n. Masjid Al Amin. 
Donasi juga bisa berupa barang langsung. Konfirmasi dapat disampaikan melalui: 

• Yayasan Islam Al-Amin Kapuas : 0813-4899-9756 

• Pak Giyar: 0821 5565 9494 


INFORMASI KAPUAS 2019 


469 
























Solusi COVID-19 adalah Kerjasama 

Tuesday, June 23, 2020 


470 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Kemuliaan, kesenangan dan pembatasan rezeki 
adalah ujian - Ustadz A... 

Wednesday, June 24, 2020 

»j1>T U luujjlo lil l v °o jvls i'd^o Adapun manusia 

apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka 
dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". (Q.S. Al-Fajr, 89: 15) 

Apa bentuk ujian, ada dalam ayat-ayat sebelumnya. 

Menyikapi nikmat, kita bisa menyampaikannya, sebagaimana yang disampaikan dalam 
akhir surat Adh-Dhuha 

3 V fi \ \-9^>WDan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. 

(Q.S. Adh-Dhuha, 93: 11) 

Dua nikmat yang manusia sering lupa: waktu luang dan kesehatan 
3 \fi\ lil ,oJ lv°oJlo jvls ioToo.Adapun bila Tuhannya 

mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". 
(Q.S. Al-Fajr, 89: 16) 

IJol^^^i^O IJJ^ £<JlS ^IO j l-b^lc 3\Cj l_9og4 

IoJJv U^oLs^Ultj^ E iJJ 03 IIJ^viSo Dan di antara manusia 

ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh 
kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, 
berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah 
kerugian yang nyata. (Q.S. Al-Hajj, 22: 11 

Asbabun Nuzulnya adalah orang yang masuk Islam kemudian diuji dengan kemiskinan, 
dia marah. 

Ujian itu akan berakhir di Hari Akhir 


INFORMASI KAPUAS 2019 


471 


Edukasi Donor Ginjal 

Thursday, June 25, 2020 


472 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Aktivitas Fisik di Masa Pandemi COVID-19 

Friday, June 26, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


473 


Sulitnya menjaga konsistensi dalam berbagai 
platform yang berbeda d... 

Pesan ini menunjukkan bahwa akun ini 
sudah dilarang dari Local Guide Connect. 
Namun akun yang sama masih 
mendapatkan "Newsletter" dari Google 
Local Guide. 

Akun yang sama masih di tawarkan di 
Google Maps untuk jadi Local Guide lagi. 


Saturday, June 27, 2020 


Q Local Guides 

Q Local Guides 

Bergabunglah dengan komunitas glnbal 
penjelajah yang berbagi tips, foto, dan tempat 

Google Maps 

S m +J 


t 



Masih ditawarkan bergabung ke Local Guide. 

Semua hal ini mungkin terjadi karena berbagai platform tersebut dikelola oleh orang- 
orang yang berbeda. Selain itu, otomatisasi belum berjalan bersamaan sehingga belum 
ada sinkronisasi. 

Hal yang sama juga dialami oleh Microsoft. Dalam program anti-spam yang mereka 
terapkan dalam Outlook, email yang berasal dari keluarga Microsoft sendiri masih masuk 
kategori spam. Itulah sebabnya mesin memang harus diajar sehingga mereka makin 
lama bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang berhubungan. 


474 


INFORMASI KAPUAS 2019 



WHO infodemiology preconference webinar 

Sunday, June 28, 2020 


INFORMASI KAPUAS 2019 


475 


Video promosi jurusan perikanan SMK Al-Amin 
Kapuas 

Sunday, June 28, 2020 

Mulai tahun ajaran 2020-2021, SMK Al-Amin Kapuas membuka jurusan baru yaitu 
perikanan. Pembukaan jurusan ini didukung oleh berbagai sarana pendukung yaitu 

• bioflok yang merupakan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan 

• tempat pembenihan yang merupakan bantuan dari Bank Indonesia Palangka Raya 

• tempat budi daya ikan yang merupakan bantuan dari Bank Indonesia Palangka Raya 
Bagi siswa yang berasal dari luar kota, bisa menginap di asrama yang disediakan oleh 
pondok pesantren Al-Amin Kapuas. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Hardi Septian - 0853-4841-1280 


476 


INFORMASI KAPUAS 2019 


WASH in Health Care Facilities - Komitmen 
global yang kurang diminati 

Monday, June 29, 2020 

Saat baca-baca buletin dari WASH in Health 
Care Facilities, saya coba-coba melihat sudah 
berapa banyak yang berkomitmen untuk 
memperbaiki WASH di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Saya cari di alamat berikut ini: 
http://www.washinhcf.org/commitments- 
made/?post_type=commitment&s=&country=i 
ndonesia 

Ternyata yang muncul cuma dua nama diatas. 
Jadi program ini nampaknya kurang diminati. 
Memang program WASH yang berkembang 
adalah yang dikelola oleh IFRC. 

https://www.ifrc.org/en/what-we- 
do/health/water-and-sanitation/ 



INFORMASI KAPUAS 2019 


477 






















Pre conference - WHO first infodemiology 
conference 

Monday, June 29, 2020 


478 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Jeruk lokal Kapuas 

Wednesday, July 01, 2020 



Kapuas patut berbangga memiliki berbagai 
jenis buah, diantaranya: 


• Nenas Basarang 

• Rambutan dari Palingkau, Basarang, Anjir Serapat 

• Durian dari Basarang dan Anjir Serapat 

• Jeruk dari Basarang 

• Cempedak di Basarang dan Anjir Serapat 

• Pepaya 

• Pisang 

• Rambai 

Konsumsi buah-buahan segar ini seharusnya cukup bagi warga Kapuas untuk 
memenuhi kebutuhan vitamin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak perlu lagi 
mengkonsumsi vitamin dalam bentuk tablet atau sirup. 

Selama ini admin mengenal jeruk itu sumbernya adalah dari Marabahan. Tapi ketika 
disebut bahwa jeruk ini adalah jeruk lokal, bangga juga rasanya. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


479 




"SEOLAH-OLAH KAMI MEMBAWA COVID-19"- 
SIDIK WIDIANTORO UNGKAP KISAH R... 

Thursday, July 02, 2020 


480 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Mendidik generasi aqil baligh - Adriano Rusfi 

Friday, July 03, 2020 


Umur 9 tahun sudah menstruasi, tapi 
dewasa secara mental baru 27 tahun. 

Kita melakukan pembenaran terhadap 
kenakalan remaja. Kita melakukan 
pembenaran atas nama Islam. 
Undang-undang pendidikan tahun 1950-an 
sudah meminta agar usia 15 tahun sudah 
bisa mandiri. Kita harus kembali pada 
konsep pemuda. 

i_9Oi50 l^uj^ vjviM 0->iS 

Sesungguhnya mereka adalah pemuda- 
pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka 
petunjuk. (Q.S. Al-Kahfi, 18: 13) 

15 tahun harus dianggap sebagai mukallaf. 

Metode pendidikan saja hanya mengenal pedagogi (metode pembelajaran untuk anak- 
anak) dan andragogi (metode pembelajaran orang dewasa). 

Dalam hukum juga tidak mengenal remaja, 0-18 tahun masuk kategori anak dan diatas 
18 tahun masuk kategori dewasa. 

Terminologi remaja hanya ada pada awal abad 20. 

Fenomena keremajaan bukan keniscayaan, dia adalah produk kebudayaan. 

Remaja ini adalah pembocahan. 

Anak-anak itu sebaiknya segera diintegrasikan dengan kehidupan orang dewasa. 

Pemuda itu adalah kesatuan aqil dan baligh. 

Bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. 

Pemuda disebut sebagai mukallaf, sanggup memikul beban. 

Anak-anak kita diajarkan taqlid syar'i tapi mukallaf-nya tidak disiapkan. 

Laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab karena pendidikan itu adalah tanggung 
jawab bapak. 

Tokoh pendidikan Islam dalam Islam adalah para Bapak: Imran, 

Ayah Abai + Ibu Lebay = Generasi Alay 

5 pihak yang berperan dalam menghasilkan generasi agil baligh: 



1. Orang tua 

2. Sekolah 

3. Masjid - 12 tahun tidak boleh tinggal di rumah 

4. Industri - 8 jam sehari terlalu panjang 

5. Negara - Undang-undang perlindungan anak memanjakan anak-anak. Anak punya 
hak untuk dewasa. 

0-7 ramah anak 7-12 ramah masa depan anak 
Beberapa solusi 

1. Tega 24: 2 

2. Mengajarkan pemecahan masalah 

3. Belajar mencari nafkah untuk laki-laki 

4. 10 tahun segregasi seksual 

5. Belajar berorganisasi 


INFORMASI KAPUAS 2019 


481 








6 bulan COVID-19 - (Januari - Juni 2020) - Johns 
Hopkins Center for... 

Friday, July 03, 2020 

31 Desember : Komisi Kesehatan Kota Wuhan mempublikasikan laporan awal tentang 
pneumonia yang tidak teridentifikasi, yang kemungkin terkait dengan pasar lokal. 

6 Januari : CDC Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan Tingkat 1 untuk Wuhan, 
Cina 

11 Januari : Laporan kematian pertama COVID-19 di Cina 
13 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di luar Cina 
21 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Amerika 

23 Januari : Cina menerapkan "lockdown” di Wuhan 

24 Januari : Kasus COVID-19 impor pertama dilaporkan di Eropa (Perancis) 

27 Januari : CDC Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan Tingkat 3 untuk Cina, 
merekomendasikan untuk tidak melakukan perjalanan yang tidak penting 
27 Januari : Penularan SARS-CoV-2 terdokumentasi pertama di Eropa (Jerman) 

29 Januari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Regional Timur Tengah (Uni Emirat 
Arab) 

30 Januari : WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of 
International Concern 

30 Januari : CDC Amerika mengkonfirmasi penularan lokal pertama dari SARS-CoV-2 

31 Januari : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk daratan Cina 

5 Februari : Kapal pesiar The Diamond Princess dikarantina di Yokohama, Jepang, 
karena berlangsungnya wabah COVID-19 di dalam kapal yang menyebabkan paling 
sedikit 712 kasus konfirmasi, termasuk 9 orang meninggal. 

25 Februari : Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Regional Afrika (Aljazair)* 

27 Februari : Korea Selatan melampaui Cina sebagai nomor 1 di seluruh dunia dalam 
masalah angka kejadian COVID-19 harian 

29 Februari : Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk Iran 
4 Maret : Daerah Seattle dan King County, di Washington (Amerika), menyarankan 
kepada individu berisiko tinggi untuk menghindari kerumunan besar 
8 Maret: Italia menerapkan “lockdown” untuk daerah terdampak di wilayah Lombardy di 
Italia Utara 

10 Maret: Italia memperluas “lockdown” ke seluruh bagian negara 

11 Maret: Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk semua negara Eropa 
11 Maret: WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi 

13 Maret : Amerika mendeklarasikan epidemi COVID-19 sebagai kegawatdaruratan 
nasional 

14 Maret: Amerika menerapkan larangan penerbangan untuk Inggris dan Irlandia. 

15 Maret: “lockdown” nasional berlangsung di Spanyol 

16 Maret: Enam daerah di San Francisco Bay Area, Kalifornia (Amerika), mengeluarkan 
perintah karantina mandiri pertama di Amerika 

18 Maret: WHO mengumumkan Uji Coba SOLIDARITAS, sebuah kolaborasi dunia untuk 
melakukan uji klinik untuk penanggulangan medis prospektif COVID-19 

19 Maret : Kalifornia (Amerika) mengeluarkan perintah "tinggal di rumah" untuk satu 
negara bagian 

23 Maret : Universitas Oxford (Inggris) mulai mendaftarkan pasien untuk Uji Coba 
PEMULIHAN (RECOVERY), upaya uji coba klinis berskala nasional di Inggris untuk 
COVID-19 MCMs 

24 Maret: “lockdown” nasional diperintahkan di India 


482 


INFORMASI KAPUAS 2019 



24 Maret: Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa Olimpiade tahun 2020, 
yang dijadwalkan dilaksanakan di Jepang, ditunda 

27 Maret: CDC Amerika memperluas larangan terbang meliputi semua negara lain 

28 Maret : CDC Amerika mengeluarkan nasehat perjalanan lokal untuk New York, New 
Jersey, dan Connecticut 

28 Maret : Italia melampaui Cina sebagai nomor 1 sedunia dalam angka kejadian 
kumulatif COVID-19 

29 Maret : Amerika melampaui Italia sebagai nomor 1 dalam angka kejadian kumulatif 
COVID-19 (dan tetap nomor 1 sampai hari ini) 

4 April: 1 juta kasus di seluruh dunia 

15 Mei : Pemerintah Amerika mengumumkan Operation Warp Speed, program untuk 
mempercepat pengembangan dan produksi peralatan medis melawan COVID-19 
17 Mei : WHO melaporkan lebih dari 100.000 kasus baru dalam sehari 

23 Mei : 5 juta kasus di seluruh dunia 

24 Mei : Amerika menerapkan larangan perjalanan untuk Brazil 

28 Mei : Amerika melampaui 100.000 kematian COVID-19 kumulatif yang dilaporkan 

29 Mei : New York (Amerika) memasuki fase 1 pemulihan (NYC pada tanggal 8 Juni) 

8 Juni : Selandia Baru mendeklarasikan eliminasi SARS-CoV-2 

11 Juni : Komisi Eropa merekomendasikan negara-negara Eropa menyingkirkan batasan 
perbatasan internal pada tanggal 15 Juni untuk memungkinkan perjalanan dalam benua 

29 Juni : 10 juta kasus di seluruh dunia 

30 Juni : 500.000 kematian di seluruh dunia 

30 Juni : Dewan Eropa mengumumkan bahwa negara-negara Eropa akan menghentikan 
larangan perjalan untuk 15 negara dimulai pada tanggal 1 Juli 

*Kasus-kasus sebelumnya dilaporkan di Mesir, tapi Mesir adalah bagian dari regional 
Timur Tengah 

Sumber: COVID-19 at Six Months 


INFORMASI KAPUAS 2019 


483 


BAZNAS Online Class | Sosialisasi Sertifikasi 
Halal Produk UMKM 

Friday, July 03, 2020 


484 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Fiqih Demonstrasi - Dr. H.M. Taufik Hulaimi, MA 

Friday, July 03, 2020 

Banyak sekali beredar video-video singkat terkait masalah demonstrasi. Admin pernah 
mengikuti kajian ini melalui Zoom dan ingin berbagi dengan pembaca terkait masalah ini. 
Semoga bermanfaat. 


INFORMASI KAPUAS 2019 


485 


Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha 
rotan di Kapuas 

Friday, July 03, 2020 


486 


INFORMASI KAPUAS 2019 


Posko Cegah COVID-19 Tendean Ujung 


Sejak awal pemberlakuan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
Kabupaten Kapuas, masyarakat di 
Tendean Ujung sudah mempersiapkan 
kursi dan spanduk untuk menghalangi 
pihak luar untuk memasuki wilayah mereka. 
Ini adalah salah satu upaya dari 
masyarakat untuk mengurangi penyebaran 
virus penyebab COVID-19. Foto diatas 
diambil pada tanggal 30 Juni 2020, satu 

hari sebelum PSBB Tahap II berakhir. 


Saturday, July 04, 2020 



INFORMASI KAPUAS 2019 


487 








Meja makan di Wong Solo juga jaga jarak 

Saturday, July 04, 2020 



Pada hari Sabtu, 4 Juli 2020 admin mampir di Wong Solo. Meja-meja diberi jarak, 
sehingga tidak terlalu berdekatan. Dalam satu ruangan ini meja dengan kapasitas 4 
orang hanya 8 buah. Ada empat tempat lesehan di lantai satu. 

Tempat duduk pengantri makanan diberi jarak. 


488 


INFORMASI KAPUAS 2019 








Lemahnya algoritma aplikasi android 
MyTelkomsel 

Tuesday, July 07, 2020 


Pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 15:13 saya 
menerima SMS dari TELKOMSEL yang 
memberitahukan bahwa Kuota Internat 
Anda habis. Anda dikenakan tarif Internet 
normal. Silakan beli paket di tsel.me/tsell 
atau *363# 

Dulu, bila saya menerima SMS ini, saya 
akan langsung tekan *363#, kemudian 
membeli paket internet yang diperlukan. 
Sekarang saya sudah pasang aplikasi 
MyTelkomsel. Ketika saya menerima SMS 
diatas, maka saya tidak lagi langsung tekan 
*363#, tapi saya akan cek dulu apakah 
internet saya benar-benar sudah habis atau 
tidak. Setelah saya periksa ternyata: 

Kuota internet saya masih banyak dan 
masih berlaku sampai tanggal 3 Agustus 
2020 . 

Ini menunjukkan bahwa tidak ada 
sinkronisasi yang baik antara aplikasi 
dengan SMS. 

Saya mencoba untuk menyampaikan 
masukan ini melalui 
appstore@telkomsel.co.id namun sayang jawabannya: 

Pengiriman kepada penerima atau grup ini gagal: 

appstore@telkomsel.co.id 

Kotak pesan penerima sudah penuh dan sekarang tidak dapat menerima pesan. Coba 
kirim ulang pesan ini nanti atau hubungi penerima secara langsung. 


Internet 

11.99 GB 

Untll 03/08/2020 


Selasa, 07 Juli 2020 

Kuota Internet 
Anda habis. Anda 
dikenakan tarif 
Internet normal. 
Silakan beli paket 
di tsel.me/tsell 
atau *363# n 


INFORMASI KAPUAS 2019 


489 





Program Sosial Bank Indonesia memberi 
bantuan sembako dan peralatan... 

Tuesday, July 07, 2020 



Pada hari Selasa, 7 Juli 2020, Pondok 
Pesantren Al-Amin Kapuas menerima 
bantuan Sembako dan Peralatan 
Kesehatan dari Dedikasi Untuk Negeri, 
Program Sosial Bank Indonesia. Seluruh 
warga pondok pesantren berterima kasih 
atas bantuan ini. 



490 


INFORMASI KAPUAS 2019 




























INFORMASI KAPUAS 2019 


491 









0103950609 


blog2print 

-POWERED BY 

XanEdu 


Non-customer created content © XanEdu and its licensors. 

All rights reserved by their respective parties. Patents pending 
for the XanEdu technology. NOT FOR RESALE. 

For personal, noncommercial use only. 

LIABILITY LIMITED TO COST OF PRODUCT. 























































